Abu Mush'ab Thala'at 
bin Fuad Al Hulwani 


Siapa yang tidak kenal dengan Al Hafizh Ibnu Rajab, seorang nlama Salaf 
yang handal dalam berbagai disiplin ilmu, baik akidah, fikih, akhlak, maupun 
hadits. Karya beliau yang terkenal adalah Syarah Ilal At-Tirmidzi, Jami! Al 
Ulum wa Al Hikam, Al @awa “id Al Fightvyyah, Fadhlu Ilmi As-Salaf ala Al 
Khalaf, dan karya-karya beliau lainnya. Bahkan, ulama sekaliber Al Hafizh 
Ibnu Hajar berkomentar, “Ibnu Rajab banyak mendengarkan dan menyibukkan 
diri dengan ilmu hingga menjadi mahir dan banyak memiliki guru. Bahkan, 
dia banyak menelurkan para ulama.” 

Dalam kumpulan tulisannya ini, Ibnu Rajab banyak membahas tentang 
kondisi hati, kewajiban menyucikan dan melembutkan jiwa, agar dapat sampai 
pada kedudukan para shiddigin dan wali-wali Allah, dan agar dapat sampai 
pada kedudukan keimanan yang tertinggi, yaitu Al Ihsan; menyembah Allah 
seakan-akan melihat-Nya. Itulah sebenarnya keyakinan yang sempurna, dan 
hanya sedikit orang yang bisa mencapainya. 

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan akhlak yang sudah teruji 
secara faktual. Beliau menyusunnya melalui pengujian yang realistis dan 
berkesinambungan, setelah menerapkannya saat memberikan nasehat, mengajar 
dan berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa hampir 
semua tulisan-tulisan beliau dipaparkan dan dikemas dalam ungkapan-ungkapan 


indah serta menggunakan komunikasi dari hati ke hati. 


ISBN 178-b02-23b 


li 


8602213608 


Upaya Penulis dalam Penyusunan Kitab ini dan | 
Keistimewaan cetakan kami..........................................- 3 
Ucapan Terimakasih dan Penghargaan .......................... 5 
Biografi Al Hafizh Ibnu Rajab Al Hanbali ......................... 6 
Nama, /agab, dan kunyah-nya Ne CT D E AR EN ANN PENA 6 
Hon Kelahiran SSN SSE naa an 6 
Keluarga 0000 6 
Ayahnya means 1 1 2 2 PA AP PA PPN AA TEA NONE 7 
Pertumbuhan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu............................... 8 
Akidah Ibnu Rajab .....oooooooooooooooooooocoooooWooo 10 
Kedudukan Ibnu Rajab dalam Ilmu Fikih....................................... 11 
Kedudukan Ibnu Rajab dalam Ilmu Hadits dan Pujian Ulama 
terhadap Dirinya .................. none en ana aa eaaa wawan eee awae 12 
Guru-guru Ibnu Rajab ............oo.oooocoWo.ooWooo.oo anna. 14 
Murid-murid Ibnu Rajab ......................o oo Sea 21 
Wafatnya Al Hafizh Ibnu Rajab ....................ooooooooooooo 24 
Kesufian Al Hafizh Ibnu Rajab...............ooooooooo .....24 


Kitab Syarah (Penjelasan) Hadits Ibnu Rajab yang 
Paling Masyhur, yang Menunjukkan Keunggulan 1 
dan Kemahirannya dalam Disiplin Ilmu Ini..................... 34 


Daftar Isi E vi 


Tah Al Bari nn Re EN AIA a aa a a A a LAA 37 
C. Jami’ Al Ulum wa Al Hikam..................................................... 41 
D. Syarah lal At-Tirmidei.................. rona inna nana naa 47 
E. Risalah-risalah Ibnu Rajab yang terangkum dalam penjelasan 
RAGS SASS NARA AN EA NE e NGA KG 47 
Karya Tulis Ibnu Rajab dalam Bidang Fikih .................... 50 
PEWARIS PARA NABI 
HADITS ABU AD-DARDA ........ assess 69 
5 HADITS 
“DUA EKOR SERIGALA YANG LAPAR” .................... 166 
HADITS AMMAR BIN YASIR % -l 344 
PERUMPAMAAN ISLAM ... -aaoo nana nana nanah 424 
SEORANG MUKMIN SEPERTI TANAMAN ................... 468 
HIKMAH DAN PELAJARAN 
DARI SABDA NABI &, 
“AKU DIUTUS DENGAN PEDANG MENJELANG 
HARI KIAMAT.” ..................... aaa 498 
TERCELANYA HATI YANG KERAS .................. eaaa. 559 
TERCELANYA KHAMER.............. aa aa a aaa awae waana 581 


TUNDUK DAN MERENDAHKAN DIRI KEPADA 
TUHAN YANG MAHA MULIA LAGI MAHA PERKASA .609 
KABAR GEMBIRA BAGI ORANG-ORANG YANG 


viii = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Mugaddimah 
— Bismillaahirrahmanirrahiim 


| Sungguh, Allah telah menganugerahkan taufik-Nya kepada kami 

sehingga dapat men-tahgig kumpulan risalah Al Hafizh Ibnu Rajab Al 
Hanbali. Kami telah memulainya dengan 30 risalah, yang dilanjutkan 
dengan risalah-risalah lainnya. Di antaranya adalah: 


1. At-Tauhid au Tahgig Kalimat Al Ikhlash 
2. Fadhlu Ilmis Salaf ala Ilmil Khalaf 

. 3. Ikhtiyar Al Aula Syarh Hadits Ikhtisham Al Mala ` Al A'la 
4. Nur Al Igtibas fi Syarh Washiyyat An-Nabi & li Ibni Abbas 
5. Fadha “il Asy-Syam 
6. Ahwal Al Qubur 
7. At-Takhwif min An-Nar 


Begitu dengan risalah-risalah lainnya. Semua ini merupakan 
warisan Ibnu Rajab yang masih ada, jika dihubungkan dengan kitab-kitab 
besarnya yang telah dicetak, seperti Syarh Al Bukhari, Syarh Ilal At- 
Tirmidzi, Jami’ Al Ulum wa Al Hikam, Latha 'if Al Ma'arif dan Al 
Rawa id Al Fighiyyah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 1 | 


Merupakan karunia dan taufik Allah kepada kami, sehingga 
dapat mengumpulkan manuskrip-manuskrip risalah yang telah dan 
sedang aku tahgig. Kami sangat berterimakasih kepada saudaraku 
tercinta Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Magshud dan saudaraku Ali 
Al Harbi, yang telah memberikan “ kontribusi berharga untuk 
mendapatkan banyak manuskrip, di antaranya adalah kumpulan 
manuskrip Fatih di Istanbul, dengan nomor 5318, dan ada 18 risalah 
padanya. | 


Kami juga mengucapkan terimakasih kepada kantor manuskrip 
di Dar Al Kutub Al Islamiyyah Al Mishriyyah, yang diketuai oleh Ustadz 
Ahmad @uthb, dimana mereka memberikan kemudahan bagiku untuk 
mengkopi setiap manuskrip Ibnu Rajab yang mereka miliki. 


Kami juga mengucapkan terimakasih kepada kantor manuskrip 
di Ma had Al Makhthuthat Al Arabiyyah bil Qahirah, yang diketuai oleh 
Ustadz Muhammad Sulthan, Ustadz Muhammad Abdul Aziz dan Ustadz 
“Abdul Lathif Mabruk, yang mana mereka telah mengkopikan 
manuskrip-manuskrip Ibnu Rajab yang ada pada mereka. 


“Tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada saudaraku 
tercinta yang tidak mau disebut namanya, atas bantuannya yang 
diberikan kepada kami guna mendapatkan banyak manuskrip dan juga 
kitab-kitab yang telah tercetak. Semoga Allah membalasnya dengan 
kabaikan. 


Kami berharap, semoga Allah menjadikan usaha ini diterima 
oleh para pembaca dan para peneliti, serta menjadikannya sebagai 
sumber kumpulan risalah para ulama. Hanya Allah-lah yang dapat 
memberi taufik. 


Muhaggig 


2 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Upaya Penulis dalam Penyusunan Kitab ini 
dan Keistimewaan cetakan kami 


Kami membandingkan beberapa manuskrip dan menetapkan ' 
perbedaan yang ada di antaranya. Kami tulis kata yang berbeda 
di catatan kaki, dan di sampingnya kami tulis (nuskhah). Hal ini 
untuk mempermudah pembaca, karena naskah-naskah yang ada 
sangat banyak. Sebagai contoh adalah: risalah Ma Dzi'ban 
Jaian. Kami telah menelitinya dalam 7 naskah tulisan tangan 
(manuskrip). Maka merupakan kesulitan tersendiri untuk mengisi 
catatan kaki dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada tujuh 
naskah tersebut. 

Kami melakukan takhrij ayat-ayat Al Qur'an dan 


menisbatkannya kepada Kitabullah yang mulia sesuai dengan 
tempat-tempatnya. | 


Kami melakukan takhrij hadits-hadits yang marfu’, dan 
membatasinya dengan apa yang telah disebutkan oleh Al Hafizh 
Ibnu Rajab tanpa menambahinya kecuali sangat sedikit. 


Kami menukil perkataan para ulama hadits mengenai hadits- 
hadits yang marfu’. 


Kami menisbatkan hadits-hadits mauquf kepada para sahabat 


saja. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 3 


Kami banyak mengambil pelajaran dari komentar sebagian 
ulama hadits zaman ini, seperti syaikh Al Albani, syaikh 
Muhammad Amr Abdul Lathif, syaikh Al Judai', dan syaikh Al 


Hasan Abul Asybal. 


Bersama sebagian rekan-rekan, kami telah berupaya 
menjelaskan sebagian kosa kata asing yang terdapat pada kitab 
ini, yang kami ambil dari kamus-kamus dan kitab-kitab penjelas 
istilah asing. 

Kami tidak membebani catatan kaki kitab ini dengan banyak 
fakhrij tambahan yang tidak ada manfaatnya, apalagi jika ada 
hadits yang hanya memiliki satu jalur periwayatan. 

Kami menjelaskan: ciri-ciri manuskrip-manuskrip yang kami 
jadikan sandaran dalam men-tahgig, dan kami copy sebagian 
contohnya. 


Kami sebutkan biografi Ibnu Rajab. 
Kami juga membahas kitab-kitab beliau dengan sangat singkat. 


Kami tidak meretifikasi risalah-risalah beliau karena sudah begitu 
terkenal dan tersebar di medan ilmiah, dan hal itu sudah 
diketahui oleh semuanya. 


Kami memohon kepada Allah semoga menerima upaya ini dan 


menjadikannya sebagai simpanan kebaikan kami pada hari perjumpaan 
dengan-Nya. | 


4 


3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ucapan Terimakasih dan Penghargaan 


Kami telah mengambil banyak manfaat dari sebagian risalah dan 
kitab yang sudah tercetak, seperti kitab Syarh Ilal At-Tirmidzi, tahqiq Dr. 
Hammam Sa'id; Aqidah Ibnu Rajab Al Hanbali, karya Ali Asy-Syibl; 
Muqaddimah Jami’ Al Ulum wa Al Hikam, karya syaikh Al Ama 'uth, 
dan Muqaddimah Fathul Bari cetakan Al Haramain. 


Selain itu, kami pun telah mengambil banyak pelajaran dari 
risalah-risalah yang telah dicetak dengan tahqiq Dr. Ali Firyan, Al Akh 
Asyraf Abdul Maqshud, syaikh Muhammad Amr Abdul Lathif, Sa'd Al 
Hamdan, Muhammad bin Nashir Al Ajmi, Ibrahim Al Urf, Sami 
Jadallah, Mahmud Al Haddad, dan lain-lain, semoga Allah membalas 
mereka dengan baik karena telah membantu kami. 


Tidak lupa, kami juga mengucapkan terimakasih kepada rekan- 
rekan yang telah membantu kami dalam memperbandingkan dan 
memuraja'ah, di antaranya adalah: Saudara Thalal Ath-Tharabili, 
Ahmad Salim, Mushthafa Abu Al Ghaith, Majdi Hamudah, dan Ibrahim 
Al Hamahimi, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 5 


Biografi Al Hafizh Ibnu Rajab Al Hanbali 


Nama, lagab, dan kunyah-nya 


Ibnu Rajab bernama lengkap Zainuddin Abul Faraj 
Abdurrahman. bin Ahmad bin Rajab bin Al Hasan As-Sulami Al 
Baghdadi, beliau berasal dari Baghdad kemudian tinggal di Damaskus. 
Beliau terkenal dengan nama Ibnu Rajab Al Hanbali. | 


Hari Kelahiran 


Menurut pendapat yang kuat, beliau dilahirkan pada tahun 736 
H. di Baghdad. 


Keluarga 


Ibnu Rajab menyebutkan di dalam Dzai/ ala Thabagat Al 
Hanabilah! bahwa orang-orang membacakan hadits kepada kakeknya, 
Abdurrahman yang dijuluki dengan Rajab, karena dia lahir pada bulan 
Rajab. 


1 Lih. Ade-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/213). 


2 


6 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ibnu Hajar berkata tentangnya, “Dia (kakek Ibnu Rajab) lahir 
sekitar tahun 677 H. telah mendengar Tsulatsiyat Al Bukhari dari Ibnu 
Al Malhani, dari Al Qathii —Baghdad— dia meriwayatkan dan 
membacakannya. Meninggal dunia pada bulan Shafar tahun 742 2 


Ayahnya 
Ayahnya adalah Abul Abbas Syihabuddin Ahmad, dilahirkan di 
Baghdad pada pagi hari Sabtu, tanggal 15 Rabi'ul Awwal, tahun 706 H. 


Dia membacakan kitab-kitab kepada para ulama Baghdad, dia 
membaca (mempelajari) Al Qur`an dengan berbagai riwayat dan 
menyibukkan diri dengan membacakannya (mengajarkannya) kepada 
orang lain. Oleh karena itu, dia dijuluki A/ Mugri'. Dia banyak 
mendengarkan hadits-hadits dari para ulama, sehingga dia memilki 
banyak guru yang dia tulis biografi mereka. Dia adalah guru dari guru- 
gurunya Ibnu Hajar, seperti Al Hafizh Al Iraqi, Al Haitsami dan Al Ala "i. 


Dia pergi ke Damaskus bersama anak-anaknya pada tahun 744 
H. Kemudian belajar kepada para ulama di sana, seperti Muhammad bin 
Ismail Al Khabbaz. Lalu pergi ke Al Quds, yang dilanjutkan dengan 
menunaikan ibadah haji pada tahun 749 H. Di Makkah, dia membawa 
anaknya, Abdurrahman untuk belajar kitab Tsulatsiyat Al Bukhari dari 
syaikh Abu Hafsh Umar. Lantas dilanjutkan dengan melakukan 
perjalanan ke Mesir sebelum tahun 756 H., dan di sana dia 
meriwayatkan dari A/ Galanisi. 


Setelah itu, dia duduk untuk membacakan (mengajarkan) hadits 
di Damaskus dan banyak mengambil manfaat darinya. Dia adalah orang 
yang memiliki kebaikan, agama yang kuat dan menjaga diri. 


2 Lih. Ad-Durar Al Kaminah, karya Ibnu Hajar (1/107, biografi 1712). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 7 


Pertumbuhan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu 


Banyak faktor yang telah membentuk kepribadian ilmiah Ibnu 
Rajab, di antaranya adalah kehidupannya yang tumbuh di antara 
bayang-bayang kakek dan ayahnya serta kepopuleran mereka berdua 
dalam keilmuan dan pencarian ilmu. Di samping itu pula, kesiapan 
secara fitrah yang dimiliki oleh Ibnu Rajab sendiri dalam menuntut ilmu 
dan pertumbuhannya yang bersinggungan langsung dengan para ulama 
di zamannya. | 

Beliau telah mulai menuntut ilmu pada usia sekitar 5 tahun. 
Beliau sendiri pemah menyebutkan bahwa beliau menghadiri majelis 
gurunya yang bernama Abdurrahim bin Abdullah Az-Zurairati (wafat 
tahun 741 H.). Beliau berkata, “Aku telah menghadiri majelis ilmunya 
ketika aku masih kanak-kanak, ketika aku belum memahami apa yang 
dia sampaikan dengan baik.” 


Pada usianya yang kelima tahun beliau mulai memahami ilmu 
yang dia dengar: 

Ibnu Rajab berkata, “Abur Rabi' Ali bin Ash-Shamad bin Ahmad 
Al Baghdadi mengabarkan kepada kami, aku telah membacakan hadits 
kepadanya ketika aku berusia lima tahun.” 


Beliau telah mendapatkan banyak ijazah? dari para ulama besar 
pada usia yang masih sangat muda: 


3 Lih. Adz-Dzailala Thabagat Al Hanabilah (2/436). 

4 ljazah adalah izin seorang syaikh kepada muridnya untuk meriwayatkan 
hadits-hadits yang ia riwayatkan darinya atau dari buku-bukunya. Ijazah 
mengandung penjelasan dari syaikh tersebut tentang izinnya Tenan seorang 
murid untuk meriwayatkan hadits darinya -pent. 


8 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ibnu Rajab berkata, “Telah memberikan ijazah, Syaikh kami, 
Imam Shafiyuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al @athi'i Al 
Baghdadi”, yang wafat tahun 739 H.” 


Dia juga menyebutkan bahwa sebagian ulama Syam yang telah 
memberikan ijazah kepadanya, seperti Al Qasim bin Muhammad Al 
Barzali, wafat tahun 739 H. dan Muhammad bin Ahmad bin Hassan 
At-Tali Ad-Dimasygi?, wafat tahun 741 H. 


Di Damaskus, Ibnu Rajab bersama ayahnya mendengar para 
ulama musnid dan muhaddits besar, seperti Syamsuddin Muhammad bin 
Abi Bakar bin An-Nagib (wafat tahun 745 H.), Imam Alauddin Ahmad 
bin Abdul Mukmin As-Subki, dan selain keduanya. 


` Di Neblus dan Damskus, dia mendengar dari murid-murid Abdul 
Hafizh bin Badran, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam Dzail 
Ath-Thabagat. 


Dia berkata, “Sejumlah muridnya telah menceritakan (hadits) 
kepada kami darinya di Damaskus dan Neblus. Aku telah membacakan 
Sunan Ibni Majah di Damaskus kepada Jamluddin Yusuf bin Abdullah 
bin Muhammad An-Nablisi, seorang ahli fikih dan ilmu faraidh dengan 
mendengar darinya. ”8 


Di Baghdad, dia membacakan kepada syaikh Abul Ma'ali 
Muhammad bin Abdurrazzaq Asy-Syaibani, tahun 749 H.? 


5 Jbid(1/176). 

6 /bid(2/184, 192). 

7 Ibid (1/82). Lih. Muqaddimah Dr. Hammam Sa'id, pada tahqiq-nya untuk 
Syarh Ilal At-Tirmidzi, karya Ibnu Rajab (1/2410). 

8 : Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/341). 

9 Ibid(1/289). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 5 9 


Di Damaskus, dia bermulazamah kepada syaikhnya, Ibnu 
. Qayyim Al Jauziyyah, hingga Ibnul Qayyim meninggal pada tahun 751 
H. i 


Dia juga telah banyak belajar dari syaikhnya, Abul Fath 
Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim Al Maidumi di Mesir!?, 
sebagaimana di Kaira dia juga bertemu dengan Muhammad bin Ismail 
Ash-Shufi yang dikenal dengan nama Ibnul Muluk!! (wafat tahun 756 
H.). dia juga mendengar dari Abul Haram Al @alanisi!2 (wafat tahun 
765 H.). 


Ibnu Rajab menyebutkan pertemuannya dengan syaikh 
Syamsuddin Muhammad bin syaikh Ahmad As-Saga dan Qadhi Gudhah 
Mesir, Al Muwaffag bin Jama'ah di Mina pada hari Al Qarr, tahun 763 
H.13 


Akidah Ibnu Rajab 


Ibnu Rajab termasuk salah satu imam salaf dalam masalah 
akidah. Hal ini bisa dilihat dari kitab-kitab dan nukilan-nukilan 


10 Lih. Adz-Dzai/(1/118, 137, 138, 177, 180, 182, 187, 189, 192, 203, 206, 
212, 222, 224, 229, 241 dan lainnya). Hal tersebut: aku sarikan dari 
Mugaddimah Dr. Hammam Sa'id. 

11 /9d(1/15/41). 

12 | ih. A/ Manhaj Ahmad (Q 457). 

13 Lih. Adz-Dzail (2/447). 

Namun ada kekeliruan di dalam Adz-Dzaih yang mana penulisnya 
menyebutkan, “Al Muwaffaq dan Ibnu Jamaah.” Sedangkan yang benar 
adalah tanpa penyebutan “dan”. Dia adalah Izzuddin Abdul Aziz bin Jamaah. 
Sebagaimana terjadi kekeliruan juga di dalam kitab Tarikh As-Sunnah, yang 
menyebutkan bahwa pertemuan itu terjadi pada tahun 663 H., akan tetapi 
yang benar adalah tahun 763 H., karena pada tahun 663 H., Ibnu Rajab 
belumlah lahir. : 


10 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


pernyataannya. Misalnya, dalam kitab Fadhlu Ilmis Salaf ala Al Khalaf, 
dia berkata, “Akidah yang benar adalah apa yang dipegang oleh para 
ulama salafush shalih, yaitu meyakini ayat-ayat dan hadits-hadits tentang 
sifat Allah tanpa menafsirkannya, tanpa takyif (mempertanyakan 
bagaimana sifat Allah) dan tanpa tamtsil (memperumpamakan Allah 
dengan yang lain).”14 

Di dalam Dzail ala Thabagat Al Hanabilah!?, disebutkan satu 
peristiwa, bahwa suatu ketika Ibnu Faurak —seorang berakidah asy'ari 
terkenal- menemui . sulthan Mahmud, kemudian keduanya pun 
berdiskusi, Ibnu Faurak berkata kepada Mahmud, “Anda tidak boleh 
menyifati Allah ada di atas, karena hal itu akan mengharuskan Anda 
untuk menyifatinya di bawah. Sebab, yang bisa di atas, bisa juga di 
bawah.” ; 

Maka Mahmud menjawab, “Bukan aku yang menyifati Allah 
berada di atas. sehingga mengharuskanku menyifatinya di bawah, akan 
tetapi Allah sendiri yang menyifati Diri- Nya dengan demikian.” 

Ibnu Rajab lantas berkata, “Maka terdiamlah Ibnu Faurak.” 


Kedudukan Ibnu Rajab dalam Ilmu Fikih 


Ali Asy-Syibl (Manhaj Al Hafizh Ibni Rajab fi Al Aqidah, hal. 70- 
72) berkata, “Ibnu Rajab di dalam masalah fikih mengikuti madzhab 
Imam Ahmad dan murid-muridnya dari kalangan ulama madzhab 
Hanbali. Dia mengikuti dasar-dasar madzhab Imam Ahmad, tapi dengan 
hag, tanpa didasari hawa nafsu dan kesenangan diri semata. Dia sangat 
mengetahui madzhab Hanbali, di mana dia hafal Mukhtashar Al Kharagi 


14 1ih. Fadhlu Ilmis Salaf (hlm. 19). 
15 Lih. Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (1/12) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 11 


terhadap syaikhnya, Ibnu An-Nabbasy, membaca riwayat-riwayat Imam 
Ahmad mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anaknya 
(Abdullah bin Ahmad bin Hanbal) dan murid-muridnya. Dia juga mampu 
membedakan antara riwayat-riwayat madzhab Imam Ahmad, ucapan- 


“ucapannya, serta jalur-jalur periwayatannya. Hingga dia mampu 


mengkritisi pendapat para ulama senior madzhab Hanbali yang dinilai 
aneh, di dalam kitabnya Dzail Thabagat Ibni Abi Laila.” 


Ibnu Abdil Hadi berkata, “Kitab A/ Gawa'id Al Fighiyyah adalah 
kitab berjilid yang besar. Ia adalah kitab yang sangat bermanfaat, 
termasuk keajaiban zaman, hingga banyak orang yang 
memperbincangkan tentangnya, bahkan sebagian mereka mengatakan 
bahwa Ibnu Rajab mendapati kaidah-kaidah milik Syaikhul Islam Ibnu 
Taimiyah yang berserakan kemudian Ibnu Rajab mengumpulkannya. 
Padahal perkaranya tidaklah demikian, bahkan Ibnu Rajab هق‎ lebih dari 
itu.”16 

Ibnu Abdil Hadi berkata, “Ibnu Rajab memiliki tahgig terhadap 
berbagai permasalahan pada nash-nash Imam Ahmad dan perkataan 
murid-muridnya. Dia juga memiliki banyak hal yang unggul, dan banyak 
perkara yang sangat bagus yang tidak bisa dihitung. Banyak ulama besar 
yang belajar darinya....”17 


Kedudukan Ibnu Rajab dalam Ilmu Hadits dan Pujian Ulama 
terhadap Dirinya 


Al Hafizh Ibnu Hajar berkata tentang Ibnu Rajab di dalam Inba ` 
Al Ghumar!8 “Ibnu Rajab seringkali menyertai syaikh kami Zainuddin 


16 Lih. Dzail Ibni Abdil Hadi ala Thabagat Ibni Rajab (hlm. 38). 


17 bid (him. 39. 
18 /bid(1/460). 


12 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Al Iragi dalam mendengarkan hadits. Dia mahir dalam ilmu hadits, baik 
tentang nama-nama, para periwayat, ilal (cacat hadits), jalur-jalur 
maupun makna-maknanya.” 


Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Hajji, “Ibnu Rajab telah 
mapan dalam ilmu hadits dan menjadi orang yang 'paling mengetahui di 
zamannya tentang illah-illah hadits dan jalur-jalurnya.”1? 


Ibnu Qadhi Syahbah berkata, “Ibnu Rajab menulis, membaca 
dan mapan dalam ilmu hadits. Dia juga menyibukkan diri dalam ilmu 
madzhab hingga mapan, menyibukkan diri untuk mengetahui matan- 
matan hadits, illatillat dan makna-maknanya.” 


Ibnu Hajar berkata di dalam Ad-Durar Al Kaminah?0, “Tonu 
Rajab banyak mendengarkan dan menyibukkan diri dengan ilmu hingga 
menjadi mahir dan banyak memiliki guru, hingga keluar darinya pula 
banyak para ulama.” 


Ibnu Fahd berkata mengenainya, “Ibnu Rajab adalah seorang 
imam, hafizh, hujjah, ahli fikih yang dijadikan sandaran. Salah seorang 
ulama yang zuhud dan imam yang ahli ibadah. Banyak memberikan 
faidah kepada para ahli hadits dan penasehat kaum muslimin.”21 


Ibnul Imad berkata di dalam Asy-Syadzarat, “Ibnu Rajab adalah 
seorang imam, alim, allamah, zuhud, menjadi panutan yang diberkahi, 
seorang hafizh yang dijadikan sendaran, terpercaya lagi menjadi hujjah, 
dan bermadzhab Hanbali.”22 


19 Jbid(1/461). 

20 Jbid(2/322). 

21 Jahzhul Alhazh. 

22 Lih. Syadzarat Adz-Dzahab (6/339). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 13 


Guru-guru Ibnu Rajab 


Dr. Hammad Sa'id di dalam kitab Syarh Ial At-Tirmidzi (hal. 


252-257) menyebutkan guru-guru Ibnu Rajab, yaitu: ; 


1. 


26 


27 


Qadhi Al @udhah Abul Abbas: Ahmad bin Al Hasan bin 
Abdullah, yang dikenal dengan nama Ibnu Qadhi Al Jabal 
(693-771 H.). Ibnu Rajab mendengar hadits darinya di 
Damaskus. 


Abul Abbas: Ahmad bin Sulaiman Al Hanbali, di Baghdad, 
dengan membacakan kepadanya. 4 


Syihabuddin, Abul Abbas: Ahmad bin Abdirrahman Al Hariri Al 
Magdisi Ash-Shalihi (663-758 H.) di Damaskus dengan 
mendengar darinya.25 


Ahmad bin Abdul Karim Al Ba'li, Syihabuddin (696-777 H). 
Meriwayatkan hadits di negerinya dan di Damaskus.26 


Imaduddin, Abul Abbas: Ahmad bin Abdul Hadi bin Yusuf bin | 
Muhammad bin Qudamah Al Maadisi (wafat tahun 754 H.) 
mendengarkannya di Damaskus.27 


Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (2/453), Manhaj Ahmad (473), Al 
Magshad Al Arsyad (12), dan Ad-Durar Al Kaminah (1/129). | 
Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (1/301), dan Manhaj Ahmad 
(457). 

Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (2/286), Al Magshad Al Arsyad 
(34), dan Manhaj Ahmad (453). 

Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (2/365), Manhaj Ahmad (473), . 
dan Ad-Durar Al Kaminah (1/188). 

Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (2/439), dan Manhaj Ahmad 
(452). 


& Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


10. 


11. 


12. 


Jamaluddin Abul Abbas, Ahmad bin Ali bin Muhammad Al 
Babishri Al Baghdadi (707-750 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu 
darinya di Baghdad.?8 


Syihabuddin: Ahmad bin Muhammad A eta, yang dikenal 
dengan Zaghnasy.?9 

Bisyr bin Ibrahim bin Mahmud bin Bisyr Al Ba'albaki Al Hanbali 
(681-761 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu darinya di Syam.3° 
Shafiyuddin, Abu Abdillah: Al Husain bin Badran Al Bashri Al 
Baghdadi (712-749 H) membacakan kepadanya di Baghdad.31 
Shalahuddin, Abu Sa'id: Khalil bin Kaikaldi Al Ala-! (694-761 H). 
Ibnu Rajab menyimak ilmu darinya di Quds.32 

Jamaluddin, Abu Sulaiman: Daud bin Ibrahim Al Aththar (665- 
752 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu darinya di Damaskus. 92 
Bintul Kamal: Zainab binti Ahmad bin Abdurrahim Al 
Magdisiyyah (646-740 H) secara ijazah, sementara Ibnu Rajab di 
Baghdad.“ 


Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (2/445), Al Maqshad Al Arsyad 


(30), dan Manhaj Ahmad (448). 

Lih. Syadzarat Adz-Dzahab (6/220), dan Manhaj Ahmad (461). 

Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (2/200), Manhaj Ahmad (455), 
Ad-Durar Al Kaminah (2/12), dan Al Magshad Al Arsyad (72). 

Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (2/443), Manhaj Ahmad (447), Al 
Maqshad Al Arsyad (91), dan Ad-Durar Al Kaminah (2/139). 

Lih. Tarikh Ibn Qadhi Syahbah (2/156/), Lahzhul Alhazh karya Al Husaini 
(him. 43), Ad-Durar Al Kaminah WAH dan Adz-Dzail Ala Thabagat Al- 
Hanabilah (him. 365). 

Lih. Ad-Durar Al Kaminah (2/185), At-Tanbih wa Al Igazh Dzail Lahzh Al 
Alhazh (him. 77) serta Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (1/53, 82, 155). 
Lih. Ad-Durar Al Kaminah (2/185), At-Tanbih wa Al Igazh Dzail Lahzh Al 
Alhazh (hlm. 77) dan Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (1/53, 82, 155). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @& 15 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


37 


39 


Najmuddin, Abul Mahamid: Sulaiman bin Ahmad An-Nahramani 
Al Baghdadi seorang ulama fikih. (Wafat tahun 748 H). Ibnu 
Rajab menyimak ilmu darinya di Baghdad.35 


Izzuddin: Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah 
bin Jama'ah, Qadhi Al Muslimin?6, (694-767 H) syaikh kami 
mengatakan tentangnya. Dia bertemu dengannya di Mesir dan 
Makkah. 


Tajuddin: Abdullah bin Abdul Mukmin bin Al Wajbah Al Wustha, 
ulama yang membacakan (671-740 H) di Baghdad.37 


Tagiyuddin, Abu Muhammad: Abdullah bin Muhammad bin 
Ibrahim bin Nashr bin Fahd, yang dikenal dengan Ibnu Qayyim 
Adh-Dhiyaiyyah (669-761 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu 
darinya di Damaskus.38 


Shafiyuddin, Abu Al Fadhail: Abdul Mukmin bin Abdul Hag bin 
Abdullah Al Baghdadi Al Hanbali (658-739 H), secara ijazah di 
Baghdad.39 


Lih. Adz-Dzail Ala Thabagat AI Hanabilah (2/441), Manhaj Ahmad (446), 
dan Ad-Durar Al Kaminah (2/248). 

Dia berkata, "An-Nahramani.” 

Lih. Ad-Durar Al Kaminah (2/489), Lahzh Al Alhazh (hlm. 5 dan Adz- 
Dzail Ala Thabagat Al Hanabilah (1/85). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/444) dan Ad-Durar Al Kaminah 
(2/276). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (1/321), Manhaj Ahmad (455), dan 
Ad-Durar Al Kaminah (2/388). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/304), Manhaj Ahmad (443), Al 
Magshad Al Arsyad (175), dan Ad-Durar Al Kaminah (3/32). 

Disebutkan di dalam Ad-Durar: Ibnu Abdil Khaliq. Namun yang benar adalah 
Ibnu Abdil Haq. Lih. Lahzh Al Alhazh (him. 21) dan At-Tanbih wa Al Igazh 
(hlm. 5). | 


= Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


40 


41 


42 


Izzuddin, Abu Ya'la: Hamzah bin Musa bin Ahmad bin Badran 
yang dikenal dengan Syaikhus Salamiyah (712-769 H).40 Ibnu 
Rajab menyimak ilmu darinya di Damaskus. 


Fakhruddin: Utsman bin Yusuf bin Abu Bakar An-Nuwairi 
seorang pakar fikih Al Maliki (663-756 H).4! Ibnu Rajab 
menyimak ilmu darinya di Makkah pada tahun 749 H. 


Alauddin, Abul Al Hasan Ali bin Asy-Syaikh Zainuddin Al Manja 
bin Utsman bin As'ad bin Al Manja (673-763 H). Ibnu Rajab 
menyimak ilmu darinya di Damaskus.12 


Abur Rabi': Ali bin Abdush Shamad bin Ahmad bin Abdul Qadir 
Al Baghdadi 9656-742 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu darinya di 
Baghdad ketika masih berusia 5 tahun. 48 


Umar bin Al Hasan bin Mazid bin Amilah Al Maraghi, Al Halabi, 
kemudian Ad-Dimasygi (679-778 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu 
darinya di Damaskus. 4 


Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/443), Manhaj Ahmad (46), Al 
Magshad Al Arsyad (96), dan Ad-Durar Al Kaminah (2/165). 

Ad-Durar Al Kaminah (3/67). 

Disebutkan di dalam Tarikh Ibni Qadhi Syahbah ketika menyebutkan biografi 
Ibnu Rajab (3/95-100): (Al Fakhr At-Tuwaizri) namun ini keliru, karena Al 
Fakhr At-Tuwaizri adalah Utsman bin Muhammad. Dia memang singgah di 
Makkah juga, dia juga bermadzhab Maliki, akan tetapi dia wafat pada tahun 
713. Lih. Ad-Durar Al Kaminah (3/64). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/447), Manhaj Ahmad (475), Al 
Magshad Al Arsyad (Q 204) dan Ad-Durar Al Kaminah (3/209). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/445, 290, 221), dan Ad-Durar 
Al Kaminah (3/132). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (1/98) dan Ad-Durar Al Kaminah 
(3/235). . 


- 
Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 17 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. . 


47 


49 


Sirajuddin Abu Hafsh: Umar bin Ali bin Musa bin Khalil Al 
Baghdadi (688-749 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu darinya di 
Damaskus.45 


Sirajuddin Abu Hafsh: Umar bin Ali bin Umar Al @uzwaini, ahli . 
hadits Irag (683-750 H) dengan membacakan kepadanya di 
Baghdad.46 


Alamuddin, Abu Muhammad: | Al Qasim bin Muhammad Al 
Barzali, ahli sejarah Syam (665-739 H) dengan memberikan 
ijazah dari Damaskus. 47 


Izzuddin Abu Abdillah: Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin 
Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al Magdisi (663-748 H) 
dengan memberikan ijazah di Damaskus.18 


Abu Abdillah: Muhammad bin Ahmad bin Tamam bin Hassan 
Ash-Shalihi (651-741 H) dengan memberikan ijazah dari 
Damaskus.19 


Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Salim Ad-Dimasygi Al 
Anshari Al Ubadi termasuk keturunan Ubadah bin Ash-Shamit, 


Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/444), Ad-Durar Al Kaminah 
(3/256), dan Manhaj Ahmad (447). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (1/67 dan Ad-Durar Al Kaminah 
(3/256). : 

Lih. A/ Bidayah wan Nihayah (14/186), Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah 
(2/184), dan Ad-Dirasah fi Tarikh Al Midras (1/112). 


. Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/433) dan Manhaj Ahmad (hlm. 


447). | 
Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/433), Al Magshad Al Arsyad 
(hlm. 229), dan Manhaj Ahmad (hlm. 444). 


= Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


29. 


30. 


31. 


32. 


yang dikenal dengan Ibnu Al Khabbaz5® (667-756 H). Ibnu 
Rajab menyimak ilmu darinya di Damaskus dan dia banyak sekali 
belajar darinya. 


Nashiruddin, Muhammad bin Ismail bin Abdul Aziz bin Isa bin 
Abi Bakar bin Ayyub, nasabnya berujung pada Al Adil Al Ayyubi. 
Dijuluki dengan Ibnul Muluk?! (674-756 H). Ibnu Rajab 
menyimak ilmu darinya di Mesir dan menimba banyak ilmu 
darinya. 
Syamsuddin Abu Abdillah: Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub 
bin Sa'id bin Jarir Az-Zar'i, Ibnu Qayyim Al Jauziyyah (691-751 
- H).52 Ibnu Rajab menyimak ilmu darinya di Damaskus dan ber- 
mulazamah dengannya satu tahun lebih. 


Abu Al Ma'ali: Muhammad bin Abdurrazzag Asy-Syaibani di 
Baghdad, dengan membacakan kepadanya pada tahun 749 H.53 


Shadruddin, Abu Al Fath: Muhammad bin Muhammad bin 
Ibrahim Al Maidumi (664-754 H). Ibnu Rajab menyimak ilmu 
darinya di Mesir.54 


50 


Lih. Lahzh Al Alhazh (hlm. 180), Ad-Durar Al Kaminah (hlm. 404), Manhaj 
Ahmad (453), Adz-Dzail ala Thabaqat Al Hanabilah (1/247, 2/50, 61, 78, 
109, 113, 161, 169, 192, dan banyak lagi di tempat yang lain. 

Lih. Ad-Durar Al Kaminah (4/8), dan Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah 
(1/41, 24). 
Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/448), Manhaj Ahmad (449), Al 
Manhal Ash-Shafi karya Ibnu Taghri Bardi (3/96/!), dan Ad-Durar Al 
Kaminah (4/21). 

Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/89, 109, 247). 

Lih. A/ Manhal Ash-Shafi karya Ibnu Taghri Bardi (3/275/-e), Tarikh Ibni 
Qadhi Syahbah ,(ب/1/131)‎ Lahzh Al Alhazh karya Ibnu Fahd (him. 180), Ad- 
Durar Al Kaminah (4/274), dan Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah 
(1/118, 137, 138, 140, 177, 180, 182, 187, 189, 196). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab SA 19 


33. 


34. 


35. 
36. 
37. | 
38. 
39. 
40. 


41. 


57 


59 


Fathuddin, Abu Al Haram: Muhammad bin Muhammad bin 
Muhammad Al @alanisi Al Hanbali (683-765 H). Ibnu Rajab 
menyimak ilmu darinya di Kairo.55 


Ibnu An-Nabbasy: Ibnu Rajab menyebutkan bahwa beliau ber- 
mulazamah kepadannya hingga wafat. Namun dia tidak 
menyebutkan tanggal wafatnya.” 


Syamsuddin Yusuf bin Najm Al Hanbali (wafat tahun 751 H). 
Ibnu Rajab menyimak ilmu darinya di Damaskus.27 


Jamaluddin, Yusuf bin Abdullah bin Al Afif Al Magdisi An-Nablisi 
“(691-754 H) membacakan kepadanya Sunan Ibni Majah di 
` Damaskus.58 


Abu Muhammad bin Hisyam Al Anshari, wafat tahun 761 9 


N 
Muhammad bin Abi Bakar bin Ibrahim Syamsuddin Ibn An- 
Nagib Asy-Syai'i, wafat tahun 745 H. 


Ayahanda. Ibnu Rajab, Abul Abbas Syihabuddin Ahmad bin 
Rajab bin Al Hasan, wafat tahun 774 H. 


Alauddin Ahmad bin Abdul Mu'min Asy-Syafi'i As-Subki 
kemudian An-Nawawi, wafat tahun 749 H. 


Kakek Ibnu Rajab, Abdurrahman Rajab bin Al Hasan As-Sulami, 
wafat tahun 742 H. 


Lih. Lahzh Al Alhazh karya Ibnu Fahd (him. 147), Ad-Durar Al Kaminah 
(4/353), Manhaj Ahmad (457), dan Tarikh Ibni Qadhi Syahbah (3/175 .)ب‎ 
Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/432), dan Manhaj Ahmad (443). 
Lih. Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/286), dan Manhaj Ahmad (451). 
Lih. Ade-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah (2/341), dan Ad-Durar Al Kaminah 
(5/239). 

Beliau sebutkan dalam risalahnya yang berjudul A/ Kalam ala Gaulihi Ta'ala: 
sabah sake الله من‎ Pa Cl 


= Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ibnu Rajab berkata di dalam Adz-Dzail Ala Thabagat Al 
Hanabilah/2/213-214), “Ayahandaku, Ahmad bin Rajab bin Al Hasan 
membacakan kepada kakekku lebih dari sekali di Baghdad, dan aku ikut 
hadir, ketika itu aku berusia 3, 4 atau 5 tahun.” 


Murid-murid Ibnu Rajab 


. Dr. Hammam Sa'id berkata, “Kami telah mengurutkan nama- 
nama mereka berdasarkan huruf dengan memperhatikan hari kelahiran 
dan wafat mereka, bagaimana mereka menimba ilmu dari Ibnu Rajab, 
dan kedudukan mereka: 


1. Asy-Syihab Abul Abbas: Ahmad bin Abi Bakar bin Saifuddin Al 
Hamawi, Al Hanbali, yang dikenal dengan Ibnu Ar-Rassam (773- 
844 H). Ibnu Rajab telah memberikan ijazah kepadanya. 


Di dalam Asy-Syadzarat, dia berkata, “Dia membuat jadwal janji, 
dan dia memiliki kitab A/ Wa'zh yang sesuai dengan metode 
syaikhnya, Ibnu Rajab.”60 
2. Muhibbuddin Abul Fadhl, Ahmad bin Nashrullah bin Ahmad bin 
Muhammad bin Umar, mufti Mesir (765-844 H), mendengar dari 
Ibnu Rajab di Damaskus dan ber-mulazamah kepada Ibnu 
. Rajab.61 


60 Lih. Manhaj Ahmad (491), Adh-Dhau ` Al-Lami" (1/249), dan Syadzarat Adz- 
Dzahab (2/252). | 

61 Lih. Manhaj Ahmad (488), Adh-Dhau ` Al-Lami' (2/233), dan Syadzarat Adz- 
Dzahabt1/250). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab S& 21 


3: “Daud bin Sulaiman bin Abdillah Al Zain Al Maushili Ad-Dimasyqi 
Al Hanbali (764-744 H). Dia menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di 
Darnaskus.62 | 


4. Zainuddin Abu Al Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin 
Muhammad bin Muhammad Ad-Dimasygi Al Ashli Al Makki Al 
Mugri (772-853 H). Dia menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di 
Damaskus. 63 


5. Zainuddin Abdurrahman bin Sulaiman bin Abi Al Karam Al 
Hanbali, yang dikenal dengan Abu Syi'r (780-844 H). Dia 
menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di Damaskus.£4 


6. Zainuddin Abu Dzarr, Abdurrahman bin Muhammad bin 
Abdullah bin Muhammad Al Mishri Al Hanbali, yang dikenal 
dengan Az-Zarkasyi (758-846 H). Dia menyimak ilmu dari Ibnu 
Rajab di Damaskus tidak berapa lama sebelum kejadian fitnah 
nakiyyah.65 

FÊ Alauddin Abul Al Hasan, Ali bin Muhammad bin Abbas Al Bali, 
yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Lahham, dilahirkan setelah 
tahun 750 H. di Ba'labak, dan wafat tahun 803 H. Dia. 
menyimak ilmu Ibnu Rajab di Damaskus.66 


8. Alauddin Ali bin Muhammad bin Ali Ath-Thursusi Al Mizzi, hidup 


hingga tahun 850 H. Menghadiri majelis Ibnu Rajab. Dia 
mengatakan bahwa dia mendengarnya berkata, “Az-Zain Al Iragi 


62 Lih. Adh-Dhau' Al-Lami' (3/212). 

63 Lih. Adh-Dhau ` Al-Lami’ (4/59-61). 

64 Lih. Adh-Dhau` Al-Lami' (4/82), Syadzarat Adz-Dzahab (7/253), dan 
Manhaj Ahmad (491). 

65 Lih. Manhaj Ahmad (491) dan Adh-Dhau ` Al-Lami' (4/136). 

66 Tiki. Manhaj Ahmad (478), Al Magshad Al Arsyad (him. 201), Adh-Dhau ` AF- 
Lami’ (5/320), dan Asy-Syadzarat (7/31). 


22 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


10. 


11. 
12. 
13. 


14. 


menulis surat meminta tolong kepadaku untuk men-syarah 
Sunan At-Tirmidzi.” 7 

Alauddin Abul Mawahib, Ali bin Muhammad bin Abi Bakar As- 
Sulami Al Hamawi Al Hanbali, dikenal dengan Ibnu Al Maghli 
(761-828 H). Dia mengambil ilmu dari Ibnu Rajab di 
Damaskus.68 


Abu Hafsh Umar bin Muhammad bin Ali bin Abi Bakar bin 
Muhammad As-Siraj Al Halabi Al Ashl (berasal dari Halab) Ad- 
Dimasyqi Asy-Syafi'i. Dikenal dengan Ibnu Al Muzallig (787-841 
H). Dia menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di Damaskus.6? 


Muhibbuddin Abul Fadhl Ibnu Asy-Syaikh Nashrullah, lahir tahun 
765 H di Baghdad. Dia menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di 
Damaskus.70 


Qadhi Al Qudhah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Sa'id 
Al Magdisi. Al Hanbali Qadhi Makkah (771-855 H). Dia 
menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di Damaskus.7! 

Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad Al Anshari Al Halabi 
Ibnu Asy-Syahham (781-864 H). Dia menyimak ilmu dari Ibnu 
Rajab di Damaskus.72 

Izzuddin Muhammad bin Bahauddin Ali Al Magdisi Al Hanbali 


(764-820 H). Dia menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di 
Damaskus.73 


Lih. Manhaj Ahmad (481) dan Adh-Dhau ` A-Lami' (5/279). 
Lih. Manhaj Ahmad (482) dan Adh-Dhau ` Al-Lami' (6/34). 
Lih. Adh-Dhau ` A-Lami' (6/120). 
— Lih. Manhaj Ahmad (488). 
Lih. Manhaj Ahmad (494) dan Adh-Dhau ` A-Lami' (6/309). 
Lih. Adh-Dhau ` A-Lami' (2/41). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 23 


15. Syamsuddin Muhammad bin Khalid Al Himshi Al Qadhi, wafat 
tahun 830 H. dia membacakan ilmu kepada Ibnu Rajab di 
Damaskus.?4 


16. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Khalil bin Thaughan 

0 Ad-Dimasygi Al Hariri Al Hanbali, dikenal dengan nama Ibnu Al 

Mukhashfi (746-803). Dia menyimak ilmu dari Ibnu Rajab di 
Damaksus.75 


17. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin 

Ubadah Al Anshari Al Hanbali Ad-Dimasygi Qadhi Al @udhah di 

- Damaskus, wafat tahun 820 H. Dia menyimak ilmu dari Ibnu 
Rajab di Damaskus.76 | 


Wafatnya Al Hafizh Ibnu Rajab: 
Ibnu Rajab meninggal dunia pada tahun 795 H. 


Kesufian Al Hafizh Ibnu Rajab 

Ali Asy-Syibl berkata dalam kitabnya, Manhaj Ibn Rajab fi Al 
Aqidah (hal. 79) berkata, “Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih 
dahulu makna tasawuf, karena pada asalnya dia merupakan sinonim 
dari kata zuhud dan wara'. Oleh karena itu, ungkapan para ulama 


tentang makna tasawuf ini berbeda-beda. 


Jika kita melihat kepada Ibnu Rajab Al Hanbali dan kita 
hubungkan kondisi beliau dengan istilah tasawuf, niscaya kita akan 


73 Lih. Manhaj Ahmad (481) dan Syadzarat Adz-Dzahab (hlm. 747). 
74 Lih. Manhaj Ahmad (483) dan Syadzarat Adz-Dzahab (hlm. 8-195). 
75 Lih. Manhaj Ahmad (476) dan Syadzarat Adz-Dzahab (hlm. 7-35). 
76 Lih. Manhaj Ahmad (481) dan Syadzarat Adz-Dzahab (hlm. 7-148). 


24 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab - 


4 


. mendapatinya sangat kontradiksi, baik dari sisi ucapan, perbuatan 


maupun kondisinya. 


Memamg sebagian orang ada yang menyifati Al Hafizh Ibnu 
Rajab dengan tasawuf, sampai dia dikenal dengan ciri tersebut. 
Sebabnya adalah sebagaimana yang telah disyaratkan tadi, yaitu karena 
adanya hubungan antara tasawuf dengan kezuhudan. 


Akan tetapi di sini kita perlu membatasi klaim mereka tersebut, 
karena menyatakan secara umum tentang kesufian Al Hafizh Ibnu Rajab 
maupun para ulama semisalnya mengandung syubhat yang sangat 
besar. | 

Oleh karena itu, menurutku, menuduh Al Hafizh Ibnu Rajab dan 
menyifatinya dengan tasawuf, tidak terlepas dari dua hal, yaitu: 


Pertama, karena kejahilan dan minimnya pengetahuan tentang 
Al Hafizh Ibnu Rajab dan juga tentang tasawuf yang tercela. Karena 
salah satu dari dua keadaan tersebut menunjukkan bahwa dia hanya 
memahami sedikit perkataan Al Hafizh dan penukilannya dari sebagian 
orang-orang zuhud zaman dahulu dari para tokoh orang-orang sufi, 
seperti Sulaiman Ad-Darani, Ibnu Adham, Al Junaid dan selain mereka. 
Inilah alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan 
bahwa Al Hafizh adalah sufi. 

Kedua, tuduhan itu bertolak dari maksud dan tujuan untuk 
mencela akidah dan manhajnya, di mana mereka mencoba untuk 
menghubung-hubungkan sebagian ungkapan Al Hafizh kepada tasawuf. 
Namun mereka sangat sedikit. Di samping maksud mereka juga telah 
tersingkap. Dan urusan mereka dikembalikan kepada Allah, Dia-lah 
yang akan membalas mereka. Wr 

Orang yang memperhatikan perkataan Al Hafizh di dalam kitab- 
kitabnya, akan mendapatinya membahas seputar perkara yang sangat 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 25 


ا 


penting, yaitu menzuhudkan diri dari dunia, benci kepadanya serta cinta | 
kepada negeri akhirat dan keridhaan Allah, dengan menggunakan 
metode pembacaan kepada hati, bukan kepada syahwat dan anggota 
badan. Hal ini, pada hakikatnya adalah merupakan salah satu tujuan 
syar'i dari tujuan-tujuan syariat secara umum. 


Oleh karena itu, pembahasannya banyak membicarakan tentang 
kondisi hati serta kewajiban mensucikan dan melembutkan jiwa, agar dia 
dapat sampai kepada kedudukan para shiddigin dan wali-wali Allah yang 
dekat kepada-Nya, dan agar hamba dapat sampai ke derajat keimanan 
yang tertinggi, yaitu: A/ Ihsan dengan derajatnya yang paling utama, 
menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya. Itulah keyakinan sempurna 
yang mana hanya sedikit orang yang bisa sampai kepadanya. 


Al Hafizh Ibnu Rajab menggunakan metode rohani yang lembut 
dan teruji tersebut. Dia menyusunnya melalui pengujian yang realistis 
dan terus menerus melakukan metode ini. Dia menerapkan dalam 
nasehat, pengajarannya secara umum dan juga dalam penulisan risalah- 
risalahnya. Sebelum itu semua, dia telah menerapkan dalam berbagai 
keadaan dan kehidupannya. 


Sehingga mayoritas tulisan-tulisannya yang berkenaan dengan 
nasehat sesuai dengan metode ini, sampai tulisan-tulisannya yang 
berkenaan dengan permasalahan ijtihad dalam ilmu fikih dan lainnya, 
serta tulisan-tulisan yang mencakup tahgig terhadap dalil-dalil dan 
ucapan para ulama, tidak terlepas dari metode ini. Hampir dalam semua 
tulisan-tulisan tersebut dia sertakan dengan metode ini dan ungkapan- 
ungkapan indah yang berkenaan dengan nasehat serta pembicaraan 
terhadap hati. | 


Dalam tulisan-tulisan itu anda akan mendapati Ibnu Rajab 
menukil berbagai ucapan dan kondisi para ulama zuhud besar dari 


26 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kalangan orang-orang shalih tiga generasi pilihan dan kisah serta sikap 
mereka yang sangat menakjubkan, di antaranya adalah: Ayyub As- 
Sikhtiyani (131 H), Malik bin Dinar (130 H), Ibrahim bin Ad-ham (162 
H), Al Hasan Al Bashri (110), Al Fudhail bin Iyadh (187 H), Ibnu Al 
Mubarak (181 H), Al Junaid (298 H), Imam Ahmad (241 H) dan ulama- 
ualam lain semisal mereka. : 


Pada hakikatnya, ucapan dan keadaan mereka lebih sempuma 
dalam mempengaruhi jiwa, karena semua itu terjadi dari hasil 
pengalaman dan penelitian khusus, dan sebelum itu, dia terjadi dari 
sikap percaya kepada Allah, ikhlash dan hanya mengharapkan pahala 
dari-Nya &. : 


Bisa jadi, di antara yang menyebabkan adanya tuduhan ini 
kepada Al Hafizh Ibnu Rajab adalah karena dia menggunakan istilah- 
istilah yang banyak diucapkan oleh para ulama zuhud zaman belakangan 
—atau katakanlah mereka yang berpaham sufi— di empat generasi 
pilihan, yang di akhir zaman mereka didapatkan berbagai macam 
kesesatan yang tercela dan munkar. Di antara istilah-istilah itu adalah: 
Ashab Al Haga “ig (orang-orang yang telah mencapai derajat hakikat), A/ 
Mukasyafat (pengetahuan akan hal-hal yang ghaib), Khawasul Muhibbin 
wa Al Asyigin (orang-orang khusus dari kalangan pecinta dan perindu 
Allah), لف‎ Manamat An-Nuraniyah, dan Ahlul Marilah Al Hagigiyyah 
(ahli makrifat yang haqiqi). 

Inilah kemungkinan dan pernyataan global yang menyebabkan 
sebagian orang menuduh Al Hafizh Ibnu Rajab sebagai sufi. Akan tetapi, 
jika memang demikian, maka itu hanyalah kekeliruan Al Hafizh dan 
ketergelinciran dalam mengucapkan perkataan-perkataan tersebut yang 
maknanya tidak dimaksudkan sebagaimana yang dikehendaki oleh 
orang-orang sufi. Hal ini ditunjukkan oleh konteks pernyataan- 
pernyataannya yang membantah istilah-istilah tersebut dan kaidah- 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 27 


kaidah manhajnya yang menyanggah agar tidak condong kepada 
kejahilan-kejahilan tersebut yang ditempuh oleh orang-orang yang 
mengklaim mengetahui hakikat dan pecinta dan perindu Allah. 


Kemudian, manhaj Al Hafizh yang lain dalam masalah ini, 
bahwa apabila dia menukil dari para ulama zuhud yang lebih 
mementingkan masalah ibadah dan perasaan daripada ilmu, sehingga 
mereka terjatuh ke dalam berbagai kesalahan dan bid'ah yang 
berkenaan dengan akhlak, atau penyelewengan-penyelewengan yang 
membawa mereka kepada kesesatan, sebagai dampak dari kejahilan 
akan ilmu Rasulullah & yang diwarisi oleh umat beliau. Ini seperti yang 
dialami oleh Dzun Nun Al Mishri, Al Busthami, Bisyr Al Hafi, Rabi'ah Al 
Adawiyah dan lainnya yang lebih keras dalam hal ini daripada mereka. 
Al Hafizh Ibnu Rajab menukil ucapan mereka setelah memilih dan 
memilah mana perkataan mereka yang hag dan benar serta diperkuat 
oleh dalil-dalil. Dia tidak begitu saja menukil semua perkataan mereka 
dan semua sikap mereka yang mengandung kesalahan, bid'ah dan 
kesesatan. 

Contoh pertama adalah ucapan yang dinukil oleh Al Hafizh dari . 


Dzun Nun Al Mishri dalam kitabnya Latha 'if AI Ma'arif tentang 
kerinduan bertemu dengan Allah & dan berharap mati untuk itu. Dia 


berkata, “Dzun Nun berkata, “Setiap orang yang taat akan jinak, dan 
setiap orang yang bermaksiat akan buas'.”77 


Berdasarkan penjelasan di atas, maka kita perlu memperhatikan 
kaidah-kaidah berikut: 


1. Penukilan Al Hafizh Ibnu Rajab terhadap sejumlah ucapan 
mereka sama sekali tidak berarti membuat mereka suci secara mutlak 
dan dibolehkan mengambil semua yang datang dari mereka. Karena, 


77 Lih. Latha 'if Al Ma'arif (hlm. 512. 


28 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


'yang menjadi timbangan adalah sesuainya ucapan mereka dengan 
kaidah-kaidah syariat, dan pertimbangannya dengan apa yang ada 
dalam Kitabullah atau Sunnah Rasulullah &, serta apa yang diterima 
oleh mayoritas salafush shalih, dalam perkara yang tidak disebutkan oleh 
Al Qur'an dan As-Sunnah, dan apa yang tidak menyelisihi kaidah- 
kaidah umum yang sudah baku. 


2. Sikap inshaf (adil) Al Hafizh Ibnu Rajab terhadap orang-orang 
yang “ber-makrifat” tersebut, yang mana dia tidak membantah semua 
yang datang dari mereka, padahal banyak sekali bid'ah dan penyelisihan 
dalam hal suluk dan ucapan dari mereka. Akan tetapi dia mengambil 
kebenaran dari mereka dan membuang sebaliknya. Inilah keadilan, 
karena hikmah adalah barang yang miliknya, di mana saja dia 
menemukannya maka dia akan mengambilnya. Namun, tidak harus 
menempuh jalan seperti ini kecuali orang-orang diberi karunia ilmu yang 
kuat semisal Al Hafizh Ibnu Rajab dan Ibnul Qayyim. Karena dia 
merupakan jalan yang sukar dilalui, licin dan menggelincirkan. Bahkan 
bisa jadi ada keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang 
mengambil perkataan mereka yang lebih besar daripada kebaikan yang 
dia cari. Dan, untuk hal semacam inilah berlaku kaidah, “Mencegah 
mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan 
manfaat.” 


3. Perkara yang ketiga adalah kritikan Al Hafizh Ibnu Rajab 
kepada orang-orang zuhud yang menyeleweng dan orang-orang sufi 
yang ekstrim, atau orang-orang sufi dari kalangan ahli bid'ah dan zindig 
(munafik)78, seperti orang-orang yang membedakan antara hakikat dan 


78 Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab beliau Fadh/ Ilmi as-Salaf ala al- 
Khalaf (hlm. 67). Maka dari itu, sangat diharapkan agar anda merujuk 
kepadanya. | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 29 


syariat, dan orang-orang yang mengangkat kewajiban syariat dari diri 


mereka atau selain mereka. 


Al Hafizh berkata, “Di antara ilmu-ilmu yang diada-adakan, dan 
pembahasan tentang ilmu-ilmu batin seperti makrifat dan amalan- 
amalan hati, serta hal-hal lainnya, dengan hanya menyandarkan kepada 
pandangan dan perasaan atau penyingkapan keghaiban, ada bahaya 
yang sangat besar padanya.” 


Hal-hal seperti ini telah dibantah dan diingkari oleh para ulama 
semisal Imam Amad dan lainnya. 


.Abu Sulaiman berkata, “Sesungguhnya ada ucapan suatu kaum 
yang sampai kepadaku, maka aku tidak langsung menerimanya kecuali 
dengan adanya.dua saksi yang adil, yaitu Al Kitab dan As-Sunnah.” 


Al Junaid berkata, “Ilmu kami ini dibatasi dengan Al Kitab dan 
As-Sunnah. Barangsiapa yang belum membaca Al Qur`an dan menulis 
hadits, maka dalam ilmu kami, dia tidak boleh diikuti.” 


Namun masalah ini menjadi meluas, kemudian masuk padanya: 
kaum zindig dan munafik, klaim bahwa wali Allah lebih utama daripada 
para Nabi, atau bahwa para wali Allah tidak membutuhkan para Nabi, 
kontradiksi dengan syariat yang dibaca oleh para rasul?9, klaim adanya 
Al Hulul dan Al Ittihad, wihdatul wujud, dan lainnya berupa dasar-dasar 
kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, seperti klaim bolehnya 
melakukan apa saja, serta bahwa seluruh hal-hal yang dilarang oleh 

syariat dibolehkan baginya. Mereka memasukkan banyak hal yang 
` bukan bagian dari Islam sama sekali. Sebagian mereka mengklaim 


79 Sebagaimana yang diucapkan oleh mereka yang ekstrem, seperti Al Hallaj, 
Ibnu Arabi Ath-Tha'i dan Ibnul Farudh, serta orang-orang sufi dari kalangan 
ahli filsafat seperti Ibnu Sab'in. 


30 A Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


bahwa dengannya mereka akan mendapatkan hati yang lembut seperti 


dengan nyanyian dan tarian. 


Sebagian mereka mengklaim bahwa hal itu melatih jiwa dengan 
melihat gambar-gambar yang diharamkan. 


Sebagian mereka mengklaim bahwa dia untuk ketawadhuan 
seperti pakaian syahwat, serta hal-hal lainnya yang tidak dibawa oleh 
syariat. Sebagiannya menghalangi dari dzikir kepada Allah dan dari 
shalat, seperti nyanyian dan melihat gambar haram. Dengan hal itu 
mereka telah menyerupai orang-orang yang menjadikan Agama mereka 


sebagai olok-olok dan permainan....”80 


Inilah di antara contoh perkataan Al Hafizh yang 
menggambarkan kepada kita manhajnya yang hakiki dalam hal 
kezuhudan, yang barangkali bisa dikatakan sebagai sufi yang adil, 


sebagai kiasan: 


Ucapannya di dalam kitab Al Bisyarah Al Uzhma lil Mu "min, “... 
adapun apa yang mereka dapati berupa bekas surga, maka hal itu 
termasuk apa yang bisa nampak pada hati orang yang beriman karena 

pengaruh cahaya keimanan. Nampaknya, perkara ghaib bagi hati orang 
yang beriman, seperti hati mereka yang dapat melihat derajat ihsan, 
atau bisa jadi tampaknya pemandangan surga atau sebagiannya atau 
` sebagian yang ada padanya kepada hati mereka sesekali, sehingga 
mereka dapat melihat surga seperti kenyataan. 


Bisa jadi mereka dapat mencium bau surga, sebagaimana 
perkataan Anas bin An-Nadhr pada saat perang Uhud, “Demi Allah, 
sesungguhnya aku mencium bau surga dari balik Uhud....”81 


80 | ih. Fadhli Ilmi As-Salaf ala Al Khalaf (him. 44-45). 
81 Lih. Al Bisyarah Al Uzhma lil Mu'min bianna hazhzhahu min an-Nar Al 
Huma (hlm. 181). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WW 31 


Dia berkata di dalam penjelasan tentang wasiat Nabi & kepada 
Ibnu Abbas 485, ketika Ibnu Abbas masih belia dan dibonceng oleh beliau 


66 


di atas kendaraan, “... jika seorang hamba mendapatkan pengetahuan 
yang khusus ini, maka dia akan mendapatkan pengetahuan khusus 
tentang Rabb-Nya yang اوا‎ dia bersikap lemah lembut dan 


malu kepada-Nya.” 


Ini adalah makrifat (pengetahuan) khusus yang tidak dimiliki oleh 
orang-orang mukmin pada umumnya. 


Orang-orang yang arif, semuanya bertumpu pada makrifat ini, 
dan isyarat yang ditunjukkan oleh mereka tertuju pada hal ini. 


Abu Sulaiman —yaitu Abdurrahman Ad-Darani (215 H)— 
mendengar seorang laki-laki berkata, “Tadi malam, aku begadang dalam 
rangka mengingat para wanita.” 


Maka Abu Sulaiman berkata, “Celaka kamu! Tidakkah kamu 
malu dari-Nya, dia melihatmu begadang mengingat selainnya? Akan 
tetapi, bagaimana kamu akan malu dari apa yang tidak kamu 
ketahui!”82 


Dia juga berkata di dalam kitab /stinsyaq Nasim Al Uns pada 
bagian mukadimahnya, “Segala puji hanya bagi Allah yang telah 
membuka hati para kekasih-Nya kepada jalan untuk mencintai-Nya, 
melapangkan dada para wali-Nya dengan cahaya makrifat kepada-Nya, 
sehingga cahaya memancar kepada mereka. Allah menghidupkan 
mereka di antara harapan dan takut kepada-Nya, serta memberi mereka 
makan dengan perwalian dan kecintaan-Nya, sehingga mereka akan 
selalu mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Maka, Maha Suci 


82 Lih. Nur Al Igtibas min Misykah Washiyyatin Nabi لع‎ libni Abbas (hlm. 24). 


32 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Allah yang mengingat-Nya adalah gizi bagi hati, penyejuk mata, 


kebahagiaan jiwa, rohani kehidupan dan kehidupan rohani....”88 


Manhaj (metode) ini pada hakikatnya mirip dengan manhaj Ibnul 
Qayyim di sebagian kitabnya seperti A/ Fawa “id, Al Jawab Al Kafi, Hadi 
Al Arwah dan Raudhah Al Muhibbin di beberapa tempat dalam 
kitabnya. Dari penjelasan ini dan lainnya?t, aku dapat mengatakan 
bahwa kesufian Al Hafizh Ibnu Rajab —jika memang penamaan itu 
benar— merupakan kesufian yang lurus, kezuhudan yang dapat diterima 
- oleh para ulama salaf shalih, dan terlepas dari berbagai macam bid'ah, 
kesesatan, serta penyelewengan, baik dalam ucapan maupun dalam 
perbuatan. ` 


ل ~~ 

83 Lih. Istinsyag Nasim Al Uns min Nafahat Riyadh Al Quds (him. 84). 

84 Contoh-contoh yang menjelaskan hal ini sangat banyak dan termaktub di 
dalam kitab-kitabnya: Jami’ Al Ulum wa Al Hikam, Latha 'if Al Ma arif fma li 
Mawasimi Al Aam minal Wazha if At-Takhwif Minan-Nar (hlm. 8), Syarh 
Hadits Ammar bin Yasir (43-47), Nur Al Igtibas (42, 45, 78), Ikhtiyar Al Aula 
(115, 121), Sirah Abdil Malik bin Umar bin Abdil Aziz (hlm. 3 dan 
berikutnya), Kasyf Al Kurbah (28, 29 dan selanjutnya), serta di bagian akhir 
risalah-risalahnya secara umum tidak terlepas dari isyarat-isyarat tersebut. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab Šğ 33 


Kitab Syarah (Penjelasan) Hadits Ibnu Rajab 
yang Paling Masyhur, yang Menunjukkan 
“Keunggulan dan Kemahirannya dalam 

5-86 Disiplin Ilmu Ini 


A. Syarah Jami' At-Tirmidzi 


Seandainya kitab ini ditemukan secara sempuma, niscaya para 
ulama dan penuntut ilmu sudah cukup dengannya sehingga tidak lagi 
membutuhkan kitab-kitab syarah At-Tirmidzi lainnya. Karena seringnya 
Al Hafizh Ibnu Rajab dalam mempelajari dan menelaah kitab Jami’ At- 
Tirmidzi, Allah menganugerahkannya pemahaman tentang kitab 
tersebut yang belum pernah didahului oleh ulama sebelumnya. Inilah 
yang mendorong Al Hafizh Al Iragi menulis surat kepada beliau untuk 
meminta bantuan agar beliau menulis Syarah Jami” At-Tirmidzi. Tentang 
Al Hafizh Al Iragi sendiri sudah terkenal dalam ilmu (hadits) ini. Dia 
tergolong ulama mujtahid dalam ilmu ini. Barangsiapa yang membaca 
kitabnya yang berjudul At-Tagyid wa Al Idhah ala Mugaddimati Ibni 
Shalah, dia akan mengetahui derajat ulama ini. Cukup bagi anda untuk 
mengetahuinya bahwa dia adalah guruya Al Hafizh Ibnu Hajad serta Al 
Hafizh Al Haitsami. Dia pula yang memberikan arahan kepada Al 
Haitsami agar menyusun kitab Az-Zawa “id. 


Al Iragi telah menyempumakan Syarah At-Tirmidzi yang ditulis 
oleh Ibnu Sayyidinnas. Kitab syarah tersebut telah di-tahgig oleh Dr. 


34 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ahmad bin Ma'bad Abdul Karim saudaraku yang tercinta Abu 
Muhammad Asyraf Abdul Magshud telah memberitahukan kepadaku 
bahwa kitab tersebut sudah dalam tahap akhir muraja'ah, dan tidak lama 
lagi dia akan mencetaknya. Sebelumnya, bagian dari Jami” At-Tirmidzi 
yang telah di-syarah oleh Ibnu Sayyidinnas telah dicetak. 


Meskipun Al Iraqi memiliki keutaman ilmu yang sangat tinggi, 
namun dia meminta tolong kepada Ibnu Rajab agar membantunya 
menyusun syarah At-Tirmidzi, yang menunjukkan bahwa Ibnu Rajab 
memiliki pemahaman unggul terhadap kitab ini yang tidak dimiliki oleh 
ulama lainnya. As-Sakhawi menyebutkan dalam biografi Alauddin Ali bin 
Muhammad. bin Ali. Ath-Thursusi Al Mizzi, bahwa dia hidup hingga 
tahun 850 H dan sempat menghadiri majelis Ibnu Rajab. Dia 
mengatakan bahwa dia mendengar Al Hafizh Ibnu Rajab berkata, “Az- 
Zain Al Iragi menulis surat kepada aku dalam rangka minta tolong agar 
aku mn syarah At-Tirmidzi.”85 


Namun syarah At-Tirmidzi ini tidak temen kecuali potongan 
dari kitab (pembahasan) pakaian yang berjumlah tidak lebih dari sepuluh 
lembar. Ditemukan pula syarah Ilal At-Tirmidzi, dan itu adalah akhir dari 
kitab tersebut. Sedangkan sisanya ikut terbakar dalam tragedi fitnah.86 
Ibnu Abdil Hadi telah menukil tentang terbakarnya sebagian besar kitab 


85 Lih. Adh-Dhau ` Al-Lami' karya As-Sakhawi (5/328). 

86 Lih. Kasyf Azh-Zhunun karya Haj Khalifah (1/559). 
Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah datangnya pasukan Tatar ke 
Damaskus pada tahun 803 H. Peristiwa tersebut dikenal dengan fitnah 
“Taimur”, dan pada peristiwa itu seluruh bangunan Damaskus dibakar. Lih. 
Syadzarat Adz-Dzahab (9/95). 


, Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab E 35 


pada zaman fitnah 7, dan juga menukil tentang ditemukannya potongan 
yang tersisi dari kitab syarah tersebut.88 


Metode Ibnu Rajab dalam Menulis Syarah At-Tirmidzi: 


Dr. Hammam Sa'id mengatakan di dalam mukadimahnya 
terhadap Syarah Al Ilal (1/279-280). 


Di sela-sela penelaahan aku terhadap potongan yang tersisi dari 
Syarah At-Tirmidzi ini, aku temukan bahwa metode Ibnu Rajab 
terangkum dalam beberapa hal berikut ini: 


1. Menulis judul bab sebagaimana yang ada pada kitab asli At- 
Tirmidzi. 
2. Men-takhrij hadits-hadits bab dari setiap jalan dan kitab. 


3. Membahas jalur-jalur ini sesuai dengan ilmu jarh dan ta dil, dan 
menyingkap berbagai kerumitan yang ada padanya, seperti 
menjelaskan nama-nama yang masih samar, dan membahas 
tentang illah (cacat dalam riwayat). 


4. Memerinci apa yang disebutkan secara global oleh At-Tirmidzi, 
dengan ucapannya: Di dalam bab ini terdapat hadits dari Ali, 
Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Muawiyah. Kemudian dia 
menyebutkan hadits masing-masing dari mereka, memerinci 
jalur-jalur, serta menyebutkan illah dan jarh-Nya. 


87 Lih. A/ Jauhar Al Mundhid hlm. 49). 

88 Yaitu potongan dari pembahasan Al-Libas a yang telah kita 
sebutkan. Di bagian awalnya tertulis: “Milik Yusuf bin Abdul Hadi”. Tulisan 
itu merupakan tulisan tangan Ibnu Rajab sendiri. Sekiranya semua kitab 
tersebut ada pada Ibnu Abdil Hadi, niscaya dia tidak akan menulis tentang 
kepemilikan kitab tersebut di bagian depan seperti sampul. : 


z 


36 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab . 


6. 


7. 


8. 


Menambahkan apa yang disebutkan oleh At-Tirmidzi dengan 

ucapannya: Di dalam bab ini terdapat hadits riwayat Ali, Ibnu 

Umar dan Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, “Di dalam bab 

ini juga ada jalur yang tidak disebutkan oleh At-Tirmidzi, yaitu 

hadits dari Umar, Abu Sa'id, Abdullah bin Amr bin Al Ash, 

Jabir, Buraidah, Abu Tsa'labah Al Khusyani, Ibnu Mas'ud, Ibnu 
bbas, dan seorang laki-laki dari kalangan sahabat.” 


Menjelaskan tambahan-tambahan terhadap At-Tirmidzi ini, dia 
mengatakan, " Adapun hadits Umar bin Al Khaththab, maka dari 
jalur Hammad bin Salamah (telah meriwayatkan kepada kami) 
Ammar bin Abi Ammar, bahwa Umar bin Al Khaththab 
berkata,..." Demikianlah, dia menjelaskan seperti itu terhadap 
semua sahabat, dan menjelaskan illah-illah serta jarh yang ada di 
dalam riwayat-riwayat tersebut. 


Menutup paparannya dengan perkataan para ulama fikih dan 
menjelaskan fikih hadits. 


Metode ini digunakan oleh Ibnu Rajab dalam menyingkap istilah- 
istilah At-Tirmidzi ketika dia berkata, “Hadits ini hasan” atau 
“shahih” atau “Gharib." Yang demikian itu karena luasnya 
penelaahan beliau terhadap jalur-jalur dan periwayatan hadits. 


B. Syarah Shahih Al Bukhari yang dikenal dengan nama 
Fath Al Bari: 


Ibnu Abdil Hadi berkata di dalam لك‎ Jauhar لق‎ Mundhid, “Dia 


telah men-syarah potongan dari Shahih Al Bukhari hingga kitab Al 
Jana'iz. Karyanya ini merupakan keajaiban dunia. Sekiranya syarah 
tersebut dapat tersusun sempurna, niscaya dia akan tergolong 


keajaiban.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 37 


Metode Ibnu Rajab dalam Fath Al Bari 
Dr. Hammam Sa'id berkata dalam Mukaddimah (1/286-287), 


“Aku telah mencoba mempelajari metode Ibnu Rajab, kemudian 
Nampak bagiku bahwa metode Ibnu Rajab terangkum dalam beberapa 
poin berikut: | f 


1. 


Menyebutkan judul bab, kemudian mengomentarinya dengan 
falig tambahan, yang mencakup permasalahan fikih yang 
terkandung dalam judul bab, kemudian menyebutkan pendapat- 
pendapat para ulama. Dengan ta iq tersebut seakan-akan beliau 
membuka jalan untuk memahami hadits dengan pintu masuk 
yang sangat sesuai. 


Menyebutkan hadits dengan sanad dan matannya sebagaimana 
yang terdapat dalam Shahih Al Bukhari. 


Men-takhrij hadits bab dengan takhrij yang sangat luas. Sebagian 
besarnya, dia menjelaskan keterangan hadits dari seluruh riwayat 
dan jalurnya. Takhrij ini seringkali mengingatkan kita dengan apa 
yang dilakukannya terhadap Syarah Jami’ At-Tirmidzi. Di 
samping menjelaskan seputar takhrij hadits, dia juga membahas 
berbagai permasalahan hadits pada hadits dan jalur-jalurnya, 
seperti : menghilangkan anggapan bahwa hadits tersebut 


| mungathi' (terputus) menetapkan kejelasan adanya As-Sama' 


(bahwa periwayat benar-benar mendengar hadits itu langsung 
dari gurunya), jika periwayat yang dimaksud adalah mudallis, tak 
lupa dia juga membahas tentang para perwai secara ta dil dan 
Jarh. : 

Membahas fikih hadits dan  memerinci berbagai 
permasalahannya, menyebutkan pendapat-pendapat para ulama 
dan mendiskusikan serta me-rajih-kannya. Semua itu dia tulis 


38 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dengan sangat luas dan panjang lebar, namun tidak 
menjemukan. Orang yang menelaahnya akan mendapati dirinya 
mendapati sebuah kitab ensiklopedia dalam fikih perbandingan. 
Sebagai contoh pertama untuk metodenya ini adalah, di mana 
dia membahas tentang gadha shalat yang terluput dengan 
sengaja lebih dari enam paparan yang berisikan tulisan 
tangannya. Metodenya ini memiliki kelebihan dengan etikan 
yang sangat tinggi, bersungguh-sungguh untuk menyandarkan 
setiap perkataan kepada orang yang mengatakannya, dan selalu 
menyebutkan dalil-dalil untuk setiap pendapat. Meskipun dia 
memfokuskan pada fikih madzhab Al Hanbali, akan tetapi 
terkadang dia berpaling dari pendapat madzhab tersebut kepada 
pendapat lainnya dalam rangka mengikuti dalil yang kuat. 

Penulis kitab Ad-Daris f Tarikh Al Madaris mengungkapkan 
luasnya kitab ini dalam membahas pendapat banyak dari para ulama 
fikih dengan ucapannya, “Di dalam kitabnya ini, beliau telah menukil 
banyak perkataan para ulama terdahulu.”89 

Jika dalil yang sedang dibahas adalah hadits, maka beliau 
membahas jalur-jalurnya dengan keterangan sebagaimana yang telah 
kita sebutkan di atas, ditambah dengan pembahasan luas tentang ta dil, 
jarh, pen-shahih-an, pen-dha'ifan dan menyebutkan illah-illah. Dalam 
hal ini, Ibnu Rajab berpatokan kepada kitab لوا‎ Ad-Daraguthni dan 
banyak sekali sumber rujukan ilmu hadits lainnya. 


89 Lih. Ad-Daris f Tarikh Al Madaris (2/77). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 39 


Perbandingan antara Kitab Ibnu Rajab dan Kitab Ibnu 
Hajar: | , 


Dr. Hammam Sa'id berkata di dalam mukadimah (hal. 287- 
288): 


Ibnu Rajab menyusun kitab Fathul Bari bi Syarh At-Tirmidzi, dan 
Ibnu Hajar juga menyusun kitab dengan tema dan judul yang sama 
persis. Termasuk perkara yang tidak diragukan lagi bahwa Ibnu Rajab 
masuk dalam tingkatan guru-guru Ibnu Hajar, dan dapat dipastikan 
bahwa kitab yang disusun oleh Ibnu Rajab lebih dahulu daripada 
kitabnya Ibnu Hajar. 


Pada awalnya aku menyangka Ibnu Hajar berpatokan kepada 
syarah Ibnu Rajab. Aku telah mencari di dalam dua kitab Ibnu Hajar; A/ 
Mu'jam Al Mufahras dan Al Majma' Al Muassis. Keduanya adalah kitab 
yang di salah satunya, Ibnu Hajar menyebutkan guru-gurunya, dan kitab 
lainnya menyebutkan tentang kitab-kitab yang sampai kepadanya. 
Namun aku tidak mendapati Ibnu Hajar menyebutkan tentang Ibnu 
Rajab dan tidak juga menyebutkan tentang Fathul Bari milik Ibnu Rajab. 


Saya kemudian membaca kitab Fathul Bari milik Ibnu Hajar, dan 
mencari tahu apakah Ibnu Hajar merujuk kepada kitab Ibnu Rajab. 
Namun ternyata aku tidak mendapati Ibnu Hajar mengisyaratkan hal itu 
walaupun sedikit. Aku juga tidak mendapati Ibnu Hajar menyebutkan 
Fathul Bari milik Ibnu Rajab, padahal banyak permasalahan yang 
dibahas oleh Ibnu Hajar sangat mirip dengan apa yang dibahas oleh 
Ibnu Rajab, hanya saja Ibnu Hajar lebih meringkas dan merangkumnya 
jika dibandingkan dengan kitab milik Ibnu Rajab. 


Di antara perbedaan mendasar antara keduanya, selain apa yang 
telah aku sebutkan secara ringkas maupun yang panjang lebar: 


40 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


1. Ibnu Hajar menyebutkan judul dan hadits-hadits bab, kemudian 
menyebutkan syarahnya. Sementara kita mendapati Ibnu Rajab 
menyebutkan judul, kemudian mengomentarinya dengan 
pembahasan yang terkadang panjang lebar. Setelah itu baru dia 
“menyebutkan hadits bab. 


2. Takhrij hadits dalam kitab Ibnu Hajar hanyalah materi cabang, 
sedangkan dalam kitab Ibnu Rajab merupakan materi pokok 


yang seringnya dibahas secara panjang lebar. 


3. Ibnu Hajar membahas dengan ringkas ketika menyebutkan 
pendapat-pendapat fikih dan secara garis besar menampakkan 
madzhab Syafi'i, sedangkan Ibnu Rajab sebaliknya, dia 
memerinci pendapat-pendapat fikih dan menampakkan 
madzhab Hanbali. 


4. Ibnu Hajar membahas secara global mengenai hukum-hukum 
yang disimpulkan dari hadits di satu tempat, dan seringnya 
disebutkan di akhir hadits, sedangkan Ibnu Rajab membahas 
hukum-hukum ini di semua bab. 


C. Jami’ Al Ulum wa Al Hikam?! 


. 90 Untuk kitab Jami’ AI Ulum wa Al Hikam memiliki banyak naskah tulisan 

tangan, di antaranya adalah: 

1). Naskah di Dar A/ Kutub Al Mishriyyah di bawah no. 42 hadits, dan jumlah 
kertasnya adalah 360 lembar. 

2). Naskah lain di Dar Al Kutub Al Mishriyyah di bawah no. 188 hadits, dan 
jumlah kertasnya adalah 357 lembar. 

3). Naskah ketiga di Dar لف‎ Kutub Al Mishriyyah di bawah no. 1824 hadits, 
dan jumlah kertasnya adalah 292 lembar. 

4). Naskah keempat di Dar Al Kutub Al Mishriyyah di bawah no. 763 hadits, 
dan jumlah kertasnya adalah 117 lembar. Tertulis bahwa jumlah kertasnya 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab && 41 


Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengungkapkan dalam 


mugadimahnya terhadap tahgig Jami” Al Ulum wa Al Hikam?! setelah 
menyebutkan bahwa Al Khaththabi menyatakan dalam kitabnya Gharib 
Al Hadits sebagian dari hadits-hadits Nabi $ yang termasuk Jawami' Al 


Kalim 


“Kemudian imam Al Hafizh Al Mufti, Syaikhul Islam Tagiyuddin 


Abu Amr Utsman bin Musa Asy-Syahrazuri, yang dikenal dengan Ibnu 
Shalah, wafat tahun 643 H., mendiktekan satu majelis yang dia beri 
judul A/ Ahadits Al Kulliyyah. Di dalam risalah tersebut dia kumpulkan 
hadits-hadits utama yang dikatakan bahwa ajaran Islam berporos 


5). 


6). 


7. 


8). 


9). 


adalah 416 lembar, namun ini keliru, karena aku telah melihatnya sendiri, 
bahkan aku memiliki satu naskah darinya. 

Naskah kelima di Dar A/ Kutub Al Mishriyyah di bawah no. 32566 ,ب‎ dan 
jumlah kertasnya adalah 233 lembar. 

Naskah Maktabah Buraidah Al Ilmiyyah Al Aammah, di bawah no. 83 di 
Ma'had Al Makhthuthat Al Arabiyyah, dengan pena biasa, ditulis pada 
tahun 838 H., dengan tulisan Yusuf bin Yusuf bin Muhammad Ash- 
Shafadi Asy-Syaff'i. di akhir naskah terdapat penyesuaian dengan naskah 
lain, dimana sebagiannya dicocokkan dengan sebagian yang lain, dan 
jumlah kertasnya adalah 215 lembar. 

Naskah Azh-Zhahiriyah di Damaskus, dan jumlah kertasnya adalah 231 
lembar. Naskah ini ditulis pada tahun 852 H, dan telah dicocokkan serta 
dishahihkan dengan naskah lain sekitar sepuluh naskah, di antaranya 
adalah naskah yang terdapat tulisan tangan Al Hafizh Ibnu Rajab 
rahimahullah. Pada naskah tersebut tulisan tangan Abdurrahman bin 
Yusuf Al Hanbali dan tulisan tangan Muhammad bin Ahmad bin Abu 
Bakar Al Hanbali, sedangkan penyesuaian dan pentashhihannya sampai 
pada tahun 853 H. 

Naskah Khadabkhas di India, dan ia di antara naskah salinan Ma'had Al 
Makhthuthat Al Arabiyyah 609 hadits, dan ia di bawah ... 

Naskah Azh-Zhahiriyyah, di bawah no. 1298, tahun - 676 hadits. Jumlah 
kertasnya adalah 155 lembar. | 


91 Lih. Jami’ Al Ulum wa Al Hikam, cetakan Mw'assasah ar-Risalah (hlm. 8-11). 


42 ` ëë Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


padanya. Ia juga menyertakan makna kalimat secara ringkas. Majelisnya 
ini mencakup 26 hadits. $ 


“Setelah itu, Imam Az-Zahid (ulama zuhud), Al Qudwah, Abu 
Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, wafat tahun 676 H., 
mengambil hadits-hadits yang didiktekan oleh Ibnu Shalah ini, dan 
menambahkannya menjadi 42 hadits. Imam An-Nawawi memberi judul 
kitabnya dengan A/ Arba in, dan temyata kitab kumpulan hadits Arba in 
yang dia susun ini menjadi terkenal, banyak dihafal oleh kaum muslimin 
dan Allah menjadikannya sangat bermanfaat, karena keberkahan niat 
-dan kebaikan tujuan penyusunnya. 

Kemudian, Al Hafizh Ibnu Rajab menambahkan 8 hadits lain 
yang termasuk jawami’ kalim Nabi $, yang mencakup berbagai ilmu 
dan hikmah, sehingga kitab itu mencapai 50 hadits. Setelah itu, dia ber- 
istikharah kepada Allah, untuk mencari jawaban terhadap sejumlah 
permintaan penuntut ilmu, untuk menyusun sebuah kitab yang berisi 
penjelasan makna hadits-hadits tersebut sesuai dengan ilmu yang Allah 
berikan kepadanya, dan dengan taufiq dari Allah &, dia sertakan 
dengan penjelasan kaidah-kaidah dan pondasi-pondasi hadits-hadits 
tersebut. 


Dalam kitab Syarah-nya ini, Ibnu Rajab sangat memperhatikan 
sisi pemahaman hadits-hadits Nabi tersebut, tafsir kosakata asing, 
penjelasan makna, perbedaan-perbedaan dan hukum-hukumnya, hal-hal 
yang menyangkut dengan hadits berkenaan dengan fikih dan perbedaan 
pendapat para ulama. Sehingga dia menjadi salah satu kitab Syarah 
paling agung yang sampai kepada kita, serta paling banyak pelajaran 
dan manfaatnya. | ش‎ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 43 


Ibnu Rajab memulainya dengan mukadimah singkat. Di dalam 
mukadimah tersebut dia menjelaskan metode yang dia tempuh dalam 
penyusunan kitab syarah tersebut. 


Ibnu Rajab berkata, “Ketahuilah, bahwa aku hanya ingin 
menjelaskan kata-kata yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi ini. Oleh 
karena itu, aku tidak terikat dengan kalimat-kalimat yang disebutkan 
oleh syaikh92 mengenai biografi para periwayat hadits dari kalangan 
sahabat yang dinisbatkan kepada kitab-kitab. Akan tetapi, hanya 
menyebutkan makna yang menunjukkannya. Karena aku telah 
memberitahukan kepada Anda, bahwa tujuan aku hanyalah menjelaskan 
makna kalimat-kalimat yang disabdakan oleh Nabi ©, serta segala hal 
yang terkandung padanya, seperti adab, hikmah, makrifat 
(pengetahuan), hukum dan syariat. 

Sebelum membicarakan tentang penjelasan hadits, aku 
memberikan sedikit isyarat kepada sanadnya, untuk mengetahui status 
shahih hadits, kekuatan dan kelemahannya. Aku juga menyebutkan 
sebagian hadits lain yang semakna jika dalam bab tersebut terdapat 
hadits lain yang tidak disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Jika dalam bab 
tersebut tidak ada hadits lainnya atau tidak ada hadits lainnya yang 
shahih, ...” 

— Pembaca akan mendapati dalam .kitabnya tersebut, bahwa 


setelah penyebutan setiap hadits, dia menyebutkan beberapa hal sebagai 
berikut: 


1. Takhrij hadits dari kitab-kitab Shahih, Musnad, Sunan dan 
kamus-kamus hadits yang beliau hafal. Menyebutkan jalur-jalur dan 
lafazh-lafazh hadits serta memperbandingkannya, meneliti ke-shahih- 
annya, menjelaskan derajatnya, baik shahih, hasan atau dha'if Ibnu 


92 Yang beliau maksud dengan syaikh di sini adalah Imam An-Nawawi. 


44 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Rajab adalah imam dalam masalah ini. Dia menguasai sebagian besar 
ilmu hadits baik secara riwayat maupun dirayat. Dia meluangkan 
sebagian besar waktunya untuk mendalami ilmu ini sehingga tidak 
dikenal kecuali dengannya dan tidak terlihat ada ulama yang lebih 
mapan dalam disiplin ilmu ini daripada dirinya. 


2. Memperkuat dengan menyebutkan ayat-ayat Al Qur`an yang 
lebih menjelaskan dan menerangkan makna hadits. Ibnu Rajab juga 
menyebutkan perkataan para ulama salaf dalam 'menjelaskan maksud 
darinya, bahkan memberikan perhatian yang sangat besar kepadanya 
dalam rangka memperkuat penjelasannya. 


3. Sering menyebutkan hadits-hadits Nabi lainnya yang masih 
berkaitan dengan hadits yang sedang dibahas, sebagai penguat hadits 
tersebut. Ibnu Rajab menyebutkan hadits-hadits tersebut tanpa 
menghilangkan satu huruf pun, di samping dia juga men-takhrijnya dari 
sumber-sumbernya. Jumlahnya yang sangat banyak menunjukkan akan 
kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman dan keluasan 
pengetahuannya. | 


Hadits-hadits yang disebutkan sebagai penguat dalam Syarah- 
nya tersebut ada yang shahih, dan ini sangat banyak sekali. Ibnu Rajab 
sendiri menjelaskan derajatnya dengan menisbatkan kepada para penulis 
kitab-kitab Shahih, atau dengan menyebutkan secara nash akan status 
shahih. Ada juga hadits dha'if yang ringan. Pada sebagian besarnya dia 
menjelaskan kelemahannya. Namun hadits-hadits lemah yang beliau 
sebutkan termasuk hadits-hadits yang dapat dijadikan sebagai mutaba ah 
dan syawahid, atau yang tidak termasuk dalam pembahasan akidah dan 
hukum. 


Sebagian para ulama muhaqqiq memberikan keringanan 
bolehnya meriwayatkan hadits-hadits lemah dan bolehnya 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab Wi 45 


mengamalkannya, apabila kelemahannya tidak parah dan masih 
termasuk dalam pokok dasar berkenaan dengan fadhail a'mal, akhlak 
mulia, kisah dan nasehat, targhib (anjuran dan janji pahala) dan tarhib 
(ancaman dan janji dosa), serta hal-hal lain yang berhubungan 
dengannya. | 


4. Menafsirkan makna hadits yang masih asing dan menjelaskan 
kandungannya, dengan bersandar kepada hadits-hadits lain yang 
berhubungan dengannya. Di dalamnya terdapat tagyid (pembatasan), 
pengkhususan, penjelasan dan menghilangkan kerancuan yang tidak 
termasuk dalam pembahasan hadits bab. Ibnu Rajab telah memberikan 
penjelasan dengan panjang lebar, namun penuh dengan manfaat dan : 
sangat menyenangkan. Dia juga membubuhinya dengan berbagai faidah 
dan hikmah yang sangat dibutuhkan oleh manusia, baik dalam perkara 
dunia maupun akhiratnya. 

5. Menyebutkan hukum-hukum fikih yang disimpulkan dari 
hadits —dan ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh 
mukallaf—. Ibnu Rajab menisbatkan pendapat-pendapat tersebut kepada 
para ulama dari kalangan sahabat, tabiin serta para ulama panutan 


“lainnya. Hal ini menunjukkan luasnya pengetahuanya terhadap fatwa- 


fatwa para ulama salaf, hafalannya terhadap perkataan ilmiah mereka 
dan ijtihad mereka dalam berbagai permasalahan serta pemahaman dan 
pengetahuannya terhadap maksud dan tujuannya, dan perbedaan 
pendapat mereka dalam berbagai masalah. Ibnu Rajab menyebutkan 
hujjah untuk setiap pendapat para ulama dengan dalilnya, kemudian me- 
rajih-kan (memilih pendapat paling kuat) yang dianggap paling kuat 
hujjahnya dan paling sesuai dengan dalil. 

6. Di akhir penjelasan hadits, Ibnu Rajab menyebutkan sejumlah 
hikmah dari perkataan para salafush shalih yang terkenal dengan 
keilmuan, ketakwaani, dan sifat wara', yang ada hubungannya dengan 


46 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


s 


hadits. Ia merupakan hikmah yang sangat berpengaruh pada jiwa 
manusia sehingga dapat memberikan perubahan kepada yang lebih ` 


utama. 


Sebagian ulama melihat kitab ini secara umum dan pasal- 
pasalnya secara khusus, sebagai kitab yang mengejawantahkan 
kehidupan Ibnu Rajab sendiri. Bahwa ada hubungan yang sangat kuat 
antara apa yang beliau sebutkan di dalam kitabnya dan apa yang 
disebutkan tentang beliau oleh para ulama yang menulis biografinya. 


D. Syarah Hal At-Tirmidzi 

Dalam kitab ini, Ibnu Rajab menjelaskan kitab لقلا‎ At-Tirmidzi 
karya At-Tirmidzi. Dia telah menjelaskannya dengan sangat baik dan 
penuh dengan manfaat. Orang yang membaca kitab ini akan 
mengetahui betapa luas pemahaman Ibnu Rajab terhadap jal, 
penguasaannya terhadap perkataan para ulama terdahulu, serta 
arahannya terhadap istilah-istilah mereka. Ia merupakan kitab yang 
sangat dibutuhkan oleh para pelajar ilmu hadits. Dia menjelaskan hal-hal 
rumit dan menerangkan hal-hal yang belum jelas dalam ilmu ini, sesuatu 
yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh para ulama hafizh yang mempuni. 
Semoga Allah merahmati Ibnu Rajab yang telah memberikan manfaat 
yang melimpah dalam kitab ini. 


E. Risalah-risalah Ibnu Rajab yang terangkum dalam 
penjelasan hadits 


Menurutku, metode yang beliau tempuh dalam menulis risalah- 
risalah tersebut sama dengan metode yang diterapkan dalam menulis 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab A 47 


syarah Jami’ Al Ulum wa Al Hikam. Di antara risalah-risalah tersebut 


adalah: 


1. 


10. 


11. 


Syarah (Penjelasan) hadits: Ge فيه‎ a Wb Oka من‎ ٠ 
"Barangsiapa meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu." 


Syarah hadits: ui AAT) ud "Aku penuhi panggilan-Mu ya 
Allah, aku penuhi panggilan-Mu. " | 

Syarah hadits Ammar bin Yasir: G1 “lela 4 "Ya Allah, 
dengan ilmu ghaib yang ada pada-Mu." 

Syarah hadits: Pagi JË "Permisalan Islam" 

Syarah hadits: LI بخامةٍ‎ gajah Jani "Perumpamaan seorang 


mukmin dengan tanaman." 


Syarah hadits: ÅJ بالسيّف بَيّنَ يَدَي‎ Ci "Aku diutus dengan 


pedang di hadapan Hari Kiamat." 5 


Syarah hadits Syaddad bin Aus: Kadi) TANI الاس‎ FS Ó) 
"Apabila manusia telah menyimpan emas dan perak." 


` Syarah hadits: عِنْدِي‎ #34 LŽÍ إا‎ "Apabila wal-wali-Ku merasa 


senang di sisi-Ku." $ 

Syarah hadits: Û غر‎ pai KG “slam mulai dalam keadaan 
asing." 

Syarah hadits: SA ya من‎ ibs بان‎ sakal) gabah البشارة‎ 
"berita enbia terbesar bagi orang-orang beriman bahwa 
bagiannya dari api neraka adalah seperti demam." 


48 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


12. 


13. 


14. 


15. 


مه 2 


Syarah hadits: الثلاث‎ uh يتبع‎ "ada tiga hal yang mengikuti 
mayit." ! 

Syarah hadits: Jb AB عِندَ‎ JIN SSI فوس‎ Add "Hiburan 
bagi orang tua ketika دونه‎ anaknya." 

Syarah hadits: gal pai The "Sedekah rahasia dan 
keutamaannya." | 

Syarah hadits: Miwa في‎ géig SA فِيْمَا فما روي عن أهل‎ jala 
3 الظالم السار‎ "Ringkasan tentang apa yag diriwayatkan dari para 
ahli makrifat dan hakikat dalam memberlakukan orang zhalim 


dan pencuri." 


Lima belas risalah ini termasuk yang telah aku tahgig, segala puji 


hanya bagi Allah. 


Ada dua risalah yang juga sedang aku tahgig, dan keduanya 


termasuk penjelasan hadits pula, yaitu: 


Pertama, syarah hadits: SS! Yadi اختِصام‎ "Perseteruan di antara 


para malaikat." 


Kedua, syarah hadits Ibnu Abbas: ahis احفظ الله‎ "Jagalah Alah 


niscaya Allah akan menjagamu." 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab A 49 


Karya Tulis Ibnu Rajab dalam Bidang Fikih 


1. Al Qawa'id Al Fiqhiyyah. Kitab ini mencakup 160 
kaidah. Di akhir kitab tersebut, Ibnu Rajab menyebutkan satu pasal 
tersendiri yang berisi tentang faidah-faidah yang mengikuti kaidah-kaidah 
dalam beberapa permasalahan terkenal yang mengandung perbedaan 
. pendapat dalam madzhab. Dari perbedaan pendapat ulama tersebut 
muncul beragam pelajaran yang jumlahnya mencapai 21 pelajaran, 
sebagian besarnya adalah permasalahan yang sangat penting dalam ilmu 
fikih.93 

Menurutku, sebelumnya telah disebutkan perkataan Ibnu Abdil 
Hadi bahwa kitab ini merupakan keajaiban zaman, di dalam kitabnya, 
Makanah Ibni Rajab Fighiyyan. 


Ibnu Rajab berkata di dalam mukadimahnya, “Ini adalah kaidah- 
kaidah sangat penting dan pelajaran-pelajaran yang akan memantapkan 
prinsip madzhab bagi ahli fikih, dan memberikan wawasan luas 
kepadanya tentang sumber-sumber fikih yang belum diketahui. 
Merangkai berbagai permasalahan yang tercerai berai pada satu 
rangkaian dan mendekatkan kepadanya setiap perkara yang jauh. Oleh 
karena itu, bagi orang yang membacanya, hendaklah memperhatikan 
dengan seksama dan berilah keluasan maaf kepadaku. Sesungguhnya: 


93 Lih. Mukadimah syaikh Al Amauth dalam kita Jami’ Al Ulum wa Al Hikam 
(hlm. 48). 


50 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


orang yang cerdas adalah yang senantiasa memaafkan, sebab aku 
menyusunnya sesuai dengan apa yang terlintas dalam benak aku tanpa 
adanya persiapan matang dan dalam tempo yang singkat.” 


2. Al Istikhraj fi Ahkam Al Kharaaj. Kitab ini telah dicetak 
di Mesir dengan tahqiq Abdullah Ash-Shadig, salah seorang ulama Al 
Azhar, di percetakan Islam Al Azhar, Kairo, tahun 1352 H. Kemudian, 
Dar Al Ma'rifah di Beirut menyalinnya. 


Setelah itu Muhammad bin Ibrahim An-Nashir men-tahgig pada 
lima naskah kitab ini sebagai tesis untuk meraih gelar Magister di 
Universitas Ummul Qura. Dia juga memberikan mukadimah sangat 
bagus yang mencakup sepuluh bab kitab tersebut. Dia juga men-takhrij 
hadits-haditsnya serta memberikan ta iq terhadapnya. Semoga Allah 
melimpahkan rahmat kepadanya. 


3. Ahkam Al Khawatim. Kitab ini termasuk kumpulan 
risalah Ibnu Rajab yang aku tahgig. Dalam risalah tersebut, Ibnu Rajab 
menjelaskan hukum mengenakan cincin perak bagi laki-laki, hukum. 
mengenakannya sebagai stempel, dan bahwa dia khusus untuk para 
pemimpin. Kemudian membahas tentang macam-macam cincin dan 
larangan mengenakan cincin dari emas bagi laki-laki, demikian juga 
cincin besi, kuningan dan tembaga. Lalu mengenai cincin dari batu agig 
dan yagut, serta mengenai batu mata cincin. 

Ibnu Rajab juga menyebutkan tentang stempel cincin dan 
menyebutkan beberapa stempel cincin yang digunakan oleh para 
pemuka dan pembesar. Lalu menyebutkan satu pasal tentang bolehnya 
mengenakan cincin di tangan kanan atau pun tangan kiri, mengenakan 
cincin pada jari telunjuk dan jari tengah serta meletakkannya di sisi 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 51 


telapak tangan. Kemudian mengenai berat cincin perak yang boleh 
dikenakan sebagai perhiasan. Hukum masuk WC dengan mengenakan 
cincin yang bertuliskan nama Allah, hukum menyentuh cincin yang 
bertuliskan nama Allah ketika dalam kondisi berhadats, apa yang 
dilakukan ketika hendak berwudhu dan mandi bagi orang yang di 
tangannya ada cincin. Kemudian jika cincin itu terkena najis, hukum 
shalat mengenakan cincin yang diharamkan, kemudian jika seseorang 
meninggal dunia sementara di tangannya terdapat cincin, apakah cincin 
tersebut dilepas ataukah tidak. | 


Lalu Ibnu Rajab menyebutkan satu pasal tentang hukum zakat 
perhiasan, pasal tentang hukum melempar Jumrah dengan batu mata 
cincin, hukum menjual cincin, hukum menjual cincin dengan salam, 
memproduksi cincin, kemudian jika terlihat ada cacat pada cincin 
setelah dijual, kemudian tentang menyewa cincin untuk berhias, pasal 
tentang wakaf perhiasan, kemudian pasal tentang menghilangkan cincin, 
serta syuf'ah dalam membeli cincin. 


4. Nuzhatul Asma' fi Mas'alah As-Sima'. Kitab ini 
termasuk kumpulan risalah yang kami tahgig, yaitu sebuah kitab yang 
membahas tentang “Hukum nyanyian dan alat musik” dan memaparkan 
panjang lebar dalam masalah ini. 


5. Ar-Radd ala Man ittaba'a ghaira Al Madzhahib Al 
Arba'ah. Kitab ini termasuk kumpulan risalah yang kami fahqiq. Di 
dalam kitab ini, Ibnu Rajab memberikan motivasi untuk menghafal Al 
Kitab dan Al Hadits, kemudian memahami makna-maknanya 
berdasarkan perkataan para imam dan ulama salaf, kemudian 
menghafal perkataan para sahabat dan tabiin, serta fatwa-fatwa mereka 


52 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dan perkataan para dama. mengetahui perkataan Imam Ahmad dan 
. menghafalnya dengan huruf-huruf dan makna-maknanya serta 
bersungguh-sungguh untuk memahami dan mencemanya. 3 


+ 


6. Al Qaul Ash-Shawab fi Tazwij Ummahat Aulad Al- 
Ghiyab. Kitab ini termasuk kumpulan risalah yang kami tahgig. Dalam 
kitab ini, Ibnu Rajab membahas panjang lebar tentang menikahi seorang 
wanita yang suaminya hilang. Beliau mendasari jawabannya pada dua 
landasan: | 


Pertama, si wanita menunggu 4 tahun, batas maksimal usia 
kehamilan, kemudian menjalani masa iddah karena ditinggal mati 
suaminya, setelah itu baru dia boleh menikah lagi. 


Kedua, si wanita menunggu selamanya hingga jelas berita 
tentang suaminya. Ibnu Rajab membahas masalah ini dari segala sisinya, 
dan dia menyusunnya dengan sangat baik serta memberikan banyak 
sekali faidah. 


7. Risalah tentang ru'yah hilal bulan Dzul Hijjah. Kitab 
ini termasuk kumpulan risalah yang kami tahgig. 


Risalah ini membahas tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 
784 H., di mana pada tahun itu hilal awal Dzulhijjah tertutup awan, 
maka orang-orang pun menyempurnakan hilal akhir Dzulga'dah. 
Kemudian, orang-orang berbincang-bincang tentang hilal Dzulhijjah, dan 
ada sekelompok orang yang telah menyaksikan hilal tersebut namun 
persaksian mereka tidak didengar oleh penguasa..., lantas sebagian 
orang berhenti dari puasa hari Arafah tahun tersebut, mereka 
mengatakan, sekarang adalah hari Nahr. Ada yang mengatakan bahwa 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab SA 53 


sebagian mereka telah menyembelih kurban pada hari itu, sehingga 
orang-orang menjadi bingung. Maka. Ibnu Rajab berbicara dan 
membahas tentang apakah hari ragu-ragu boleh berpuasa ataukah 
tidak? Dia juga menjelaskan madzhab para sahabat, tabiin dan para 
ulama dalam masalah tersebut. 


` 8. @a'idah fi Ikhraj Az-Zakah ala Al Faur (Kaidah 
tentang kewajiban membayar zakat dengan segera). Termasuk 
kumpulan risalah yang kami tahgig. 


9. Mukhtashar fi Mu'amalah azh-Zhalim As-Sarig 
(Ringkasan tentang memperlakukan orang zhalim yang mencuri). Kitab 
ini termasuk kumpulan risalah yang kami tahgig. 


10. Risalah fi Ta'lig Ath-Thalag bil Wiladah. Ada yang 
mengatakan bahwa beliau memiliki satu naskah risalah ini berbentuk 
tulisan tangan yang termasuk dalam kumpulan risalah Fatih di Istanbul, 
nomor 5318. Aku memiliki kumpulan tersebut, namun risalah yang 
dimaksud tidak ada padanya. 


11. Ash-Shalah Yaumul Jumu'ah Ba'dash Shalah wa 
@ablaz Zawal, Ibnu Humaid, hal. 198. 


12. Musykil Al Ahadits Al Waridah fi Anna Ath- 
Thalag Ats-Tsalats Wahidah, 


54 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Yusuf bin Abdul Hadi menukil darinya di dalam kitab Sair A/ 


Hats ila Ilmi Ath-Thalag Ats-Tsalats. Kitab ini dicetak di percetakan As- 

` Sunnah Al Muhammadiyyah di Mesir, tahun 1953 M. Di dalam risalah 
tersebut, Ibnu Rajab membantah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan 
muridnya, Ibnul Qayyim, bahwa talak tiga dalam satu kali ucapan tetap 
jatuh satu kali talak raj'i. | 


13. Penggalan dari kitab Al-Libas. Ia termasuk dalam 


kitab Syarah At-Tirmidzi, dan pembahasan mengenainya telah 
disebutkan di atas. 


Beberapa Karya tulis Ibnu Rajab yang lain 


Pertama: Tafsir dan Ulum Al Qur'an 
Tafsir surah An-Nashr. 
Tafsir surah Al Ikhlaash. 


oo .. 


Pembahasan tentang firman Allah: AKN once من‎ a AN 
` “Sesungguhnya hanya ulama sajalah yang takut kepada Allah.” 
(Qs. Faathir (35): 28) | 

Tiga risalah ini termasuk dalam kumpulan yang kami tahgig. 
Tafsir surah Al Falaq. Terdapat manuskripnya di Baghdad, 


Maktabah Al Atsaar Al Aammah, nomor 36511. Dr. Al 
- Funaisan mengatakan bahwa risalah ini telah dicetak.94 


Al Istighna ` fil Qur`an. Ini disebutkan dalam Nuzhah لف‎ Asma’ 
dan Adz-Dzul wa Al Inkisar. Namun kitab tersebut hilang. 


94 Lih. Atsar Al Hanabilah fi Ulum Al Qur 'an (hlm. 146). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab A 55 


6. Irab Basmalah. 
rab Ummil Qur ‘an (Al Faatihah).?6 

8. Mawarid Azh-Zham'an ila Ma'rifati Fadha il Al Qur`an, baru 
saja dicetak, namun perlu diteliti kembali untuk membuktikan 
bahwa dia adalah karya Ibnu Rajab. 


= Kedua: Nasehat, keutamaan, tauhid, sirah dan sejarah 
1. Ahwal Al Qubur. Kitab ini telah dicetak beberapa kali, dan aku 
memiliki naskah tulisan tangannya. Insya Allah, aku juga akan 
men-tahgig-nya. 
2.  At-Takhwif Minan Nar. Kitab ini telah dicetak beberapa kali, dan 
aku telah menyelesaikan tahgig sebagian besarnya.97 


3. Istinsyag Nasim Al Anis. Kitab ini telah dicetak beberapa kali 


juga. 
4. Latha “if Al Ma'arif Kitab ini telah dicetak beberapa kali. Dan 


saudaraku, Tharig Iwadhullah sedang men-tahgig kitab ini, 
semoga Allah memudahkannya. 


5. Al Farg baina An-Nasihah wa At-Ta'yir. Kitab ini termasuk 
dalam kumpulan risalah yang kami tahgig. 
6. Fadhlu Ilmisalaf ala Ilmil khalaf Aku memiliki tiga naskah 


manuskripnya, dan akan dimasukkan ke dalam kumpulan risalah 
ini, Rasa “1 Ibni Rajab, jilid ketiga insya Allah. 


95 Lih. A/ Jauhar Al Mundhid (him. 50). 

96 Lih. A/ Jauhar Al Mundhid (hlm. 50). 

97 Terdapat naskah tulisan tangannya di Dar A/ Kutub Al Mishriyyah (no. 9), 
Ghaibiyat taimur. Kemudian naskah yang lain terdapat di Maktabah al- 
Wathaniyah di Tunisia, kumpulan risalan dengan (no. 157). 


56 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


10. 


11. 


12. 
13. 


At-Tauhid dan disebut dengan Tahgig Kalimat Al Ikhlash. Aku 
memiliki beberapa naskah manuskripnya, akan dimasukkan ke 
dalam kumpulan risalah ini, dan aku juga telah menyelesaikan 
tahgignya. | 

Fadha 'il Asy-Syam. Aku memiliki naskah manuskrip copiannya 
dari Maktabah Baladiyah Iskandariyah, dan aku sedang men- 
tahgignya. 

Risalah fi Fadha “ili Syahri Rajab, berbentuk manuskrip di 
Maktabah Al Augaf Al Ammah, dengan (no. 2/13803), Majami’. 
Namun ada kemungkinan dia adalah bagian dari kitab Latha “if 
Al Ma'arif. Wallahu a'lam. 


Sirah Abdil Malik bin Abdil Aziz. Termasuk dalam kumpulan 
risalah kita. 


Risalah fi Syu'ab Al Iman, berbentuk manuskrip di Maktabah Al 
Augaf Al Aammah, dengan (no. 26/4767) Majami'. Ali Asy- 
Svibl berkata (hal. 101), “Ada kemungkinan ini merupakan 
bagian dari hadits-hadits Jami” Al Ulum wa Al Hikam yang telah 
di-syarah. Tepatnya adalah hadits Abu Hurairah di dalam Syu ab 
Al Iman (no. 15). Atau dia adalah syarah milik selain dia yang 
dinisbatkan kepadanya karena lupa.” 


Al Mahajjah fi Sair Ad-Dujlah. Telah dicetak beberapa kali. 


Hadits-hadits seputar anjuran dirobohkannya kubah-kubah dan 
bangunan di atas kuburan. Berbentuk manuskrip di universitas 
Riyadh, (no. 3413/9). | 

Ali Asy-Syibl di dalam kitabnya (hal. 112-113) menjelaskan, “Ia 
adalah beberapa lembar milik sejumlah ulama dakwah..., dan 
tidak ada padanya sedikt pun milik Ibnu Rajab, baik dari dekat 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 57 


14. 


15.7 


16. 


17. 
18. 


19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 


25. 
26. 


58 


maupun dari jauh. Ia dari hal. 341 — 348. Dan ini merupakan 
kesalahan dari para petugas di Maktabah.” 


Ikhtiyar Al Abr 8 Siyari Abi Bakr wa Umar, berupa masnuskrip 
di Perpustakaan Berlin (9690). 


Al Istiythan fi ma Ya'tashim bi Al Abdu min Asy-Syaithan, 
Ibrahim Al Urf mengatakan bahwa kitab ini ada di Maktabah Al 
Angari. | 

Al Ilmam fi Fadha “il Baitillah Al Haram. Termasuk naskah yang 
hilang. 

Adz-Dzail ala Thabagat Al Hanabilah. Kitab ini telah dicetak. 
Syarh Maulidat Ibni Al Haddad. Kitab ini termasuk naskah yang 
hilang. 

Al Kasyf wa Al Bayan an Hagigat An-Nudzur wa Al Aiman. 
Termasuk naskah yang hilang. | 

Himayah Asy-Syam bima fiha min Al A'lami. Disebutkan oleh 
Ibnu Humaid (hal. 198). 

Dzamm @aswah Al Qulub. Termasuk dalam kumpulan risalah 
yang kami tahgig. | 

Dzamm Al Khamr. Termasuk dalam kumpulan risalah yang kami 
tahgig. | 

As-Salib. Dari Al Jauhar Al Mundhid (hal. 50). 

Syarh Al Muharrar. Dari Al Jauhra Al Mundhid (hal. 51). 

Wag atu Badr. Disebutkan oleh Ibnu Humaid (hal. 198). 


Manaf? Al Imam Ahmad. Disebutkan oleh Al Jauhad Al 
Mundhid (hal. 51). 


Be Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


27. 


28. 
29. 


30. 


Masyyakhah Ibni Rajab, disebutkan oleh Al Hafizh Ibni Hajar di 
dalam Ad-Durar Al Kaminah. 
Shifatunnar wa Shifatul jannah, Al Jauhar Al Mundhid (hal. 51). 


Fa 'idah li Ibni Rajab haula hadits An-Nuzul. Ada satu naskah di 
Universitas Malik Su'ud, dengan (no. 4646/9). 


Nashihatul Ikhwan Al Mu 'minin, dengan (no. 228). Majami’ 
Taimur, manuskrip Dar Al Kutub Al Mishriyah, dan masih dalam 
proses kopian. Namun aku belum melihatnya. Ada kemungkinan 
yang dimaksud adalah A/ Farg baina An-Nashihah wa At-Ta yir. 
Wallahu a'lam. | 


Naskah-Naskah yang Dijadikan Pegangan dalam Tahgig 


Risalah-risalah berbentuk manuskrip yang dijadikan sebagai 


sandaran dalam tahgig Majmu’ Rasa “il Ibni Rajab Al Hanbali: 


1. 


Risalah syarah hadits Abu Ad-Darda': 43 يتيس‎ ý ý Ha مَنْ‎ 
úle. Disebutkan dengan Waratsatul Anbiya’. 

Ada empat ilak OGG: 

Pertama, salinan dari Universitas Islam, Madinah. 

Kedua, salinan dari Universitas Malik Su’ ud. 

Ketiga, salinan dari Maktabah Su'udiyah (686/86). 

Konpai salinan dari Maktabah Ali Syibl, Majmu’ (533-583,98). 


98 Ada juga naskahnya di Maktabah Al Augaf Al Aammah di Iraq, dengan (no. 


14/4767, Majmi'), dan jumlahnya 11 lembar. Namun aku belum 
mendapatkannya. 


Kumpulan Tulisah Ibnu Rajab = 59 


2. Risalah tentang penjelasan hadits UH 03 ú., Disebut dengan 
Dzam Al Jah wa Al Mal. 
Ia memiliki tujuh naskah manuskrip: 


Pertama, naskah Dar Al Kutub Al Mishriyah, dengan (no. 1509) 
hadits. | 


Kedua, naskah yang termasuk dalam kumpulan Fatih di Istanbul 
(5318). | 


Ketiga, naskah salinan dari universitas Malik Su'ud, dengan (no. 
824/1) .ص م‎ 

Keempat, naskah salinan dari Maktabah Su'udiyah (686/86). 
Kelima, naskah salinan dari Maktabah Ali Asy-Syibl (533-583). 
Keenam, naskah salinan dari universitas Malik Su'ud (1637/ 6). 


Ketujuh, naskah salinan dari Maktabah Al Augaf di Irag (2/6685 
Majami'). | 


3. Risalah tentang penjelasan hadits 44$ AA aS, Risalah ini 
memiliki tiga naskah manuskrip: | 


Pertama, naskah yang termasuk dalam kumpulan Fatih di 
Istanbul (5318). 


Kedua, naskah salinan dari Universitas Islamiyah. 
. Ketiga, naskah salinan dari Universitas Islamiyah juga. 
4. Risalah tentang penjelasan hadits Ammar bin Yasir kalas wal 
aii. Risalah ini memiliki tiga naskah manuskrip: 
Pertama, naskah yang termasuk dalam kumpulan Fatih di 
Istanbul (5318). 


60 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kedua, naskah salinan dari Universitas Islamiyah. 
Ketiga, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud 99. 

5. Risalah tentang penjelasan hadits الإسْلام‎ Ji. Risalah ini memiliki 
naskah manuskrip salinan yang termasuk dalam kumpulan Fatih 
di Istanbul. | 

6. Risalah Ghayatun Nafi fi Syarhi Hadits Tamtsil Al Mu 'min bi 
Khamatiz zar. risalah ini memiliki tiga naskah manuskrip: 
Pertama, naskah yang termasuk dalam kumpulan Fatih di 
Istanbul (5318). 
Kedua, naskah salinan dari Universita Malik Su'ud (1637/ 13). 
Ketiga, naskah salinan dari Maktabah Su'udiyah (56/16). 


7. Risalah Al Hukm Al Jadirah bi Al Idza'ah. Risalah ini memiliki 
dua naskah manuskrip: | 


Pertama, naskah yang termasuk dalam kumpulan Fatih di 
Istanbul (5318). 


Kedua, naskah salinan dari Maktabah Su'udiyah (56/16). 


8. Risalah tentang Dzam @aswah Al Qalb. Risalah ini memiliki dua 
naskah, yaitu: 


Pertama, naskah yang termasuk dalam kumpulan dengan judul 
Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin 

5 Muhammad bin Abdud Daim Al Bahi. la adalah naskah yang 
telah diselaraskan dan telah diperbandingkan serta ditulis ketika 
penulis masih hidup tahun 787 H. 


99 [a memiliki naskah di Maktabah Al Augaf Al Aammah di Iraq, dengan no. 
(24/4767 Majami] dan berjumlah 20 lembar. Namun aku belum 
mendapatkannya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 61 


10. 


11. 


Kedua, naskah Syahid Ali di Istanbul, dengan nomor 543. 
Risalah tentang Dzam Al Khamr. Risalah ini memiliki dua naskah 
manuskrip, yaitu: 

Pertama, naskah salinan dari Dar Al Kutub Al سن‎ di 
Tunisia dari kumpulan dengan nomor 157. 

Kedua, naskah yang termasuk dalam kumpulan Fatih di Istanbul 
(5318). 

Risalah Adz-Dzul wa Al Inkisar li Al Aziz Al Jabbar. Inilah nama 
yang benar bagi risalah tersebut. Namun disebut juga dengan A/ 
Khusyu’ fi Ash-Shalah. Risalah ini memiliki tiga naskah 
manuskrip, yaitu: 

Pertama, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud dengan 
(no. 672). 

Kedua, naskah salinan dari Maktabah Su'udiyah dengan (no. 
527/86). 

Ketiga, naskah salinan dari Dar Al Kutub Al Mishriyah 
(Mushawwarat Kharij Ad-Dar), dengan nomor microfilm (47883). 
Risalah Kasyf AI Kurbah fi Washfi Hal Ahli Al-Ghurbah. Ini 
merupakan penjelasan dari hadits الإسلام غريبًا‎ tag (Islam dimulai 
dalam keadaan asing...) Risalah ini memiliki lima naskah 
manuskrip, yaitu: 

Pertama, naskah salinan dari Dar Al Kutub Al Mishriysh. Ia 
adalah naskah yang telah diperbandingkan dengan aslinya yang 
telah dibacakan kepada penulis dan padanya terdapat tulisan 
tangan penulis. 


62 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


12. 


13. 


Kedua, salinan dari Ma'had Al Makhthuthat Al Arabiyah, dengan 
(no. 441) tashawuf. Termasuk kumpulan salinan dari Maktabah 
Baladiyah Al Iskandariyah. 


Ketiga dan keempat, salinan dari Universitas Malik Su'ud. 
Kelima, salinan dari Maktabah Ali Asy-Syibl (533-583). 

Risalah tentang penjelasan hadits Syaddad bin Aus (WI 35 1 
aa Lah Risalah ini memiliki empat naskah manuskrip, 
yaitu: | 


Pertama, naskah yang termasuk kumpulan Fatih di Istanbul 
(5318). Disalin pada tahun 893 H. 


Kedua, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud, yang 
termasuk dalam kumpulan, dengan (no. 1637/12 .(م‎ Dan tarikh 


penyalinannya tahun 1334 H. | 

Ketiga, naskah Maktabah Wizarah Al Ma'arif di Baghdad, 
termasuk dalam kumpulan, dengan (no..25/4767 Majami’). 
Keempat, naskah salinan dari Maktabah Universitas Malik Su'ud, 
termasuk dalam kumpulan (1817/8&). 


Risalah Al Bisyarah Al Uzhma li Al Mu'min bianna hazhzhahu 
minannari Al Huma. Risalah ini memiliki empat naskah 
manuskrip, yaitu: 

Pertama, naskah yang termasuk kumpulan Fatih di Istanbul 
(5318). | 

Kedua, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud, dengan (no. 
1637). Disalin pada tahun 1334 H. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 63 


| 


14. : 


15. 


16. 


17. 


18. 


Ketiga, naskah yang termasuk kumpulan Mahfuzh di Maktabah 
Su'udiyah, dengan (no. 56/16 (ب‎ disalin pada tahun 1337 H. 
Keempat, naskah yang termasuk kumpulan di Universitas Malik 
Su'ud, dengan nomor 1817. 

Risalah Tasliyatu Nufus An-Nisa" wa ar-Rijal inda Faqdi Al 
Athfal. Risalah ini memiliki naskah manuskrip yang termasuk 
dalam kumpulan Fatih di Istanbul (5318). 

Risalah للم‎ Farq baina An-Nashihah wa At-Ta'yir. Risalah ini 
memiliki tiga naskah manuskrip, yaitu: 

Pertama, naskah salinan dari Universitas Islamiyah. 

Kedua, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud. 


Ketiga, naskah salinan dari Ali Asy-Syibl, termasuk dalam 
kumpulan. 


4 as 


Satu bagian yang membahas لات‎ OA &# Risalah ini 
memiliki naskah manuskrip yang termasuk dalam kumpulan 
Fatih di Istanbul (5318). 


“Risalah Shadagah As-Sirr wa Fadhluha. Risalah ini memiliki 


naskah manuskrip yang termasuk dalam kumpulan Fatih di 
Istanbul (5318). 


Nuzhatul Asma’ fi Mas'alati As-Sima' Risalah ini memiliki empat 
naskah manuskrip, yaitu: 
Pertama, naskah Dar Al Kutub Al Mishriyah Figh Taimur (417). 


Kedua, naskah Dar Al Kutub Al Mishriyah juga, dengan (no. 
21613 ,(ب‎ telah dimasukkan dalam naskah ini risalah yang lain 


tentang nyanyian, karya Ali Al Qari. 
Ketiga, naskah salinan dari Maktabah Su'udiyah (686/86). 


64 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


19. 


20. 


21. 


22. 


Keempat, naskah Syitr Baiti, dengan (no. 4242). 

Sirah Abdil Malik bin Abdil Aziz. Risalah ini memiliki naskah 
salinan dari Universitas Malik Su'ud dari Maktabah Su'udiyah. 
Tafsir surah An-Nashr. Risalah ini memiliki tiga naskah 
manuskrip, yaitu: 


Pertama, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud, dengan 
(no. 4433). 


Kedua, naskah salinan dari Maktabah Al Augaf Al Iragiyah, 


dengan (no. 5/3809- Majami’). 0 

Ketiga, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud juga, dengan 
(no. 1639). 

Tafsir surah Al Ikhlash. Risalah ini memiliki tiga naskah 
manuskrip, yaitu: | 

Pertama, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud, dengan 
(no. 4433). 

Kedua, naskah salinan dari Maktabah Al Augaf Al Iragiyah, 


. dengan (no. 6/3809- Majami”).101 


Ketiga, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud, dengan (no. 


1637). 


Mukadimah yang mencakup suatu pembahasan bahwa semua 
Rasul beragama Islam. Risalah ini memiliki naskah salinan dari 
Dar Al Kutub Al Mishriyah, dengan nomor 1379- Ilmul Kalam). 


100 ja memiliki naskah lain di Maktabah Al Augaf Al Iragiyah, dengan no. 


(18/4767 Majami'), namun aku belum mendapatkannya. 


101 la memiliki naskah lain di Maktabah Al Auqaf Al Iraqiyah, dengan no. 
[19/4767 Majami’). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = — 65 


23. 


24. 


25. 


26. 


Al @aul Ash-Shawab fi Tazwij Ummahat Aulad Al-Ghiyab. 
Risalah ini memiliki naskah manuskrip salinan dari Universitas 
Malik Su'ud, yang termasuk dalam kumpulan, dengan (no. | 


1817/4 9. 


Risalah tentang ru yah hilal Dzulhijjah. Risalah ini memiliki 
empat naskah manuskrip, yaitu: 

Pertama, naskah salinan dari Maktabah Su'udiyah, “dengan (no. 
527/86). 


Kedua, naskah manuskrip salinan dari Universitas Malik Su'ud, 
dengan (no. 56/16 5). 


Ketiga, naskah salinan dari Dar Al Kutub Al Mishriyah, termasuk 
kumpulan, dengan (no. 493) figh taimur. 


Keempat, naskah salinan dari Universitas Malik Su'ud, dengan 
(no. 1817/13). | 

Qa'idah fi Ikhraj Az-Zakah 'ala Al Faur. Risalah ini memiliki satu 
naskah manuskrip yang ditulis dengan khath naskhi bagus, kira- 
kira termasuk khath abad kesembilan, yang dinukil dari khat 
penulis, dan penyalin menulis di akhirnya: Telah sampai 
penyesuaian dan pen-tashhih-an sesuai kemampuan. Ia termasuk 
salinan Dar Al Kutub Al Mishriyah, dengan (no. 79) fiqh Hanbali. 


Ar-Rad ala Man Ittaba'a Ghaira Al Madzhab Al Arba'ah. Risalah 
ini memiliki dua naskah manuskrip, yaitu: 


Pertama, naskah dengan tulisan Hamd bin Abdul Aziz Al Uraini, 
dan tarikh penyalinannya adalah 1343 H. Ia adalah naskah yang 
telah disesuaikan dengan dua naskah asli. 


66 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


27. 


29. 


30. 


Kedua, naskah lain yang kira-kira dari khat abad ke tiga belas. Ia 
merupakan naskah yang bagus, telah dikoreksi dan disesuaikan, 
akan tetapi ada sebagian isinya yang kosong (tanpa tulisan). 
Mukhtashar fi Mu'amalah azh-Zhalim As-Sarig. Risalah ini 
memiliki naskah salinan dari kumpulan Fatih di Istanbul (5318). 
Ahkam Al Khawatim. Risalah ini memiliki tiga naskah manuskrip 
salinan dari Dar Al Kutub Al Mishriyah, yaitu: 

Pertama, dengan (no. 23794 .)ب‎ 

Kedua, dengan (no. 59) figih Hanbali. 

Ketiga, dengan (no. 23178 .)ب‎ 

Risalah tentang penjelasan hadits sisi hóf Ol Risalah ini 
memiliki dua naskah, yaitu: 

Pertama, naskah salinan yang termasuk kumpulan Fatih di 
Istanbul 953180. 


Kedua, naskah salinan dari ringkasan yang disusun oleh Ahmad 
bin Al Hasan bin Abdul Hadi. Ia merupakan salinan dari 
Maktabah Sauhaj, dengan nama kitab “A/ Multaga min Kutub 
Ibni Rajab wa min Kitab Az-Zuhd li Al Imam Ahmad”, dan dia 
merupakan salinan dari Ma'had Al Makhthuthat Al Arabiyah di 
Kairo, dengan nomor 512 hadits. 


(AN IN rÉ 


Pembahasan tentang firman Allah: 9346 إثما يخشى الله من‎ 


sa. Ta merupakan salinan dari Dar Al Kutub Al Mishriyah 
(Majami' Halim 28). | 


Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab $% 67 


Catatan: 


1. Ada sebagian risalah yang aku beri judul dan aku letakkan di 
antara dua kurung (| seperti ini. Judul-judul ini sebenarnya tidak ada di 
dalam masnukrip. Yang demikian itu aku lakukan untuk memudahkan 
pembaca dalam memahami dan mengikutinya. 


| 2. Dalam tahgig aku mengikuti metode nash yang terpilih. Oleh 
“karena itu, aku tidak menetapkan banyak perbedaan di antara naskah- 
naskah yang ada, sebagaimana aku juga tidak menyebutkan banyak 
kesalahan yang ada pada sebagian naskah. Demikian pula dengan 
lafazh-lafazh atau ungkapan-ungkapan yang berulang dari para penyalin, 
kecuali di beberapa tempat saja, dan itu sedikit. | 


68 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


PEWARIS PARA NABI 
. HADITS ABU AD-DARDA' 


١ KER 
الر حيم‎ ya ا سم‎ 
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 


Segala puji hanya bagi Allah, kita memuji, memohon 
pertolongan dan hidayah kepada-Nya. Barangsiapa diberi petunjuk oleh 
Allah niscaya tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan 
barangsiapa yang disesatkan Allah niscaya tidak ada seorang pun yang 
dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang 
berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan 
` aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, semoga 
shalawat dan salam yang melimpah Allah anugerahkan kepada beliau. 


Imam Ahmadi?2, Abu Daud1°3, At-Tirmidzi!04, dan Ibnu 
Majah105 meriwayatkan di dalam kitab mereka, bahwa ada seorang laki- 


102 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/196). 

103 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3641). 
104 HR. At-Tirmidzi (Sunan Abu Daud, 2682). 
105 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 223). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 69 


laki datang dari Madinah menemui Abu Ad-Darda di Damaskus. 
Kemudian Abu Ad-Darda' bertanya,” Apa yang mendorongmu datang 
ke sini wahai saudaraku?” 


Lakilaki itu menjawab, “Karena satu hadits yang telah sampai 
kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasululah ©.” 


` Abu Ad-Darda" bertanya kembali, “Apakah engkau datang 
untuk suatu keperluan?” 


Laki-laki itu menjawab, “Tidak.” 


Abu Ad-Darda" bertanya, “Apakah engkau datang untuk 
berdagang?” 


Laki-laki itu menjawab, “Tidak.” 


Abu Ad-Darda" bertanya, “Engkau tidak datang ke s sini kecuali 
untuk satu hadits ini?” 


Laki-laki itu menjawab, “Ya.” 


Abu Ad-Darda ` bekata, “Sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah & bersabda, 


d 


مَنْ سَلّكَ G‏ َيس Ula g‏ سَلّكَ اله Í‏ 
به Gb‏ إلى الجنة. Gd pa OA o‏ 
و وإن PE PES II‏ لَهُ مَنْ في 
السمَاوّات ومن في الأر oE LÊ LP‏ في si‏ 


70 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


9 - مل‎ r a? 3 7 2 o ۶ 
OG GW 25) العلماء‎ of, SSI ji 


| la- Z وس‎ ECE ° 


الال ا وينارا 0 دِرَهَماء Ll,‏ 233 


“Barangsiapa meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu 
maka Allah akan menunjukkan baginya jalan menuju surga. 
Sesungguhnya para malaikat meletakkan akup-akupnya sebagai tanda 
ridha kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya seorang ulama dimintakan 
ampunan untuknya oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, 
hingga ikan yang ada di lautan. Dan keutamaan ulama dibandingkan 
dengan ahli ibadah adalah seperti bulan purnama dibandingkan dengan 
seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, 
dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula 
dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barangsiapa yang 


s!» 


mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak’. 


Penjelasan: 


Karena kuatnya keinginan untuk mencari ilmu, agama dan 
kebaikan, seorang ulama salaf rela pergi ke negeri yang sangat jauh 
hanya untuk mencari satu hadits dari Nabi & yang sampai kepadanya. 


Abu Ayub Al Anshari pergi dari Madinah ke Mesir hanya untuk 
bertemu dengan seorang sahabat yang dia dengar bahwa sahabat 
tersebut meriwayatkan satu hadits dari Nabi &. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Demikian juga yang dilakukan oleh Jabir bin Abdillah Al 
Anshari, padahal dia juga telah mendengar dan meriwayatkan banyak 
sekali hadits dari Nabi &. 


Salah seorang dari mereka juga ada yang pergi untuk menemui 
orang yang ada di bawahnya dalam hal keutamaan dan ilmu, dalam 
rangka mencari suatu ilmu yang tidak dia dapatkan. 

Berkenaan dengan hal ini, cukuplah bagi kita, apa yang 
dikisahkan oleh Allah kepada kita tentang Nabi Musaga ketika 
melakukan perjalanan jauh dengan pelayannya untuk menimba ilmu dari 
Khadir. Jika saja seseorang tidak perlu bepergian jauh untuk menuntut 
ilmu, maka Musa #& tidak perlu juga melakukannya, karena Allah telah 
mengajaknya berbicara langsung dan memberikannya Taurat yang 
tertulis padanya segala sesuatu. Namun demikian, tatkala 
Allah & mengabarkan kepadanya perihal Khadir, bahwa dia memiliki 
ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain, Musa mencari tahu untuk 
bertemu dengannya, dan melakukan perjalan bersama pelayannya untuk 
menemui Khadir, sebagaimana Allah © berfirman, 


Ae Dr ae Bta ALl y Ar 


a. اه‎ 0 


“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada (muridnya) Aku 
tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah 
lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun'.” (Qs. Al Kahfi 
(18): 60) 


Yakni hingga bertahun-tahun lamanya. Kemudian, setelah 
bertemu dengan Khadir, Musa berkata, i 


72 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


P 
WIT و‎ 2, 


فال له مومئ هل EKA‏ أن La AE‏ 3 


م 
r‏ 


O 


"Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 
kepadamu." (Qs. Al Kahfi (181: 66) 

Lalu terjadilah peristiwa di antara keduanya sebagaimana yang 
telah dikisahkan Allah & di dalam Kitab-Nya. Tentang kisah Musa dan 
Khadir, juga disebutkan di dalam hadits riwayat Ubai bin Ka'ab, dari 
Nabi @, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Ash-Shahihain!8, dan 
hadits tersebut sangatlah masyhur. . 

Ibnu Mas'ud 4% pernah berkata, “Demi Dzat yang tidak ada ilah 
yang berhak diibadahi kecuali Dia, tidaklah satu surat dari Kitabullah 
diturunkan melainkan aku tahu di mana dia diturunkan, dan tidaklah 
satu ayat dari Kitabullah turun, melainkan aku tahu berkenaan dengan 
apa dia diturunkan. Sekiranya aku tahu ada seseorang yang lebih 
mengetahui dariku tentang Kitabullah, yang bisa aku tempuh dengan 
mengendarai unta, niscaya aku pasti akan mendatanginya.”107 

Abu Ad-Darda" berkata, “Sekiranya ada satu ayat dari 
Kitabullah yang tidak aku ketahui dan aku tidak mendapati seorang pun 
yang bisa memberitahuku kecuali seorang laki-laki di Bark Al Ghimad, 
niscaya aku pasti akan pergi kesana.”108 

Bark Al Ghimad adalah tempat terjauh di Yaman. 


106 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 74) dan Muslim (Shahih Muslim, 2380). 

107 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5002) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2463). 

. 108 Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A am An-Nubah ` (2/322). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 73 


“Masrug pemah keluar dari Kufah munuju Bashrah untuk 
bertanya kepada seorang laki-laki mengenai satu ayat dari Kitabullah, 
namun dia tidak mendapati ilmu tersebut padanya. Kemudian ada orang 
yang mengabarinya bahwa ada ulama di Syam yang mengetahuinya. 
Maka Masrug kembali ke Kufah lalu pergi ke Syam untuk menemui 
ulama tersebut. 


Ada seorang laki-laki yang pergi dari Kufah menuju Syam untuk 
menemui Abu Ad-Darda'" dalam rangka meminta fatwa kepadanya 
mengenai sumpah yang telah dia lontarkan. Sa'id bin Jubair pergi dari 
Kufah kepada Ibnu Abbas di Makkah hanya untuk menanyakan tafsir 


suatu ayat. 


Al Hasan pergi dari Kufah kepada Ka'ab bin Ujrah untuk 
bertanya kepadanya perihal kisahnya mengani fidyah karena gangguan. 
Penjelasan tentang masalah ini sangatlah panjang. 


| Ada seseorang yang bersumpah dengan suatu sumpah, 
kemudian para ulama fikih tidak bisa menjawabnya. -Lalu ada yang 
memberitahunya perihal seorang ulama di suatu negeri, namun orang 
tersebut menganggapnya sangat jauh, maka ada yang berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya negeri itu dekat bagi orang yang 
mementingkan agamanya.” 


Di sini ada isyarat yang menunjukkan bahwa barangsiapa yang 
mementingkan perkara agamanya sebagaimana dia mementingkan 
perkara dunianya. Jika ada sesuatu yang menimpa agamanya dan dia 
tidak mendapati ada orang yang bisa ditanya tentangnya kecuali di 
negeri yang jauh, maka dia tidak akan menunda untuk bersafar 
kepadanya agar agamanya bisa selamat. Sebagaimana jika ada hasil 
duniawi yang ditawarkan kepadanya, niscaya dia akan segera pergi 
kepadanya. 


74 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa Abu Ad-Darda' 
memberi kabar gembira kepada orang yang bertanya bahwa dia pergi 
menemuinya untuk mencari hadits yang dia dengar dari 
Nabi & mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan menuntutnya. Hal 
ini diambil dari firman-Nya, 


و 


ke z9 ا‎ 
Kie سكة‎ JS فود دلا‎ Sa ج13‎ Kb 


عمل 
Pak KA gn KI hh 16‏ 
TAS‏ ربكم علد نفقسه الرحمة 
“Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu‏ 
datang kepadamu, maka katakanlah, “Salaamun alaikum. Rabbmu telah‏ 
menetapkan atas diri-Nya kasih akung’. ” (Qs. Al An'aam (61: 54)‏ 


Suatu ketika orang-orang berdesakan di pintu rumah Al Hasan 
Al Bashri untuk belajar ilmu darinya. Kemudian anaknya 
memperdengarkan suatu perkataan kepada mereka. Maka Al Hasan 
berkata, “Perlahan wahai anakku.” Lantas dia membaca ayat ini. 


Di dalam kitab At-Tirmidzi??? dan Ibnu Majah!10 disebutkan 
hadits dari Abu Sa'id &, 


Ar 


sdh وصّاهُمْ‎ pig الله عَلَيْهِ‎ Je A أن‎ 
7 mais aan o o 
N للم والمتفقهيْنَ في‎ 


“Bahwa Nabi & berwasiat kepada mereka agar berlaku baik 


kepada para penuntut ilmu dan orang-orang yang sedang memperdalam 
agama.” 


109 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2650 dan 2651). 
110 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 247 dan 249). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 75 


Zir bin Hubaisy datang kepada Shafwan bin Assal untuk mencari 
ilmu. Ja berkata kepadanya, “Telah sampai hadits kepadaku, “Bahwa 
para malaikat meletakkan akup-akup mereka untuk penuntut ilmu'.”111 


Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia meriwayatkan hal itu 
kepadanya dari Nabi &. 


Suatu ketika orang-orang berdesakan di depan pintu Ibnu Al 
Mubarak, maka dia berkata, “Mereka berhak mendapatkan kebahagiaan 
yang abadi. Mereka rela untuk berdesakan dalam rangka menuntut ilmu, 
karena hal itu akan mengantarkannya kepada kenikmatan abadi yang 
tiada henti.” ١ | ١ 


Oleh karena itu, Mu'adz bin Jabal ketika hendak meninggal 
dunia menyesal dan menangis karena akan berpisah dengan majelis 
ilmu. Dia berkata, “Sesungguhnya aku menangis karena tidak bisa lagi 
merasa haus di musim panas dan mendirikan shalat malam di musim 
dingin, serta berdesakan dengan para ulama di halaqah dzikir. 2 


Sudah sewajamya seorang ulama menyambut para penuntut 
imu dan berwasiat kepada mereka agar mengamalkan ilmu. 
Sebagaimana perkataan Al Hasan kepada murid-muridnya ketika 
mereka menemuinya, “Selamat untuk kalian, Allah menyambut kalian 
dengan salam sejahtera. Semoga Allah memasukkan kami dan kalian 
semua kepada Darussalam (Negeri penuh kesejahteraan). Ini merupakan 
usaha yang sangat bagus jika kalian bersabar, percaya dan yakin. 
Jangan sampai bagian kalian dari kebaikan ini —semoga Allah 
merahmati kalian— kalian mendengar dengan telinga ini kemudian 
keluar dari telinga lainnya. Sesungguhnya orang yang pernah melihat 


111 ‘HR. At-Tirmidzi (3535-3536). 5 


Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 
112 HR. Ahmad (Az-Zuhd, 226) dan Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 239). 


76 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Muhammad @ telah melihat beliau pergi di waktu pagi dan sore hari 
tidak meletakkan untuk Allah satu batu bata pun, akan tetapi diangkat 
ilmu untuk beliau maka beliau bersegera menyongsongnya. Karena itu 
bersegeralah menyambut keselamatan. Atas dasar apa kalian tinggal 
diam? Demi Rabb Ka'bah, kalian enggan kepadanya, seakan-akan kalian 
dan perkara tersebut bersamaan.” 


Sekarang, marilah kita mulai penjelasan hadits Abu Ad- 
Darda * 4 yang diriwayatkan dari Nabi &. 


Redaksi Edi Jl Wp به‎ i j الله‎ Aa As يق فيه‎ ap a ن‎ 


“barangsiapa meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah 
akan menunjukkan baginya jalan menuju surga.” 


Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi: Úb ai الله‎ daa 
kei إلى‎ “Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. 3 


Sedangkan dalam Shahih Muslim!13 disebutkan, dari Abu 
Hurairah 48, dari Nabi ©, beliau bersabda, 


aj الله‎ Ya Úle فيه‎ aii طَرِيْقا‎ Ul مَنْ‎ 
Éi Aa 


| “Barangsiapa meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu 
maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” 


Kalimat “meniti jalan untuk mencari ilmu” ada kemungkinan 
maksudnya adalah meniti jalan secara hakiki, yaitu berjalan dengan kaki 
menuju majelis-majelis ilmu. Bias juga bahwa maksudnya lebih umum 
dari itu, yakni meniti jalan secara maknawi yang mengantarkan 


113 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2699). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 77 


seseorang mendapatkan ilmu, seperti menghafalnya, mempelajarinya, 
mengulang-ulangnya, mencoba untuk memahami dan merenungkannya, 
dan hal lain yang merupakan jalan untuk mendapatkan ilmu. 

Adapun redaksi idi JI Wp الله لَه به‎ go “Allah akan 
mudahkan baginya jalan menuju surga”, mencakup beberapa 
permasalahan, yaitu: | 

Pertama, Allah &@ memudahkan penuntut ilmu untuk 
mendapatkan ilmu yang dia cari dan jalan yang dia titi. Karena ilmu 
adalah jalan yang dapat menyampaikan kita kepada surga. 

Hal ini seperti firman Allah &, د‎ 


Punai 


“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran.” (Qs. Al 
Qamar (54): 22). | 

Sebagian ulama salaf berkata mengenai firman Allah & ini, 
“Tidak ada orang yang mencari ilmu kecuali dia akan ditolong atasnya.” 

Kedua, Allah & memudahkan penuntut ilmu untuk 
mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut jika dia dalam 
menuntutnya hanya mengharap Wajah Allah. Allah & 
menjadikannya sebagai sebab untuk memberikan hidayah kepadanya 
lantas dia mengambil manfaat dan mengamalkannya. Hal itu merupakan 
jalan-jalan yang dapat menyampaikannya ke dalam surga. 

Ketiga, Allah $$ memudahkan bagi orang yang menuntut ilmu 
untuk diamalkan dengan memberikan ilmu lain yang bermanfaat 
baginya, sehingga dia menjadi jalan yang dapat menyampaikannya ke 
surga. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, 


78 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Barangsiapa yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah 
akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui.” 

Ada juga yang dikatakan, “Pahala kebaikan adalah kebaikan 
sesudahnya.” 

Hal ini mengisyaratkan kepada firman Allah &, 

“Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah 
mendapat petunjuk.” (Qs. Maryam [19]: 76) 

Demikian juga firman-Nya, 


V REG کی‎ ai 


“Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah 
petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) 
ketakwaannya. ” (Qs. Muhammad [47]: 17) 

Jadi, barangsiapa yang mencari ilmu dalam rangka mencari 
petunjuk, maka Allah & akan menambah petunjuk dan ilmu bermanfaat 
baginya, yang menghasilkan amal shalih. Semua ini merupakan jalan- 
jalan yang dapat menyampaikan kita ke surga. 

Keempat, Allah & bisa saja memudahkan penuntut ilmu dengan 
menjadikannya bermanfaat di akhirat kelak, serta memudahkannya 
meniti jalan yang menyampaikan kepada surga, yaitu Ash-Shirath dan 
kengerian yang dia lalui setelahnya serta sebelumnya. 

Sebab dimudahkannya jalan ke surga bagi orang yang menuntut 
ilmu, jika dia niatkan untuk mendapatkan Wajah Allah & dan mencari 
ridha-Nya, karena ilmu akan menunjukkannya kepada Allah dari jalan 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab Hg 79 


yang paling dekat dan paling mudah. Barangsiapa yang meniti jalan 
tersebut dan tidak menyimpang darinya, maka dia akan sampai kepada 
Allah dan kepada surga dari jalan terdekat dan termudah, sehingga 
segala jalan yang menyampaikan kepada surga terasa mudah, baik di 
: dunia maupun di akhirat. 


Dan barangsiapa meniti suatu jalan yang dia anggap sebagai 
jalan ke surga tanpa didasari ilmu, maka dia telah meniti jalan yang 
paling sulit dan paling melelahkan, namun bersamaan dengan kesulitan 
yang sangat tersebut, jalan itu tidak akan menyampaikannya kepada 
tujuan yang diinginkan. | 

Jadi, tidak ada jalan untuk mengetahui Allah dan untuk sampai 
kepada keridhaan-Nya, serta kemenangan dengan dekat kepada-Nya di 
akhirat kelak kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya 
Allah mengutus para Rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitab-Nya. 


Ilmu yang bermanfaat adalah petunjuk baginya dan. dengannya 
dia mencari jalan di kegelapan kejahilan, syubhat serta berbagai 
keraguan. Sungguh, Allah telah menamai Kitab-Nya dengan An-Nur 
(cahaya) yang dijadikan sebagai penerang di kegelapan. Hal ini 
sebagaimana firman Allah &, 


0 م م‎ 4 b ra 
dab gi A الظلّمتت‎ G3 A33 


80 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan 
kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang- 
orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan 
kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita 
kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan 
menunjuki mereka ke jalan yang lurus. ” (Os. Al Maa'idah [5]: 15-16) 

Nabi & pun telah memberikan suatu perumpamaan, bahwa 
orang yang memiliki ilmu seperti bintang-bintang yang dijadikan sebagai 
petunjuk di kegelapan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam : 
Musnad Ahmad!14, dari Anas 486, dari Nabi $, 


SAS PN في‎ saii Ji إن‎ 
فإذا‎ E K BAN السمَاء يمتدى بها في‎ 
AAN pas أن‎ ara gek JO 


“Sesungguhnya perumpamaan para ulama di bumi seperti 
bintang-bintang di langit yang dijadikan sebagai petunjuk di kegelapan 
daratan dan lautan. Jika bintang-bintang itu hilang, maka hampir-hampir 
tersesat orang-orang yang mencari petunjuk itu.” 

Perumpamaan ini sangatlah sesuai, karena jalan tauhid, ilmu 
tentang Allah 8, hukum-hukum-Nya, pahala dan siksa-Nya, ti tidak akan 
didapatkan dengan indera, akan tetapi diketahui dengan dalil. Semua itu 
telah Allah jelaskan di dalam kitab-Nya dan melalui lisan Rasul-Nya. 

Orang-orang yang berilmu dengan apa yang Allah turunkan 
kepada Rasul-Nya, adalah para penunjuk jalan yang dijadikan sebagai 


114 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/157). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab && 81 


petunjuk di kegelapan kejahilan, syubhat dan kesesatan. Jika mereka 
hilang maka orang yang meniti jalan akan tersesat. Para ulama 
diumpamakan dengan bintang-bintang. Sedangkan bintang-bintang di 
langit memiliki tiga fungsi, yaitu: | 

Pertama, sebagai petunjuk di kegelapan 

Kedua, sebagai hiasan langit 


Ketiga, untuk melempar syetan-syetan yang mencoba mencuri 
informasi dari langit. | 

Para ulama di bumi memiliki tiga sifat ini: mereka dijadikan 
sebagai petunjuk di kegelapan, perhiasan bagi bumi, dan melempar 
syetan-syetan pengikut hawa nafsu yang mencampuradukkan kebenaran 
dengan kebatilan serta memasukkan dalam agama Islam ini yang bukan 
darinya. Selama ilmu ada di bumi, maka manusia akan senantiasa 
berada dalam petunjuk. 

Ilmu selalu ada selama para pengusungnya tetap ada. Apabila 
para pengusungnya telah pergi, maka manusia akan terjatuh ke dalam 
kesesatan, sebagaimana disebutkan di dalam hadits shahihl15 dari 
Nabi 2, 


OA o “0 


Jake من‎ AI CA العم‎ Gi إن الله لا ية‎ 
Job الْعُلَمَاء‎ Si Il £ 5 vesi , JEN 


115 HR. Al Bukhari (100) dan Muslim (2673) dari hadits riwayat Abdullah bin 
Amr. 


82 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


424 ه 


Af DEN Ma كبر روما‎ ISA غلم‎ ٤ ق‎ 
£ oa T 25 


“Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan imu dengan 
— mencabutnya dari dada-dada manusia, akan tetapi menghilangkan ilmu 
dengan wafatnya para ulama. Jika sudah tidak tersisa lagi seorang alim 
pun, maka manusia akan mengangkat para pemimpin yang jahil, ketika 
mereka ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka 
sesat dan menyesatkan. 9 


. At-Tirmidzill6 meriwayatkan hadits Jubair bin Nufair, dari Abu 
Ad-Darda', dia berkata: Kami pemah bersama Nabi $. Kemudian 
beliau bersabda, “Inilah waktunya ilmu dirampas dari manusia hingga 
mereka sama sekali tidak mampu mempertahankannya.” 

Ziyad bin Lubaid bertanya, “Bagaimana ilmu bisa dirampas dari 
kita padahal kita membaca Al Qur`an?! Demi Allah, kami benar-benar 
akan membacanya dan membacakannya kepada istri-istri dan anak-anak 
kami.” | 

Maka beliau bersabda, “Ibumu kehilanganmu wahai Ziyad, 
padahal aku menganggapmu termasuk ulama Madinah. Lihatlah Taurat 
dan Injil yang ada pada orang-orang Yahudi dan Nashrani, sama sekali 
tidak bermanfaat bagi mereka?! 


Jubair bin Nufair berkata, “Aku bertemu dengan Ubadah bin 
Ash-Shamit, kemudian aku katakan kepadanya, “Tidakkah kamu 
mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Ad-Darda'? Aku 
mengabarkan kepadanya tentang apa yang dikatakan Abu Ad-Darda '. 


116 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2653). - 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 83 


Maka Ubadah bin Ash-Shamit berkata, “Abu Ad-Darda` telah berkata 
benar. Jika engkau mau, aku akan beritahukan kepadamu tentang ilmu 
yang pertama kali akan diangkat dari manusia, yaitu kekhusyukan. 
Hampir-hampir datang masanya, engkau masuk ke masjid jami', engkau 
tidak mendapati ada orang yang beribadah dengan khusyuk padanya'.” 

An-Nasa “ill? juga meriwayatkan hadits Jubair bin Nufair, dari 
Auf bin Malik, dari Nabi @ dengan redaksi yang sama. Di dalam < 
haditsnya disebutkan: Nabi @ menyebutkan kesesatan orang-orang 
Yahudi dan Nashrani padahal ada kitab Allah pada mereka. 


Jubair berkata, “Aku bertemu dengan Syaddad bin Aus, lantas 
aku ceritakan kepadanya tentang hadits riwayat Auf, maka dia berkata, 
‘Auf benar, maukah aku kabarkan kepadamu yang pertama dari itu? 
Kekhusyukan akan diangkat sehingga engkau tidak akan mendapati lagi 


, ” 


orang yang khusyuk”. 

Imam Ahmad!18 meriwayatkan hadits Ziyad bin Lubaid, dari 
Nabi &, bahwa beliau menyebutkan sesuatu, kemudian beliau bersabda, 
“Itu adalah ketika ilmu hilang.” Kemudian dia menyebutkan hadits itu 
secara lengkap, yang di dalamnya disebutkan, “Bukankah orang-orang 
Yahudi dan Nashrani membaca Taurat dan Injil, namun mereka tidak 
mengamalkan apa yang ada padanya sama sekali.” 

Ia tidak menyebutkan redaksi setelahnya. 

Di dalam hadits-hadits di atas disebutkan bahwa hilangnya ilmu 
adalah dengan hilangnya amal perbuatan, dan para sahabat menafsirkan 
hal itu dengan hilangnya ilmu batin dari hati, yaitu kekhusyukan. 


17 HR. An-Nasa'1 (As-Sunan Al Kubra, 3/ 5909). 
118 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/160, 218, 219). 


84 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Demikian juga diriwayatkan dari Hudzaifah, “Sesungguhnya ilmu 
yang pertama kali akan diangkat adalah kekhusyukan.”119 

Karena sesungguhnya ilmu itu ada dua, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Hasan, “Ilmu lisan, itulah hujjah Allah atas bani | 

Adam, sedangkan ilmu di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat.” 

Diriwayatkan dari Al Hasan secara mursaf?9 dari Nabi &. 

Di dalam Shahih Muslimi?21 disebutkan dari Ibnu Mas'ud 436, dia 
berkata, 


O S dar 


AS يجاور‎ Y Ta Oei إن أَقوَامًا‎ 


AEAT ia 


“Sesungguhnya ada orang-orang yang membaca Al Qur'an 
tidak melewati tenggorokan mereka. Akan tetapi apabila sampai ke 
dalam hati dan kokoh padanya maka dia akan bermanfaat.” 

Jadi, ilmu yang bermanfaat adalah apa yang sampai ke dalam 
hati dan menetapkan padanya pengetahuan tentang Allah dan 
keagungan-Nya, takut kepada-Nya, mengagungkan serta cinta kepada- 
Nya. Jika perkara-perkara ini tertancap di dalam hati, maka dia akan 
khusyuk, sehingga semua anggota badannya akan ikut merasakan 
kekhusyukan.” 

Di dalam Shahih Muslin” disebutkan, dari Nabi ©, bahwa 
beliau bersabda, 


119 HR. Ahmad (Az-Zuhd, him. 224) dan Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 1/281) 
dengan lafazh: “Yang pertama kali kalian kehilangan dari agama kalian 
adalah kekhusyu'an.” 

120 HR. Ibnu Abu Syaibah (A/ Mushannaf, 13/235) dan lainnya. 

121 HR. Muslim (Shahih Muslim, 822). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 85 


“Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 
bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk.” 


Ini. menunjukkan bahwa ilmu yang tidak menyebabkan 
kekhusyukan bagi hati, berarti itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. 


Diriwayatkan dari Nabi $, “Bahwa beliau senantiasa memohon 
kepada Allah ilmu yang bermanfaat.” 123 


-Di dalam hadits lain disebutkan, beliau bersabda, 
7 > 0 y إن‎ EPP Pc 3. AN ر‎ 
N سلوا الله علما نافعا» وتعوذوا بالله من علم‎ 
Z r P 


“Mohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan 
berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermafaat, 4 

Adapun ilmu yang ada di lisan, maka itu merupakan hujjah Allah 
atas anak Adam, sebagaimana Nabi @ bersabda, 


dna لك أو‎ bh OTG 


122 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2722) dari hadits riwayat Ibnu Mas'ud. 

123 HR. Ahmad (6/294, 305, 318, 322), An-Nasa'i (A/ Kubra, 2/9930), dan 
Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 925) dari hadits Ummu Salamah. 

124 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 7867/1-2) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
3843). 


86 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Al Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu atau 
membantahmu. 5 


Apabila ilmu batin hilang dari manusia, tinggallah ilmu lahir pada 
lisan-lisan mereka yang akan menjadi hujjah. Kemudian ilmu yang 
menjadi hujjah ini akan hilang pula dengan perginya para pengusung 
ilmu tersebut, sehingga tidak tersisa dari agama ini kecuali namanya. Al 
Qur`an masih tersisa di mushaf-mushaf, kemudian akan hilang sama 
sekali di akhir zaman, sehingga tidak ada yang tersisa darinya, baik di 
mushaf-mushaf maupun di dalam hati-hati manusia. 


Dari sini, maka sebagian ulama miembagi ilmu menjadi dua, 
yaitu: (a) batin dan (b) lahir. 

Ilmu batin adalah yang sampai ke dalam relung hati sehingga 
membuahkan rasa takut dan kekhusyukan, pengagungan, kecintaan dan 
rasa rindu kepada Allah Æ. Sedangkan ilmu lahir adalah yang ada di 
lisan. Dengannya akan tegak hujjah Allah atas hamba-hamba-Nya. 

Wahb bin Munabbih pemah menulis surat kepada Makhul, : 
“Sesungguhnya engkau adalah orang yang . telah mendapatkan 
kemuliaan ilmu Islam yang lahir, karena itu carilah ilmu Islam yang batin 
yang akan membuahkan kecintaan dan kedekatan kepada Allah.” 


Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Wahb bin Munabbih 
menulis surat yang bunyinya, “Sesungguhnya dengan ilmu lahirmu, 
engkau telah mencapai kedudukan dan kemuliaan di sisi manusia, 
karena itu carilah ilmu batin yang akan menyampaikanmu kepada 
kecintaan dan kedekatan di sisi Allah. Ketahuilah bahwa salah satu dari 
` dua kedudukan itu akan menghalangi yang lainnya.” 


NN 


125 HR. Muslim (Shahih Muslim, 223). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @& 87 


Wahb bin Munabbih mengisyaratkan bahwa ilmu lahir adalah 
. ilmu berfatwa, tentang hukum-hukum, halal dan haram, serta kisah dan 
nasehat, yaitu yang nampak pada lisan. 

Ilmu ini akan menyebabkan kecintaan manusia kepada 
pemiliknya. Maka dari itu, Wahb bin Munabbih memperingatkan Makhul 
agar tidak terlena dengan kecintaan dan pengagungan manusia 
kepadanya, karena orang yang terlena dengannya akan terputus dari 
Allah dan pandangannya kepada makhluk sehingga tertutupi dari Allah 
yang Maha Hag. 

Beliau mengisyaratkan dengan ilmu batin, yaitu ilmu yang 
sampai ke hati, sehingga memunculkan rasa takut dan pengagungan 
kepada Allah. Wahb menyuruh Makhul mencari kecintaan dan 
kedekatan kepada Allah. 

Banyak di antara ulama salaf seperti Sufyan Ats-Tsauri dan 
lainnya, yang mengategorikan para ulama menjadi tiga macam, yaitu: 

Pertama, ulama yang berilmu tentang Allah dan yang berilmu 
tentang perintah Allah. 

Mereka mengisyaratkan kepada ulama lain yang menghimpun 
dua macam ilmu yang telah disebutkan di atas, yaitu ilmu lahir dan 
batin. Mereka adalah para ulama yang paling mulia dan merekalah 
orang-orang yang dipuji di dalam firman Allah 4, 


“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba- 
hamba-Nya, hanyalah ulama. ” (Qs. Faathir (35): 28) 


Dan juga firman-Nya, 


88 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


g Dkr TA e l 1» ۾ وه مء جل 2 ب‎ 
JB 012 apl أونوأ العلم من فلو إذا يسك‎ 
KASEK Lar Sor 1G ega سا‎ 2A رو کے‎ a 
(A) سجدا وبقولون سبحن ريا إن کان وعد رينا لمفعولا‎ 
LAN ر وو‎ JOK م‎ 
) © خشوعا‎ ah وعروت للاذقانٍ بک‎ 
“Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan 
sebelumnya apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka 
menyungkur atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata. 
Maha suci Rabb kami; sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. 


Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan 
mereka bertambah khusyuk.” (Qs. Al Israa (35): 107-109). 


al‏ الذين 


ad 


Banyak di antara para ulama salaf yang mengatakan. “Ilmu 
bukanlah banyaknya riwayat, akan tetapi ilmu adalah rasa takut kepada 
Allah.” 

Sebagian mereka berkata, “Cukuplah rasa takut kepada Allah 
sebagai ilmu, dan cukuplah keterpedayaan dari mengingat Allah sebagai 
kejahilan.” 

Mereka juga berkata, “Ulama memiliki ilmu tentang Allah tidak 
seperti orang yang berilmu tentang perintah Allah.” 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu batin, yang takut 
kepada Allah, meskipun mereka tidak memiliki keluasan ilmu lahir. 

Mereka berkata, “Orang yang berilmu tentang perintah Allah 
tidak seperti orang yang berilmu tentang Allah.” 

Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu lahir dan tidak 
memiliki ilmu batin. Mereka tidak memiliki rasa takut maupun khusyuk. 
` Mereka adalah orang-orang yang tercela menurut para ulama salaf. 


| Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 89 


Bahkan sebagian meraka berkata, “Inilah yang disebut dengan 
orang berilmu yang durhaka.” 


| Merekalah orang-orang yang hanya sampai kepada ilmu lahir, 

dan ilmu bermanfaat atidak sampai ke dalam hati mereka, bahkan 
aromanya pun tidak bisa mereka cium. Mereka telah lalai dan keras hati, 
berpaling dari akhirat dan berlomba-lomba mendapatkan dunia, cinta 
kepada ketinggian dan kemuliaan di sisi manusia. 


Bahkan mereka tidak mau berbaik sangka kepada ulama yang 
ilmu bermanfaat telah sampai ke dalam hatinya. Mereka tidak mencintai 
dan tidak pula mau bermajelis dengan para ulama batin itu, bahkan 
mungkin mereka mencela dan berkata, “Mereka bukanlah ulama.” Ini 
termasuk tipuan syetan, untuk menghalangi mereka sampai kepada ilmu 
bermanfaat yang dipuji oleh Allah, Rasul-Nya, para ulama dan imam 
salaf umat ini. 


Oleh karena itu, ulama dunia benci kepada ulama akhirat. 
Mereka berusaha untuk mengganggu, sebagaimana mereka berusaha 
menyakiti Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Sufyan, Malik, Ahmad, dan 
para ulama Rabbani lainnya. Yang demikian itu, karena ulama akhirat 
adalah para pengganti . para rasul. Sedangkan ulama jahat ada 
keserupaan dengan orang-orang Yahudi, musuh para Rasul, pembunuh 
para Nabi dan orang yang menyuruh manusia berbuat adil. Mereka 
adalah orang yang paling besar permusuhan dan kedengkiannya kepada 
orang-orang beriman. Karena besarnya kecintaan mereka kepada dunia, 
maka mereka sama sekali tidak mengagungkan ilmu maupun agama. 
Akan tetapi yang mereka agungkan hanyalah harta, kedudukan dan 
ketinggian derajat di sisi para raja. 


90 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Sebagajmana yang dikatakan oleh sebagian menteri kepada Al 
Hajjaj bin Arthah, “Sesungguhnya engkau memiliki agama dan engkau 
memiliki pemahaman.” | 

Maka Al Hajjaj menimpali, “Kenapa engkau tidak mengatakan, 
Sesungguhnya engkau memiliki kemuliaan dan engkau memiliki 
kedudukan'.” 


Maka sang menteri berkata, “Demi Allah, engkau telah 
mengecilkan apa yang diagungkan Allah dan mengagungkan apa yang 
dikecilkan Allah.” 


| Sebagian orang yang mengklaim memiliki ilmu batin dan hanya 
membahas tentangnya mencela ilmu lahir, yang merupakan syariat, 
hukum-hukum serta tentang halal dan haram. Mereka mencela pemilik 
ilmu lahir dan berkata, “Mereka terhalangi dan hanya memahami Islam 
kulitnya saja.” Hal ini menyebabkan celaan terhadap syariat Islam dan 
amal-amal shalih yang para Rasul datang untuk menganjurkan dan 
memberikan perhatian kepadanya. 


Bahkan bisa jadi sebagian mereka melepaskan diri dari beban 
syariat, dan mengklaim bahwa itu adalah untuk orang awam saja, 
adapun orang yang sudah sampai kepada ilmu batin maka tidak 
membutuhkan syariat tersebut. Mereka adalah seperti yang dikatakan 
oleh Al Junaid dan para ulama ariflainnya, “Mereka telah sampai, akan 
tetapi ke neraka Saqar.” 


Ini merupakan tipuan terbesar syetan kepada mereka. Syetan 
akan terus menerus mempermainkan mereka hingga dia mengeluarkan 
mereka dari Islam. 

Di antara mereka juga ada yang menyangka bahwa ilmu batin 
tidak didapat dari misykat kenabian, dan tidak juga dari Al Qur'an 
maupun As-Sunnah. Akan tetapi dia didapat dari sesuatu yang timbul 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $S 91 


dari hati (khawathir), ilham dan penyingkapan-penyingkapan 
(mukasyafaħ. Mereka berburuk sangka kepada syariat yang telah 
sempuma. Mereka menyangka bahwa syariat tersebut tidak membawa 
ilmu bermanfaat ini yang menyebabkan kebaikan hati dan kedekatan 
kepada Yang Maha Mengetahui perkara ghaib. Hal ini menyebabkan 
mereka berpaling dari apa yang dibawa Rasulullah $& secara 
keseluruhan. Mereka berbicara tentang ilmu batin ini hanya dengan 
pikiran dan apa yang terlintas dari hati, sehingga mereka sesat dan 
menyesatkan. | 


Dengan ini maka menjadi jelaslah, bahwa ulama yang paling 
sempuma dan paling mulia adalah mereka yang berilmu tentang Allah 
dan berilmu tentang perintah-Nya. Mereka menggabungkan antara dua 
ilmu dan mencarinya dari dua wahyu, yakni Al Qur`an dan As-Sunnah. 
Mereka menimbang perkataan manusia dalam dua ilmu ini dengan apa 
yang ada di dalam Al Qur`an dan As-Sunnah, apa yang sesuai mereka 
terima dan apa yang menyelisihi maka mereka tolak. 


Mereka adalah hamba pilihan. Mereka adalah manusia paling 
mulia setelah para Rasul. Merekalah para pengganti para Rasul yang 
sebenarnya. Mereka banyak dari generasi sahabat, seperti empat khulafa 
rasyidin, Mu'adz, Abu Ad-Darda', Salman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, 
Ibnu Abbas, dan lainnya. 


Demikian juga para ulama yang datang setelah para sahabat, 
seperti Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Al Musayyib, Atha', Thawus, 
Mujahid, Sa'id bin Jubair, An-Nakha'i dan Yahya bin Abi Katsir. 

Ulama setelah mereka semisal Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ahmad dan 


92 Sik Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab 


Ali bin Abi Thalib telah menamai mereka dengan “Ulama 
Rabbaniyyin." Dia mengisyaratkan bahwa mereka adalah ulama Rabbani 
yang telah dipuji oleh Allah dalam banyak tempat dari Kitabullah &.. ; 


Ali 4 berkata, “Manusia terbagi menjadi tiga: Ulama Rabbani, 
penuntut ilmu di atas jalan keselamatan, serta orang hina dan 
rendahan....” 


Kemudian dia menyebutkan pembahasan panjang lebar tentang 
karakteristik ulama yang berperilaku buruk dan ulama Rabbani. Kami 
telah menjelaskan hal ini di tempat yang lain. 


Yang dimaksud di sini adalah bahwa mencari ilmu merupakan 
sebab yang dapat menyampaikan kepada surga.” 
Di dalam hadits yang terkenal dari Nabi &, 


r 
r 0 Ao ê o 40 77 


A T َال‎ taka) nu 
“Apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah.” 


Mereka bertanya, “Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga?” 
— Beliau menjawab, “Halagah-halagah dzikir (majelis ilmu). "126 


126 HR. Ahmad (3/150) dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 3510) dari hadits 
Anas. 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib 
dari jalur ini dari Tsabit dari Anas.” 
HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 3509) dari hadits Abu Hurairah secara 
` marfu’, dengan lafazh: 
A اء رعا راص 5 قال: المَساجد.‎ Ja GI NEG Th براض‎ II 
لل والله كيد‎ PER daddy اء‎ Da : قَال:‎ di 
“Apabila kalian melewati taman-taman surga maka merumputlah.” Aku 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apa . yang dimaksud dengan taman-taman 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 93 


Jika disebutkan hadits ini, maka Ibnu Mas'ud berkata, “Adapun 
aku tidak mengartikannya dengan para pencerita, akan tetapi halagah- 
` halaqah yang mempelajari ilmu fikih.” 

Diriwayatkan juga dari Anas bahwa dia juga mengatakan hal 
yang serupa. | 

Atha` Al Khurasani berkata, “Majelis dzikir adalah majelis yang 
membahas tentang halal dan haram, bagaimana engkau berjual beli, 
shalat dan puasa, menikah dan menceraikan, berhaji dan perkara- 
perkara lain semisalnya.” 

Yahya bin Abi Katsir berkata, “Pelajaran fikih adalah shalat.” 

Suatu ketika, Abu As-Sawwar Al Adawi berada di sebuah 
halagah yang sedang mempelajari ilmu. Di antara mereka ada seorang 
pemuda, dia mengatakan kepada orang-orang, “Ucapkanlah, 
Subhanallah walhamdulilah.” Maka Abu As-Sawwar marah, kemudian 
berkata, “Celaka kamu, memangnya kita sedang dalam majelis apa?” 

Maksud dari perkataan Abu As-Sawwar adalah bahwa majelis 
dzikir itu tidak khusus majelis yang disebutkan padanya nama “Allah, 
tasbih, takbir, tahmid dan semisalnya. Akan tetapi dia mencakup 
penyebutan tentang perintah dan larangan Allah, apa yang Dia halalkan 
dan apa yang Dia haramkan, serta apa yang Dia cintai dan Dia ridhai. 
Bahkan bisa jadi dzikir ini lebih bermanfaat daripada dzikir di atas. 
Karena mengetahui tentang halal dan haram secara umum hukumnya 


surga?” Beliau menjawab, “Masjid-masjid.” Aku bertanya kembali, “Lalu apa 
yang dimaksud dengan arratu ya Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Subhanallah Mahasuci Allah), Alhamdulilah (segala puji hanya bagi Alah), 
Laa ilaaha ialah (Tiada ilah yang berhak dibadahi kecuali Alah), dan Allahu 
Akbar (Alah Mahabesar)." 

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan 
/ b.” ` 7 


WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab‏ 4و 


wajib atas setiap muslim, sesuai dengan apa yang berhubungan 
dengannya. Adapun berdzikir kepada Allah dengan lisan, maka sebagian 
besarnya berhukum sunnah, meskipun ada juga yang berhukum wajib, 
seperti dzikir di dalam shalat wajib. 


Sedangkan mengetahui tentang apa yang diperintah dan 
dilarang Allah, apa yang dicintai dan diridhai-Nya, apa yang dibenci dan 
dilarang-Nya, maka hukumnya wajib atas setiap orang yang 
membutuhkan ilmu hal-hal tersebut. Karena itu dalam sebuah hadits 


diriwayatkan, | 
314 yg 25 £ ES o o و‎ > 
; فريضة‎ | 


“Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap Muslim. 7 


Setiap muslim wajib mengetahui informasi yang dia butuhkan 
dalam agamanya, seperti bersuci, shalat dan puasa. Orang yang 
memiliki harta, wajib mengetahui tentang zakat dan nafkah yang wajib 
dia keluarkan dari hartanya, demikian juga tentang haji dan jihad. 
Demikian juga setiap orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari 
apa yang dihalalkan dan diharamkan dalam jual beli. 

Umar يق‎ berkata, “Janganlah berjual beli di pasar kami kecuali 
orang yang telah paham dalam agamanya.” (HR. At-Tirmidzi)128 

Diriwayatkan dalam satu atsar dengan sanad yang mengandung 
kelemahan, dari Ali #5, dia berkata, “Hukum fikih harus dipahami 
sebelum berdagang. Sesungguhnya, orang yang berdagang sebelum 
“mempelajari ilmu fikih, maka dia akan terjatuh ke dalam lumpur riba, 
kemudian terjatuh lagi.” 


127 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 224) dari hadits Anas. 
128 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 487). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 95 


Ibnul Mubarak pernah ditanya, “Ilmu apa yang wajib dipelajari 
oleh. setiap orang?” Dia menjawab, “Tidaklah seseorang melakukan 
sesuatu kecuali dengan ilmu yang dia tanya dan dia pelajari. Inilah ilmu 
yang wajib dipelajari oleh setiap orang.” 

Kemudian dia menjelaskannya dengan mengatakan, “Jika 
seseorang tidak memiliki harta, maka tidak ada kewajiban baginya untuk 
mempelajari tentang zakat. Namun jika dia memiliki 200 dirham, maka 
dia wajib mempelajari berapa zakat yang harus dia keluarkan, kapan dia 
keluarkan, dan di mana dia salurkan. Demikianlah, semua perkara 
diukur berdasarkan hal ini.” 

Imam Ahmad pernah ditanya tentang ilmu apa yang wajib 
dipelajari oleh setiap orang? Dia menjawab, “Apa yang dengannya dia 
bisa mendirikan shalat dan perkara agamanya seperti puasa dan zakat.” 

Imam Ahmad menyebutkan macam-macam syariat Islam, dan 
dia berkata, “Ia sepatutnya mempelajari semua itu.” 

Imam Ahmad juga berkata, “Ilmu yang wajib atas setiap orang 
adalah ilmu yang harus dia miliki untuk dapat mengerjakan shalat dan 
menegakkan agamanya.” 

Perlu diketahui bahwa ilmu tentang halal dan haram adalah ilmu 
yang sangat mulia. Di antaranya ada yang hukum mempelajarinya 
adalah fardhu ain (wajib atas setiap individu) dan ada juga yang fardhu 
kifayah (jika telah dilakukan oleh sebagian orang maka gugur dari 
sebagian lainnya). Para ulama menyatakan bahwa mempelajari ilmu 
tersebut lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunah. Di 
antara yang menyatakannya adalah Imam Ahmad dan Ishaq. Para ulama 
salaf sangat berhati-hati ketika berbicara masalah tersebut, karena orang 


` yang membicarakannya sedang mengabarkan dari Allah mengenai 


96 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


perintah dan larangan-Nya, serta sedang menyampaikan dari-Nya syariat 
_ dan agama-Nya. 

Adalah Ibnu Sirin, jika dia ditanya tentang halal dan haram, 
maka rona wajahnya berubah, seakan-akan dia bukanlah dia 


sebelumnya. 


Atha` bin As-Sa`ib berkata, “Aku bertemu dengan sejumlah 
kaum (ulama) jika ditanya tentang sesuatu, dia menjawab dengan 
gemetar.” 

Diriwayatkan dari Malik, bahwa apabila dia ditanya tentang suatu 
permasalahan, maka seakan-akan dia berada di antara surga dan 
neraka. Imam Ahmad dikenal sangat wara’ dalam mengucapkan kata 
'halal dan haram, klaim adanya nasakh (penghapusan suatu hukum) dan 
semisalnya. Kebanyakan jawabannya adalah, “Aku berharap, aku 
khawatir, yang lebih aku sukai...,“ dan kalimat semacamnya. 


Imam Malik dan ulama lainnya seringkali menjawab, “Kami tidak 
tahu.” 


Ahmad pemah .mengucapkan demikian dalam suatu 
permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama dalam banyak 
pendapat. Yang dia maksudkan dengan ucapan “aku tidak tahu” adalah 
tidak tahu mana pendapat rajih yang harus difatwakan. 

Di antara yang termasuk majelis dzikir juga adalah: majelis ilmu 
yang dibahas padanya tafsir Kitabullah sunnah Rasulullah &. 

Jika di dalam majelis tersebut dibahas tentang riwayat hadits 
dengan tafsir makna-maknanya, maka lebih sempurna dan lebih utama 
daripada hanya meriwayatkan lafazhnya. Masuk dalam kategori 


memahami agama adalah semua ilmu yang diambil dari Kitabulah dan 
Sunnah Rasulullah &, baik berupa ilmu Islam yang merupakan amalan 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 97 


lahiriyah dan ucapan, atau ilmu iman yang merupakan keyakinan batin, 
yang dalil serta penjelasannya telah ditetapkan di dalam Al Kitab dan As- _ 
Sunnah, atau berupa ilmu Ihsan yang merupakan ilmu muragabah 
(selalu diawasi Allah) dan menyaksikan dengan hati. Sedangkan yang 
masuk dalam kategori ilmu Ihsan ini adalah: ilmu khasyyah (rasa takut), 
mahabbah (cinta), raja ' (pengharapan), inabah (kembali) kepada Allah, 
kesabaran, keridhaan serta perkara-perkara lainnya. 

Semua itu telah disebutkan oleh Nabi & di dalam hadits tentang 
pertanyaan Jibril kepada beliau tentang Agama ini. Jadi, memahami 
ilmu ini termasuk memahami agama, dan majelis-majelis ilmu ini adalah 
seutama-utama majelis dzikir yang merupakan taman-taman surga. la 
lebih utama daripada majelis dzikir yang hanya menyebutkan nama 
Allah, tasbih, tahmid dan takbir, karena ilmu ini berkisar antara fardhu 
ain atau fardhu kifayah. Sedangkan berdzikir semata hanyalah berhukum 
sunnah. 


Suatu ketika ulama salaf masuk ke masjid Bashrah. Di dalam 
masjid tersebut dia melihat dua halaqah, salah satunya diisi oleh 
pengkisah, sedangkan lainnya diisi oleh seorang ahli fikih yang sedang 
mengajarkan ilmu fikih. Maka dia shalat 2 rakaat dan beristikharah 
memohon pilihan kepada Allah, manakah di antara dua halaqah itu . 
yang akan dia ikuti. Tiba-tiba dia mengantuk dan tertidur. Di dalam 
tidumya dia melihat seseorang mengatakan kepadanya, “Apakah 
engkau telah menyamakan antara dua halaqah itu?! Jika engkau mau, 
aku akan tunjukkan kepadamu tempat duduk Jibril ga di majelsi fulan” 
—yakni: Ahli fikih yang sedang mengajarkan ilmu fikih—. 


Selanjutnya kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan 
keutamaan ilmu daripada berbagai ibadah dzikir dan lainnya, insya 
Allah. 


98 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Zaid bin Aslam termasuk pembesar ulama Madinah. la memiliki 
majelis di masjid yang membahas tafsir, hadits, fikih dan lainnya. Suatu 
ketika, datang kepadanya seorang laki-laki dan berkata, “Aku telah 
melihat (dalam mimpi) sebagian penduduk langit berkata kepada 
pengikut majelis ini, “Mereka merasa aman di taman-taman surga'. 
Kemudian aku melihatnya menurunkan ikan segar kepada para pengikut 
majelis ini dan meletakkannya di hadapan mereka.” 

Kemudian datang seorang laki-laki kepadanya seraya berkata, 
“Sesungguhnya aku melihat (dalam mimpi) Nabi &, Abu Bakar dan 
Umar sma keluar dari pintu ini dan Nabi @ bersabda, ‘Mari kita pergi 
menemui Zaid untuk bermajelis padanya dan mendengarkan haditsnya' 
Maka Nabi © datang hingga duduk di sampingmu dan memegang 
tanganmu.” 

Setelah diceritakan mimpi ini, Zaid tidak lama kemudian 
meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. 


| Di samping yang telah kita sebutkan berkenaan dengan 

keutamaan ilmu daripada kisah-kisah, namun demikian seorang ulama 
perlu juga menasehati dan menceritakan kisah-kisah kepada manusia. 
Serta berusaha menghilangkan kekerasan hati mereka dengan 
mengingatkan Allah dan hari-hari-Nya. Karena Al Qur`an mencakup 
semua itu. Seorang ahli fikih yang benar-benar berilmu adalah dia yang 
memahami Kitabullah dan mengikutinya. 

Ali & berkata, “Seorang fakih yang sebenarnya adalah dia yang 
tidak membuat manusia berputus asa dari rahmat Allah, tidak membuat 
mereka meremehkan kemaksiat kepada Allah, dan tidak meninggalkan 
Al Qur`an karena tidak suka hingga beralih kepada yang lain.”129 


129 HR. Al Khathib (A/ Faqih wa Al Mutafaggih, 2/161) dan Al Ajuri (Akhlag Al 
Ulama ', 49 dan 50). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab SA 99 


Nabi & juga memilih waktu tertentu bagi para sahabat untuk 
sesekali menyampaikan nasehat, karena beliau khawatir akan membuat 
para sahabat merasa jenuh.130 


Redaksi aiaj يما‎ (Spy pii JÉ Giit Ka KA or 
“Sesungguhnya para Dara Pakon akup-akupnya bagi penuntut 
ilmu sebagai tanda ridha kepada apa yang dia lakukan." 

Ibnu Majah!31 meriwayatkan dari hadits Zir bin Hubaisy, dia 
berkata: Aku pemah menemui Shafwan bin Assal. Ia bertanya, “Apa 
yang membuatmu datang?” 

Aku menjawab, “Aku mencari ilmu.” 


la berkata, “Sesungguhnya aku pernah mendengar 
Rasulullah @ bersabda, | 


A‏ في طَلَب ebil‏ إلا 
AAA‏ ضعت لَهُ EN SN‏ رضّى بمًا KEL‏ | 


'Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, 
melainkan para malaikat meletakkan akup-akup mereka untuknya 
karena ridha dengan apa yang dia perbuat'.” 


At-Tirmidzil?? dan lainnya juga meriwayatkan hadits yang 
mauguf, hanya sampai kepada Shafwan. 


130 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 68) dan Muslim (Shahih Muslim, 2821). 
131 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 226, 4070). 
132 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 3536) dari Shafwan bin Assal, ia 
berkata, “Telah sampai berita kepadaku bahwa para malaikat....” 
Setelah meriwaytkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 


100 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Para. ulama berbeda pendapat tentang penafsiran redaksi “para 
malaikat meletakkan akup-akup mereka” sebagaimana berikut: 


Ada ulama yang memahami sesuai dengan makna tekstualnya, 
bahwa maksudnya adalah para malaikat membentangkan akup. untuk 
penuntut ilmu, membawa para penuntut ilmu kepada tujuan mereka di 
bumi dalam menuntut ilmu. Hal ini sebagai bantuan dari para malaikat 
kepada para penuntut ilmu dalam mencari ilmu dan memudahkan 
mereka mendapatkannya. 

Ketika orang-orang atheis mendengar hadits ini, maka dia 
berkata kepada para penuntut ilmu, “Angkatlah kaki kalian dari akup- 
akup para malaikat itu, jangan sampai kalian mematahkannya.” Ia 
sebenarnya mengatakan hal ini untuk mengejek. Tak lama dia berada di 
tempatnya itu tiba-tiba kakinya mengering dan dia pun jatuh sendiri. 

Diriwayatkan dari ulama lain, dia berkata, “Sungguh, aku akan 
memecahkan akup-akup para malaikat.” Lantas dia membuat sepatu 
yang di bawahnya diberi paku yang sangat banyak, lalu dia pun berjalan 
dengan kedua sandal itu ke majelis ilmu. Tiba-tiba, kedua kakinya 
mengering dan seketika itu juga terkena penyakit yang menggerogoti 
kedua kakinya.” 

Ada juga ulama yang menafsirkan diletakkannya akup-akup para 
malaikat dengan ketawadhuan mereka dan ketundukan mereka kepada 
para penuntut ilmu, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, 


pak, . 4.2 م‎ ERL DPT رمج سح‎ 
Ya JEK PAN JA Ji 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang 


mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.” (Qs. Asy-Syu'araa”" 
(26): 215) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 101 


Namun pendapat ini perlu dikaji ulang, karena para malaikat 
memiliki akup-akup secara hakiki, berbeda halnya dengan manusia. 

Selain itu, ada yang menafsirkan bahwa para malaikat 
mengelilingi majelis-majelis ilmu dengan akup-akup mereka hingga ke 
langit. Sebagaimana hal ini disebutkan secara tegas di dalam hadits Abu 
Hurairah, dari Nabi &. 


Penafsiran yang sama pun menyebutkan bahwa agan lafazh 
hadits Shafwan bin Assal secara marfu’, 


Is, Sad Rd طالب ليلم‎ Hi 


= متها Sr‏ 3 02 02033 ,8 بها ن بوا إلى 


“Sesungguhnya penuntut ilmu dikelilingi dən dinaungi para 
malaikat dengan akup-akup mereka. Kemudian sebagian malaikat 
menaiki sebagian lainnya hingga mereka sampai ke langit dunia, (yang 
demikian itu mereka lakukan) karena kecintaan mereka kepada penuntut 
ilmu. 3 

Bisa jadi bahwa pendapat inilah yang lebih dekat kepada 
kebenaran, wallahu a'lam. 

Redaksi & لَه مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرْض‎ a العام‎ OG 
BAT في جوف‎ oiadi “Sesungguhnya seorang ulama dimintakan 
ampunan untuknya oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, 
hingga ikan yang ada di lautan.” 


133 HR. Al Ajurri (Akhlak علد‎ Ulama (him. 20). 


102 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam Al Qur'an, Allah © menginformasikan bahwa para 
malaikat langit memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman 
secara umum, yaitu dalam firman-Nya, 


o sr or 2 س اک‎ Mo رى‎ Ket LA £ Re 
س ومن حولهه سيحون تحمل ررم‎ A 
(za - ⁄ 3 LX Saoer 
“Malaikat-malaikat) yang Tambal Arsy dan malaikat yang 
berada di sekililingnya bertasbih memuji Rabbnya dan mereka beriman 


kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman.” 
(@s. Ghaafir [40]: 7). 


Juga tanya, 


or وب‎ AA 


. r A, ?7 077 o ud A Roae 
3 لمن‎ gyan) E رہ‎ A سبحون‎ KAI, 
á و‎ 
Si 
“Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Rabbnya dan 


memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi.” (Qs. Asy- 
Syuuraa (42): 5). 


Imam At-Tirmidzi!4 meriwayatkan dari hadits Abi Umamah 4%, 
dari Nabi @, beliau bersabda, 


134 Nomor (2685). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab - ` 103 


AN H , ena Ji aga a إن‎ 
| P 7 DE 2 a33 FA 


‘Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, dan 
penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya, serta ikan yang 
ada di laut, semuanya menyampaikan shalawat kepada orang yang 
mengajarkan kebaikan kepada orang lain. " 


Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi berkomentar bahwa 
hadits ini shahih. 

Ath-Thabaranil85 meriwayatkan dari hadits Jabir 4%, dari 
Nabi $, beliau bersabda, 


Gi‏ اشر te ade‏ ل 
ai‏ 


135 Di dalam A/ Mu'jam Al Ausath (6219). Ath-Thabrani berkata, “Tidak ada 
yang meriwayatkan hadits ini dari Al A'masy kecuali Abu Ishag al-Fizari.” Al- 
Haitsami menyebutkan hadits ini di dalam Majma' Az-Zawa “id (1/124), dan 
dia berkata, “Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Isma'il bin 
Abdullah bin Zurarah. Ibnu Hibban menilainya #sigah. Al-Azdi mengatakannya 
sebagai munkarul hadits (hadits riwayatnya munkar). Akan tetapi dalam hal 
pan Pe apa sak MAN Bank Teen Dan para perawi lainnya adalah 
para perawi Ash-Shahih. 


104 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, segala 
sesuatu memohonkan ampunan (kepada Allah) untuknya, hingga ikan- 
ikan yang ada di lautan.” 


Diriwayatkan dari hadits Al Bara" bin Azib, dari Nabi ©, beliau 
bersabda, 


CI Jl TS Aas 
A INA II 3 تعفر لهم الحكان‎ 


“Para ulama adalah pewaris para nabi, mereka dicintai oleh 
penduduk langit, dan jika mereka mati, ikan-ikan yang ada di laut akan 
memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi mereka hingga Hari 
Kiamat. 6 


Ada juga hadits yang menyebutkan adanya permohonan ampun 
bagi penuntut ilmu. Di dalam Musnad Ahmad!37 disebutkan hadits dari 
Gabishah bin Al Mukharig, dia berkata, “Aku pernah menemui Nabi &. 


Beliau bertanya, “Apa yang menyebabkanmu datang ke sini?’ Aku 


136 Di dalam tafsirnya (4/41), Al Qurthubi menyandarkan hadits ini kepada Abu 
Muhammad Abdul Ghani Al Hafizh, dari hadits Barakah bin Nasyith, yaitu 
'Unkul bin Hakarik dan tafsirnya. Barakah bin Nasyith adalah seorang hafizh. 
Umar bin al-Mu'ammil menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu al- 
Khashib menceritakan kepada kami, “Unkul menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Bara', ... kemudian ia menyebutkan 
hadits itu. | | 
Ad-Dailami juga menyebutkannya dalam A/ Firdaus (3/75) dari Al Bara' bin 
Azib. 

137 (1/60). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 105 


menjawab, “Usiaku telah tua dan tulangku telah rapuh, aku menemuimu 
agar engkau mengajarkan kepadaku sesuatu yang denganya Allah 
memberi manfaat kepadaku’. Maka beliau bersabda, Wahai @abishah, 
tidaklah engkau melewati suatu batu, pohon, maupun tanah liat, 
melainkan dia memohonkan ampunan (kepada Allah) untukmu'” 


Hal ini telah ditunjukkan oleh firman Allah &, 


Ana ya NA OA A 
> Ted d م‎ 4 Ay 
E بِالْموّمِنِينَ‎ Nn YAN لل‎ 33 


“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada- 
Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu 
dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia 
mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). ” (Qs. 
Al Ahzaab [33]: 41-43). 

Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah & dan para malaikat 
bershalawat kepada ahli dzikir, dan ilmu adalah jenis. dzikir yang paling 
utama, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya. 

Al Hakim meriwayatkan!38 dari hadits Sulaim bin Amir, dia 
berkata, “Ada seorang laki-laki datang menemui Abu Umamah seraya 
berkata, Wahai Abu Umamah, aku melihat dalam mimpiku, seakan- 


138 Di dalam لل‎ Mustadrak (2/418). Dan Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih, 
sesuai dengan syarat Muslim, namun tidak diriwayatkan oleh keduanya (Al 
Bukhari dan Muslim). 


106 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


akan para malaikat bershalawat. (memohonkan ampunan kepada Allah) 
untukmu setiap kali engkau masuk dan keluar, setiap kali engkau berdiri 
dan duduk’. Maka Abu Umamah berkata, Ya Allah, ampunilah aku. 
Tinggalkanlah kami. Sekiranya kalian mau, para malaikat juga akan 
bershalawat untukmu'. Kemudian Abu Umamah membaca firman-Nya, 


D. AM lt Cb‏ َه May UE‏ وس 


A sa, KAL et Pb, أن صل س‎ ZA KLO) 
Pah 5 
pan یکم و‎ Je SN LI, < 


Abs 


De KUNA È SET إل‎ AI 33 


‘Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut 
nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada- 
Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu 
dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia 
mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Allah 
Maha Penyayang terhadap orang-orang beriman. ” (Qs. Al Ahzaab Sei 
41-43). 


Sebagian ulama menyebutkan rahasia mengapa binatang- 
binatang yang ada di bumi memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi 
para ulama, yaitu karena ulama memerintahkan manusia untuk berbuat 
baik kepada semua makhluk, dan berbuat baik ketika membunuh hewan 
yang boleh dibunuh atau disembelih. Sehingga manfaat adanya para 
ulama sampai kepada seluruh binatang, oleh karena itu binatang- 
binatang tersebut memohonkan ampunan bagi para ulama. 


Nampak juga makna yang lain, bahwa seluruh makhluk taat 
kepada Allah dan senantiasa bertasbih kepadanya, kecuali ahli maksiat 
dari kalangan jin dan manusia. Semua makhluk yang taat kepada Allah 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 107 


akan mencintai orang yang taat kepada-Nya. Bagaimana dengannya 
sementara dia mengetahui Allah serta mengetahui hak-hak-Nya dan 
ketaatan kepada-Nya. 
Orang yang memiliki sifat seperti ini, akan dicintai, disucikan dan 
disanjung oleh Allah, kemudian Dia memerintahkan hamba-hamba-Nya 
dari penduduk langit, bumi dan seluruh makhluk ciptaan-Nya agar 
mendoakan kebaikan untuknya, dan menjadikannya dicintai dalam hati 
hamba-hamba-Nya yang beriman. < < 


Hal ini sebagaimana firman Allah &, 
كه‎ Jana san إن اليرت اموا وکیا‎ 


: | Ot 


| “Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal shalih, kelak 
Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka 
kasih akung. ” (Qs. Maryam [19]: 96) ° 
Kecintaan kepadanya tidak khusus dengan binatang, akan tetapi 
juga benda-benda mati. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir 
firman Allah ®, 


zN TA 
Gik NK وما‎ SG KA LA E 
“Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun 
tidak diberi tangguh” (Os. Ad-Dukhaan [44]: 29) bahwa langit dan bumi 
menangisi orang mukmin yang meninggal dunia selama 40 hari. 
Dalam hadits disebutkan: , 


108 Wb Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


9 الأرْضّ a p al Jz‏ إن كنت 


or 0 ب‎ 


لاج من تي على depe‏ ستری ذا مرا 


“Sesungguhnya bumi berkata kepada orang Mukmin ketika 
dikuburkan, “Engkau adalah orang yang berjalan di atasku yang paling 
aku cintai, maka engkau akan melihat apa yang aku lakukan jika engkau 
telah berada di dalam perutku’. 9 


. Yang membenci orang mukmin dan orang berilmu hanyalah 
para ahli maksiat dari kalangan jin dan manusia, karena kemaksiatan 
mereka kepada Allah menyebabkan mereka lebih mendahulukan nafsu 
mereka daripada kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Sehingga 
mereka tidak suka taat kepada Allah dan tidak suka kepada orang-orang 
yang taat kepada-Nya. Barangsiapa mencintai Allah serta mencintai 
ketaatan kepada-Nya, maka dia juga akan mencintai orang-orang yang 


a a 


L 4 


taat kepada-Nya, khususnya orang yang mengajak dan memerintahkan 
manusia untuk taat kepada Allah &. 

Di samping itu, apabila ilmu nampak di bumi dan diamalkan, 
maka keberkahan akan melimpah dan rezeki akan bercucuran, sehingga 
seluruh penduduk bumi menjadi hidup dengan keberkahannya, sampai 
semut dan hewan-hewan lainnya pun demikian. Sedangkan penduduk 
langit merasa senang dengan ketaatan dan amal shalih dari penduduk 
bumi yang naik ke langit, sehingga mereka memohonkan ampunan 
kepada Allah bagi orang yang menjadi sebabnya. 


139 HR. At-Tirmidzi (2460) dan dia berkata, “Hadits ini hasan gharib, kami tidak 
mengetahuinya kecuali dari jalur ini.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 109 


| Sebaliknya, orang yang menyembunyikan ilmu yang Allah 
perintahkan untuk ditampakkan, maka dia akan dilaknat oleh Allah, 
para malaikat, serta penduduk langit dan penduduk bumi, karena dia 
berusaha untuk memadamkan cahaya Allah di bumi, dengan padamnya 
cahaya tersebut akan timbul berbagai kemaksiatan, kezhaliman, 
permusuhan dan kekejian. 


Mupeng, 
Le? A ورور‎ 51022 
bra SKM ET Ga TAG یکشون‎ Bali 3 


Cara A‏ اس 3 si‏ اوک AA Az‏ 2 ولعم 


r 


X 


“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang 
telah Kami turunkari berupa keterangan-keterangan yang jelas) dan 
petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al 
Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua 
(makhluk) yang dapat melaknati.” (Qs. Al Baqarah [2]: 159) 

Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini 
diturunkan kepada Ahli Kitab, yang menyembunyikan penjelasan 
tentang sifat Nabi @ yang ada di dalam kitab mereka. 

Abu Hurairah 44 berkata, “Kalaulah bukan karena satu ayat di 
dalam Kitabullah, niscaya aku tidak akan pemah menceritakan satu 
hadits pun sama sekali.” Kemudian Abu Hurairah membaca ayat di 
atas. 140 ; 


HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, (118) dengan lafazh, آيتان‎ yy “Kalaulah 
bukan karena dua ayat...”. 


110 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam Sunan Ibni MajahI41, disebutkan sebuah hadits dari Al 
Bara" bin Azib, dari Nabi &, mengenai firman Allah &, “Mereka itu 
dilaknati Allah dan dilaknati. (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat 
melaknati” (Qs. Al Baqarah [2]: 159) beliau bersabda, “Mereka adalah 
binatang-binatang bumi.” 

Hadits ini juga diriwayatkan dari Al Bara” secara mauguf 142 

“Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, mereka berkata, 
“Binatang-binatang bumi melaknat mereka dan mengatakan, “Kami 
tidak diberi hujan karena dosa-dosa anak Adam'.” 

Menyembunyikan ilmu merupakan sebab munculnya kejahilan 
dan kemaksiatan. Hal ini menyebabkan hujan ditahan serta bencana 
yang juga menimpa binatang-binatang bumi diturunkan sehingga mereka 
binasa lantaran dosa-dosa bani Adam. Oleh karena itu, binatang- 
binatang bumi tersebut melaknat orang yang menjadi penyebab 
timbulnya bencana. 
| Dengan penjelasan ini, terlihat jelas bahwa kecintaan kepada 
para ulama termasuk bagian dari agama, sebagaimana perkataan 
Ali #, kepada Kamil bin Ziyad, “Mencintai orang berilmu adalah agama 
yang dijadikan sebagai ketaatan.” 


Dalam sebuah atsar yang terkenal disebutkan, 


A ó a of و‎ of s*a of 
فلا‎ Mama كن عي متعلما أو مستمعًا أو‎ 


و ر ام سم داس 
تكن الرابعة فتهلك. 


ee 


141 Nomor (4021). 
142 HR. Ath-Thabari di dalam Tafsimya (2/ 56). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 111 


“Jadilah engkau orang yang berilmu, atau belajar ilmu, atau 
mendengar ilmu, atau mencintai. ahli ilmu, dan jangan menjadi orang 
yang keempat, sehingga engkau binasa.” 


Berkenaan dengan ini, sebagian ulama salaf berkata, 
“Subhanallah, sungguh, Allah telah menjadikan jalan keluar bagi 
mereka.” 

Yakni, tidaklah keluar dari empat karakter yang terpuji ini 
kecuali karakter kelima yang binasa, yaitu orang yang tidak berilmu, 
tidak belajar ilmu, tidak mendengarkan ilmu dan tidak juga cinta kepada 
ahli ilmu, dialah orang yang celaka. Karena, orang yang membenci ahli 
ilmu suka dengan kematian mereka, dan barangsiapa yang suka dengan 
kematian mereka, berarti dia suka cahaya Allah di bumi padam 
sementara kemaksiatan dan kerusakan merajalela. Sehingga 
dikhawatirkan dalam kondisi tersebut tidak ada amalan yang diangkat, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan ulama salaf 
lainnya. 

Dahulu, ada sebagian pelayan penguasa membenci Abul Faraj 
Ibnul Jauzi dan berusaha untuk menyakitinya. Kemudian ada sebagian 
mereka yang melihat orang itu dalam mimpi sedang dibawa ke neraka. 
Ketika orang itu ditanya tentang sebabnya, dikatakanlah kepadanya 
karena dia membenci Ibnul Jauzi. 

Ibnul Jauzi berkata, “Ketika kefanatikan dan gangguannya 
kepadaku semakin menjadi-jadi, aku pun memohon kepada Allah untuk 
menyingkap  tabirnya. Tidak lama kemudian Allah © ` 
membinasakannya.” 

Tatkala Al Hajjaj dibunuh Sa'id bin Jubair, sementara semua 
orang membutuhkan ilmunya, namun dia menolak mereka untuk bisa 
mengambil manfaat ilmunya, maka dalam mimpi terlihat bahwa Al 


112 @ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Hajjaj dibunuh dengan satu .kali pembunuhan untuk setiap kali orang 
yang dibunuhnya, namun dia dibunuh dengan tujuh puluh kali 
pembunuhan karena telah membunuh Sa'id bin Jubair. 


Karena itu, manusia yang paling berat siksanya adalah yang 
membunuh Nabi, karena dia berjalan di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. Orang yang membunuh seorang ahli ilmu atau ulama, berarti 
dia telah membunuh pengganti Nabi, maka dia juga termasuk orang 
yang berjalan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Oleh sebab 
itu, Allah & menyebutkan dalam satu ayat tentang pembunuhan 
terhadap para Nabi dan para ulama yang menegakkan amar makruf, 
dalam firman-Nya, 


“Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah 
dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan serta 
membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka 
gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang 
pedih.” (Qs. Aali Imraan (4): 21) 

Allah juga & berfirman, 


` Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 113 


“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena 
orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat 
kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh 
seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang 
manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara semuanya.” (Qs. Al 
Maa “idah [5]: 32) 

Mengenai firman Allah ini, Ikrimah dan ulama salaf lainnya 
berkata, “Barangsiapa yang membunuh seorang Nabi atau seorang 
imam (pemimpin) yang adil maka seakan-akan dia membunuh seluruh 
manusia, dan barangsiapa yang mendukung Nabi atau seorang imam 
yang adil, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia.” 

Redaksi عَلَى سار‎ jadi AI AB Fak Mi وَفَضْل العام على‎ 
كب‎ ri “Dan keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah 
adalah seperti bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang- 
bintang." i | | 

Makna hadits ini yang sama pun telah diriwayatkan dari 
Nabi 4 juga,. dari riwayat Mu'adz bin Jabal dan Abu Ad-Darda 1, 
akan tetapi sanad keduanya mungathi'. 


143 HR. Ahmad (5/196) dan At-Tirmidzi (2682) dari hadits riwayat Abu Darda'. 
Dan Abu Isa berkata, “Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari 
periwayatan Ashim bin Raja' bin Haiwah, dan menurutku ia tidaklah 


114 Wb Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam hadits ini disebutkan tentang perumpamaan seorang 
ulama dengan bulan purnama, yang merupakan puncak kesempumaan 
cahayanya, dan perumpamaan ahli ibadah dengan bintang. Antara ahli 
ilmu dengan ahli ibadah ada perbedaan dalam hal keutamaan seperti 
antara bulan purnama dengan bintang-bintang. Rahasianya adalah — 
wallahu a'lam— bahwa cahaya bintang tidak menerangi kecuali dirinya, 
sedangkan bulan pumama, cahayanya memancar kepada seluruh 
penduduk bumi. Cahayanya menerangi mereka dan mereka 
mendapatkan penerangan serta mendapatkan petunjuk dengannya 
dalam perjalanan mereka. 

Rasulullah & menyebutkan seluruh kawakib dan tidak 
menyebutkan nujum, karena kawakib tidak berjalan dan tidak dijadikan 
sebagai petunjuk arah. Ia seperti halnya dengan ahli ibadah yang hanya 
bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan nujum maka dia dijadikan sebagai 
petunjuk arah, sebagaimana firman Allah &, 


Aa oA 2 r‏ مو 
و Ira e‏ 
“Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat‏ 
petunjuk.” (Qs. An-Nahl [16]: 16)‏ 
Allah & juga berfirman,‏ 


muttashil. Demikianlah Mahmud bin Khadasy meriwayatkan kepada kami 
dengan sanad ini. Hadits ini diriwayatkan dari Ashim bin Raja’ bin Haiwah 
dari Al Walid bin Jamil, dari Katsir bin Qais, dari Abu Darda', dari Nabi &. 
Dan ini lebih shahih dari hadits Mahmud bin Khadasy. Dan pendapat 
Muhammad bin Isma'il ini lebih shahih. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 115 


Ze 22 A . ل‎ 9 AOS 233 ما‎ An Wa Go SA 
APAAPA NG pp 
| S ortt, 
والبحر‎ 
“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar 
kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut.” 
(Os. Al An'aam [6]: 97) 
Ulama juga diperumpamakan bagi umatnya dengan nujum, 
sebagaimana dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya. 
Demikian juga terdapat riwayat dari Nabi &, bahwa beliau 
bersabda, 


ال صحابي ) CAS‏ 6 بيهم EA KE‏ يتم إهتديتم. 


“Para sahabatku seperti nujum (bintang-bintang), siapa saja di 
antara mereka yang kalian teladani, maka kalian akan diberi 
petunjuk. 4 

Ada yang mengatakan bahwa bulan mendapatkan cahaya dari 
sinar matahari, sebagaimana cahaya ulama diambil dari cahaya risalah, 
karena itu dia diserupakan dengan bulan, bukan dengan matahari. 

Tatkala Rasulullah © adalah lampu penerang yang cahayanya 
menerangi seluruh bumi, maka para ulama sebagai pewaris dan 
penggantinya diserupakan dengan bulan ketika bercahaya sempurna. 

Di dalam Ash-Shahih!#, disebutkan dari Nabi $, 


144 HR. Ibnu Abdil Barr di dalam Jami’ Bayan aHImi (2/91). Syaikh Nashiruddin 
Al Albani 4 di dalam As-Sikilah adh-Dha ilah no. (58) menghukumi hadits ini 
maudhu' 


16 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


r1 


إن أول Ip)‏ يلون الجنّة على صورة الْقَمَر 
يله JAN gadi‏ الأئض» ثم AN‏ يَلوتهُمْ عَلَى Gt‏ 
ATENG‏ فی السّمّاء. 


“Sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk surga 
bagaikan bulan purnama bagi penduduk bumi, dan golongan selanjutnya 
bagaikan bintang yang terang benderang di langit.” 

Tidak mustahil bahwa para ulama Rabbani termasuk dalam 
rombongan pertama, sebagaimana di dunia mereka seperti bulan 
purnama bagi penduduk bumi. Ada kemungkinan bersama golongan 
pertama ini juga adalah hamba-hamba Allah yang unggul dalam 
beramal, terlebih lagi orang-orang yang manusia sangat mengambil 
manfaat dari cerita mereka, hati-hati menjadi lembut ketika mendengar 
nama mereka serta menjadi rindu untuk mengikuti jejak mereka. 
Adapun rombongan kedua adalah para hamba secara umum. 

Ketika Al Auza'i wafat, dia adalah imam penduduk Syam dalam 
keilmuan, di samping sangat tekun dalam beribadah dan sangat penakut 
kepada Allah ®. Dia diperlihatkan dalam mimpi seseorang, dia berkata, 
“Aku tidak melihat di surga yang derajatnya lebih agung daripada ilmu, 
kemudian orang-orang yang senantiasa sedih, yakni orang yang sangat 
“takut kepada Allah dan senantiasa bersedih.” 

Dengan sangat jelas, hadits ini menunjukkan bahwa ilmu lebih 
utama daripada ibadah. Dan dalil-dalil yang menjelaskan hal ini 


145 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 3327) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2834) dari hadits Abu Hurairah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 117 


Allah & berfirman, 


AR? lot r Pak rr 


SAN sii sena sasa 
“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang- 
orang yang tidak mengetahui.” (Qs. Az-Zumar [39]: 9) 
Dia juga berfirman, 


Lii KE P م ر‎ Ga G4 lor 
درت‎ AI SI Gali Dar GAN يرع آله‎ 


Acer PET‏ 2 ب وو 
Paan‏ 

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.” (Qs. Al Mujaadilah 
[58]: 11) 

Maksudnya bahwa orang-orang yang beriman namun tidak 
diberi ilmu pengetahuan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud 
dan ulama salaf lainnya. 

At-Tirmidzi!46 meriwayatkan, dari hadits Abu Umamah, dari 
Nabi ©, bahwa suatu ketika disebutkan kepada beliau tentang dua 
orang laki-laki: salah satunya adalah ahli ibadah, dan yang lainnya 
adalah ahli ilmu. Maka beliau & bersabda, 


SU عَلَى‎ Ia. فضْل الْعَالِمٍ على الْعَابد‎ 
"Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti 
keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian.” 


146 Nomor (2685). At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits gharib.” 


118 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


| Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini shahih 
hasan gharib.” | 
At-Tirmidzil47 dan Ibnu Majah 148 meriwayatkan dari hadits Ibnu 
Abbas 44, dari Nabi @, beliau bersabda, ` 


a ab اشد على‎ La 
“Satu orang ahli fikih lebih berat atas syetan daripada seribu ahli 
ibadah.” | 
Ibnu Majah!4? meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr, dia 
berkata, 
JP Kh A a y 2 NP öz 
A أن :رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 
Big تقد‎ KG slah عن‎ 
Da ai opia AE 
فقال: كلا الْمَحْلِسَيْن ا‎ 
op al فيدعُون الله ويرغيون‎ Ng WA ca 
da هَؤُلاء‎ úf, متعهم)‎ A O هُم‎ nah شا‎ 


147 HR. At-Tirmidzi (2681). At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits gharib, dan 
kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini dari hadits riwayat al-Walid bin 
Muslim. | 

148 HR. Ibnu Majah (222). 

149 HR. Ibnu Majah (229) Di dalam Az-Zawa id, dia berkata, “Sanadnya lemah, 
Daud; Bakr dan Abdurrahman, semuanya periwayat lemah.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 119 


Pa‏ رور و 0 oa? 2 PEN‏ ر ah‏ .2 و 
L 0‏ م i Bor‏ 


"Pada suatu hari, Rasulullah © melewati dua majelis dalam 
masjidnya: salah satunya membaca Al Qur`an dan memanjatkan doa 
kepada Allah &, sedangkan halaqah lainnya beraktivitas belajar 
mengajar. Maka Rasulullah © bersabda, “Semuanya berada di atas 
kebaikan dan salah satu dari keduanya lebih utama dari yang lainnya. 
Yang pertama memanjatkan doa kepada Allah & dan membaca Al 
Qur 'an, jika Allah berkehendak, Allah akan mengabulkan doa mereka, 
dan jika Allah berkehendak lain maka Allah tidak akan memberikan 
kepada mereka. Sedangkan yang kedua sedang belajar dan mengajar, 
dan aku hanyalah diutus sebagai. pengajar' Setelah itu beliau duduk 
bersama mereka (kelompok halagah kedua yang belajar mengajar).” 


Di dalam kitab Az-Zuhdul50, Ibnul Mubarak juga meriwayatkan 
hadits ini, dan setelah redaksi, “dan aku hanyalah diutus sebagai 
pengajar”, dia menambahkan redaksi, “mereka (yang sedang belajar 
mengajar) lebih utama.” 


Ath-Thabaranil51 meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amru, 
dari Nabi &, 


a 


150 HR. Ibnu Al Mubarak (1388). 

151 HR. Ath-Thabarani (A/ Mujam Al Ausath, 8698). Ath-Thabrani berkata, 
“Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Raja' bin Haiwah kecuali Ishag 
Abu Abdirrahman, AHLaits meriwayatkannya secara gharib.” Diriwayatkan 
juga oleh Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 5/173-174) dan dia berkata, 
“Gharib, dari hadits riwayat Raja’, Ishaq bin Usaid meriwayatkannya 
sendirian, dan tidak ada yang meriwayatkannya dari Raja' kecuali putranya.” 


120 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


o o 2 2 
KAWA قليل الفقه حير مر كر‎ 
“Sedikit imu pengetahuan (dalam Agama) lebih baik daripada 
banyak beribadah (tanpa ilmu). " 


Al Bazzar!52, Al Hakim!58 dan lainnya meriwayatkan dai 
beberapa sanad berbeda secara marfu’, 


GAN إلى الله مِنْ فضل‎ CA فضل العلم‎ 
1 É £ و‎ 8 o P إن‎ Loc z 
ديد الورع‎ PI 
“Keutamaan ilmu lebih disukai Allah daripada keutamaan 
ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah sikap wara’. 4 
Dalam Marasil Az-Zuhri, dari Nabi @, 


.9 407 Ta Je =. Jas 


سبعون در 
2 ممه P 1 TP 0, 4 Ta‏ 


152 HR. Al Bazzar (AI Musnad sebagaimana disebutkan dalam Kasyful Astar 
139). 

153 HR. Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/92-93) dan dia men- 

154 HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Aula `, 2/211-212), dari hadits Hudzaifah. Abu 
Nu'aim berkata, “Tidak ada yang meriwayatkannya secara muttashi/ 
(bersambung) dari Al A'masy, kecuali Abdullah bin Abdil Quddus. Dan 
diriwayatkan oleh Jarir bin Abdul Hamid, dari Al A'masy, dari Mutharrif, dari 
Nabi @ tanpa ada Hudzaifah. Serta diriwayatkan oleh Qatadah dan Humaid 
` bin Hilal dari Mutharrif dari perkataannya. . 

155 jm dengan men-dhammahkan huruf ha', yaitu lari. Lih. An-Nihayah 
(1/398). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 121 


“Keutamaan ahli ilmu tujuh puluh derajat lebih tinggi daripada 
keutamaan ahli ibadah, di antara dua derajat sejauh perjalanan kuda lari 
kencang selama seratus tahun.” 


Sedangkan atsar-atsar yang mauquf dari para ulama salaf dalam 
masalah ini sangatlah banyak sekali: 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Dzar @, keduanya 
berkata, “Satu masalah yang dipelajari oleh seseorang lebih kami cintai 
daripada seribu rakaat shalat sunah.”156 

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah157 dari hadits Abu Dzar 
secara marfu’. 

Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dia berkata, “Mempelajari 
ilmu satu jam lebih baik daripada shalat malam.”158 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu 159, “Sungguh aku 
belajar satu jam lebih aku sukai daripada aku menghidupkan malam 
dengan shalat sampai pagi hari.” 

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, dia berkata, “Sungguh, 

, aku mengetahui satu bab ilmu berkenaan dengan perintah atau 


156 HR. Ibnu Abdil Barr (Jami' Bayan, Al Ilmi, 115), dan Al Khathib (A/ Fagih wa 
Al Mutafaggih, 51). 
Al Haitsami berkata (Majma' Az-Zawa id, 1/124), “HR. Al Bazzar. Di 
dalamnya terdapat Hilal bin Abdirrahman Al Hanafi, dan dia adalah periwayat 
matruk.” | 

157 HR. Ibnu Majah (219). 

158 HR. Al Khathib (A/ Faqih wa Al Mutafaggih, 54). Dan sanadnya mu'dhal. 

159 HR. Ibnu Abdil Barr Jami” Bayan Al Ilmi, 109) dari Abu Hurairah secara 
marfu’. Dan di dalam sanadnya terdapat periwayat bernama Yazid bin Iyadh, 
dia adalah seorang pendusta. 


122 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


>» 


larangan, lebih aku sukai daripada tujuh puluh kali berperang di jalan | 
Allah ğ.” 16° | 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, dia berkata, “Mempelajari ilmu 
di sebagian malam lebih aku sukai daripada menghidupkan malam itu 
(dengan shalat).”161 | 

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa dia 
berkata, “Sungguh, mengikuti majelis Abdullah bin Mas'ud lebih 
memantapkan hatiku daripada beramal satu tahun.”162 


Diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, “Sungguh, belajar satu 
masalah ilmu lalu aku ajarkan kepada seorang muslim lebih aku sukai 
daripada aku memiliki semua kekayaan dunia yang aku infakkan di jalan 
Allah &.”163 


Diriwayatkan juga Al Hasan, dia berkata, “Seseorang yang 
mempelajari satu masalah ilmu kemudian mengamalkannya, jauh lebih 
untuk akhirat.” 

Diriwayatkan juga Al Hasan, dia berkata, “Tinta ulama dan 
darah syuhada adalah satu aliran.” 

Diriwayatkan juga Al Hasan, “Tidak ada sesuatu yang diciptakan 
Allah, paling agung pahalanya di sisi Allah daripada menuntut ilmu, 
bukan haji, umrah, jihad, sedekah maupun memerdekakan budak. 
Sekiranya ilmu itu berbentuk, niscaya bentuknya lebih indah daripada 
matahari, rembulan, bintang, langit dan Arsy.” 


160 HR. Al Khathib dalam Al Faqih wa Al Mutalaggih (52). 

161 HR. Ad-Darimi dalam As-Sunan (1/82). 

162 Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam As-Siyer (1/493). * 
163 HR. Al Khathib dalam Al Faqih wa Al Mutafaggih (53). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 123 


Az-Zuhri berkata, “Belajar ilmu Agama satu tahun lebih utama 

daripada beribadah 200 tahun.” 
| Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berkata, “Tidak ada yang 
lebih utama setelah ibadah wajib dari menuntut ilmu.” 

Ats-Tsauri berkata, “Kami tidak mengetahui suatu amalan yang 
lebih utama daripada menuntut ilmu dan hadits bagi orang yang baik 
niatnya.” 

Ada yang bertanya, “Apa niat baik itu?” 

Dia menjawab, “Ia mengharap Allah dan negeri Akhirat.” 

. Asy-Syafi'i berkata, “Menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah 
nafilah (sunah).” 

Imam Malik pernah melihat sebagian muridnya menulis ilmu, lalu 
dia meninggalkannya dan berdiri shalat, maka imam Malik berkata, 
“Aneh kamu, tidaklah (shalat sunah) yang engkau dirikan itu lebih utama 
daripada (menulis ilmu) yang kamu tinggalkan.” 

Imam Ahmad pernah ditanya, “Mana yang lebih engkau sukai, 
aku shalat malam (sunah) atau aku duduk menyalin ilmu?” Dia 
menjawab, “Jika engkau menyalin ilmu tentang agamamu, maka itu 
lebih aku sukai.” 

Imam Ahmad juga berkata, “Ilmu tidak bisa ditandingi oleh 
sesuatu apa pun.” | 

Al Mu'afa bin Imran berkata, “Menulis satu hadits lebih aku sukai 
daripada shalat malam.” 


Di antara hal yang menunjukkan bahwa ilmu itu lebih utama 
dibandingkan dengan amalan-amalan nafilah adalah bahwa ilmu 
mengumpulkan semua amalan-amalan utama yang berserakan. 


124 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Sejatinya, ilmu adalah jenis dzikir yang paling utama, 
sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya. Di samping itu, ilmu juga 
merupakan jenis jihad yang paling utama. Diriwayatkan dari hadits 
Abdullah bin Umar!64 dan An-Nu'man bin Basyir 4 secara marfu 162: 


35 وهر PA 2-8, r PEE E AL f‏ سد بير 
إنه يوزن مداد. العلماء بدم telaga‏ فير حح 
ص r Ta?‏ 
مداد العلماء. 

“Sesungguhnya tinta ulama akan ditimbang dengan darah 
syuhada, ternyata tinta ulama lebih berat darinya.” 

At-Tirmidzil66 meriwayatkan dari hadits Anas, dari Nabi &, 
beliau bersabda, 


من حرج في طلب اللم فهو في Jasa‏ الله 
œo [A‏ ث” 5 
حتى اير جع. 


“Barangsiapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka 
dia berada di jalan Allah hingga dia kembali.” 


Disebutkan dalam hadits yang lain167: 


164 Di dalam naskah asli disebutkan: Amr. Namun itu keliru. Apa yang kami 
tetapkan ini diambil dari Tarikh Baghdad. 

165 HR. Al Khathib (Tarikh Baghdad, 3/193) dari hadits Abdullah bin Umar) 
dan. Ibnu Abdil Barr (Jami” Bayan Al Ilmi, 153 dari hadits An-Nu'man bin 
Basyir). . 

166 HR. At-Tirmidzi (2647). 

167 HR. Al Bazzar (138 - Kasyf Al Astar), Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayan Al 
Ilmi wa Fadhlih (115), Al Khathib dalam A/ Fagih wa Al Mutafaggih (51), 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 125 


2 oo. P o - 2 
طالب العلم فهو شهيد.‎ yadi جَاء‎ BI 
“Jika maut mendatangi seorang penuntut ilmu, maka dia mati 
syahid.” 

"Mu'adz bin Jabal berkata, “Pelajarilah ilmu (agama), sebab 
mempelajarinya karena Allah adalah kebaikan!68, menuntutnya adalah 
ibadah, mengulang-ulangnya adalah tasbih, mencarinya adalah jihad, 
mengajarinya kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah, dan 
memberikannya kepada keluarga adalah gurbah (pendekatan diri kepada 
Allah). Karena ilmu adalah jalannya ahli surga, teman dalam kesendirian, 
sahabat dalam keasingan, kawan bicara dalam kesepian, petunjuk pada 
kebahagiaan, penolong kala kesulitan, senjata untuk melawan musuh, 
perhiasan di sisi orang-orang tercinta. Dengan ilmu, Allah mengangkat 
derajat suatu kaum dan menjadikan mereka pemimpin dalam kebaikan, 
jejak mereka akan diikuti, perbuatan mereka akan diteladani, dan 
pendapat mereka akan dipedomani. Para malaikat sangat suka 
menemani mereka, akup-akupnya menyapu mereka, semua tanaman 
memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka, baik yang basah 
maupun yang kering, ikan-ikan dan semua binatang laut, semua 
binatang daratan baik yang buas maupun yang ternak. Karena ilmu 
adalah kehidupan hati dari kejahilan, penerang pandangan dari 
kegelapan, kekuatan badan dari kelemahan, seorang hamba yang 


Ya'gub bin Sufyan dalam A/ Marilah wa At-Tarikh (3/499) dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah dan Abu Dzar secara marfu’ Al Haitsami 
(Majma' Az-Zawa “id, 1/124) berkata, “HR. Al Bazzar, dan di dalam 
sanadnya terdapat Hilal bin Abdurrahman Al Hanafi, ia adalah periwayat 
matruk (haditsnya ditinggalkan).” | 

168 Demikian disebutkan di dalam naskah asli (dengan lafazh az). Sedangkan di 
dalam A/ Faqih wa Al Mutafaggih no (50) dan Jami” Bayan Al Ilmi wa 
Fadhlihi karya Ibnu Abdil Barr disebutkan dengan lafazh 15. 


126 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


berilmul6? akan sampai kepada kedudukan orang-orang pilihan yang 
terbaik dan derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Memikirkannya 
sama dengan puasa sunah, mempelajarinya sama dengan shalat malam. 
Dengan ilmu, tali silaturahim akan disambung, halal dan haram 
diketahui, dia adalah pemimpin bagi amal perbuatan.”17 


Ibnu Abdil Barr meriwayatkan, “Dengan ilmu, Allah diketahui 
dan disembah. Dengan ilmu pula Allah diagungkan dan diesakan. 
Dengan ilmu Allah akan mengangkat suatu kaum dan menjadikannya 
sebagai pemimpin manusia yang mereka teladani dan mereka ikuti 


pendapat mereka.” 
| Ada juga redaksi lain yang lebih banyak dari ini. Redaksi ini telah 
diriwayatkan secara marfu' dari hadits Abu Hurairah.!”! 


Di antara yang menunjukkan bahwa ilmu lebih utama daripada 
ibadah adalah kisah Nabi Adamga. Sesungguhnya Allah & 
menampakkan keutamaan Nabi Adam atas para malaikat dengan ilmu. 
Di mana, Allah mengajari Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, 
sementara para malaikat mengakui tidak mengetahui nama-nama 
tersebut. Tatkala Adam £ memberitahukan nama-nama itu kepada 
mereka, maka nampaklah keutamaan Adam atas mereka. 
Allah & berfirman kepada para malaikat, 


169 Dalam Jami’ Bayan Al Ilmi wa Fadhlihi disebutkan: “Dengan ilmu seorang 
hamba akan sampai.” 

170 HR. Ibnu Abdil Barr (Jami' Bayan Al Ilmi wa Fadhlihi, 268) secara marfu’. 
Dan syaikh kami yang mulia, Abul Asybal menghukuminya sebagai hadits 
maudhu' Takmil An-Naf' karya syaikh kami, Al Allamah Muhammad Amr 
Abdul Lathif (13). 

171 HR. Al Khathib dalam A/ Fagih wa Al Mutafaggih no (50). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 127 


» چ 


AG SN AN ag 
Ou ومام‎ Satu 


"Bukankah sudah" Kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya 
Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang 
kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." (Os. Al Bagarah (2): 
33) 


Sejumlah ulama salaf menyebutkan bahwa yang mereka 
sembunyikan adalah perkataan para malaikat kepada diri mereka, “Allah 
tidak akan mungkin menciptakan suatu makhluk kecuali kita lebih mulia 
darinya.” 

Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu juga adalah, 
bahwa Jibril M diutamakan atas para malaikat yang menyibukkan diri 
dengan beribadah karena ilmu yang hanya diketahui oleh Jibril # dan 
tidak diketahui oleh para malaikat yang lain. Karena Jibril # adalah 
pembawa wahyu yang diturunkan kepada para nabi. 

Demikian pula dengan para rasul pilihan, mereka diutamakan 
atas para nabi yang lain karena mereka diberikan tambahan ilmu yang 
menyebabkan bertambahnya makrifat (pengetahuan) akan Allah dan 
rasa takut kepada-Nya. Karena itu, Allah  menyifati 
Muhammad @ dalam Kitab-Nya dan memuji beliau dengan ilmu yang 
hanya khusus diberikan dan dikaruniakan kepada beliau di banyak 
tempat, dan Allah memerintahkan beliau untuk mengajarkannya kepada 
umat beliau. | 

Hal pertama yang Allah ® sebutkan mengenai beliau berkenaan 
dengan ilmu dart pengajaran beliau kepada umatnya adalah dalam kisah 
Ibrahim @ ketika berdoa kepada Rabb-Nya untuk penduduk Baitul 


128 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Haram, agar Allah mengutus- kepada mereka seorang rasul dari mereka 
yang akan membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka dan 
membersihkan (jiwa) mereka serta mengajari mereka Al Kitab (Al 
Qur'an) dan Al Hikmah (Sunnah). Kemudian, Allah memberi karunia 
kepada kita dengan mengutus seorang Rasul dari golongan kita sendiri, 
` yaitu Muhammad & dengan sifat ini. Allah & berfirman, 


سر جو 


AF > L Tu ” . z A RL FS 7.‏ و 
لقد من الله على Gea‏ )5 بعك فيهم رسولا Raal ya‏ 


(Ae‏ کے > اک LAMA a LA‏ ع K‏ ص 
يتلوا (KS rane mae‏ ويعلمهم GSi‏ 


| 4 7 7 Asa A. NT د‎ 1 
© ن نى كل بين‎ Éo Kn 

“Sungguh Alah telah memberi karunia kepada orang-orang 
yang beriman ketika Alah mengutus di antara mereka seorang rasul dari 
golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat 
Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka AI 
Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) 
itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” (Os. Aali 
Imraan (3): 164) 


Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada 
Muhammad © adalah tentang ilmu dan keutamaannya, yaitu firman- 


Nya, 


“Bacalah dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang. menciptakan, 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Rabbmulah Yang Paling Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” (Qs. Al Alaq (961: 1-5) 
` Allah 6 menyebutkan tentang karunia-Nya kepada 
a aa 


ge GG‏ الككب Ga, Kits‏ ما کج 
کک تم وكا DE ák AAN ji‏ 


“Dan juga karena) Alah telah menurunkan Kitab dan hikmah 
kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu 


ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. ” (Gs. An-Nisaa" 
(4: 113) 


Allah & juga memerintahkan beliau untuk memohon kepada 
Rabbnya agar menambahkan ilmu. Dia berfirman, 


PI! AKS LA 
Je SIS 


“Dan katakanlah, ‘Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan’. ” (Qs. Thaahaa (201: 114) 


Nabi © bersabda, 


ips Ir nh باه‎ alat أن‎ 


130 WB Kumpulan Tulisan Iban Rajab 


“Aku adalah orang yang paling mengetahui Allah di antara 
kalian dan paling takut kepada-Nya. 172 

Allah & menyebutkan tentang karunia-Nya kepada kita dengan 
diutusnya Rasulullah & yang mengajarkan kepada kita apa yang belum 
kita ketahui dan memerintahkan kita agar mensyukuri nikmat ini. 


Sebagaimana firman-Nya, 
TE Kets KE LE ويڪ وڪم‎ 
ori شڪ روا لی ول‎ Selai ay SAS XS 


“Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara 
kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, dan mensucikan 
kamu, dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al Hikmah (as- 
Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu 
ketahui. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu 
mengingkari (nikmat)-Ku.” (Qs. Al Baqarah (2): 151-152) 

Allah & mengabarkan bahwa tidaklah Dia menciptakan langit 


dan bumi serta menurunkan perintah kecuali agar dengan itu semua kita 


mengetahui kemahakuasaan dan ilmu-Nya, sehingga hal itu menjadi 


. © 
172 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 20) dan Muslim (Shahih Muslim, 2356), 


dari hadits Aisyah. Dan diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (Shahih Al 
Bukhari, 5063) dari hadits Anas. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 131 


petunjuk untuk mengetahui-Nya dan mengetahui sifat-sifat-Nya. Hal ini 
sebagaimana Allah & berfirman, 


P => Ist Gare KS ر صخ‎ 


PAN JAS bika d Ha خلق سبع سمواتٍ و‎ SAN لله‎ 


78 ol وي‎ A 22 lor L gror 
شىء‎ KUASA Ir شىء‎ KE 


“Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula 
bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmu- 
Nya benar-benar meliputi segala sesuatu.” (@s. Ath-Thalag [65]: 12) 


Di dalam Al Qur'an, Allah memuji para ulama di banyak 
tempat, yang sebagiannya telah kita sebutkan. Allah juga mengabarkan 
bahwa hamba-hamba-Nya yang akan takut kepada-Nya hanyalah para 
ulama, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui tentang-Nya. 


ee. 


Mengenai firman Allah &, &l رك‎ aa, Ae HD An 


$27 $ 7 


“Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-‏ عزيز 


hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun” (Qs. Fathir (35): 28) Ibnu Abbas berkata, 
“Maksudnya adalah di antara hamba-hamba-Ku (Allah) yang takut 
kepada-Ku hanyalah dia yang mengetahui keagungan dan kebesaran- 
Ku.” 

Maka, seutama-utama fimu adalah ilmu tentang Allah, yakni ilmu 
tentang nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan-Nya, yang 
menyebabkan pemiliknya mengetahui Allah, takut dan cinta kepada- 


132 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Nya, mengagungkan-Nya, beribadah, bertawakkal, dan ridha kepada- 
Nya, serta menyibukkan diri untuk selalu menghadap kepada-Nya dan 
tidak kepada makhluk-Nya. 

Setelah itu, ilmu tentang para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, 
rasul-rasul-Nya, hari' akhir dan segala perinciannya. Kemudian ilmu 
tentang perintah, larangan, syariat dan hukum-hukum-Nya, serta segala 
perkataan dan perbuatan yang Allah cinta dari hamba-hamba-Nya, baik 
yang lahir maupun yang batin, dan segala perkataan dan perbuatan 
yang Dia benci dari hamba-hamba-Nya, baik yang lahir maupun yang 
batin. | - 

Barangsiapa yang mampu menghimpun semua ilmu-ilmu ini, 
maka dia termasuk ulama Rabbani, ulama yang benar-benar mengetahui 
Allah, mengetahui perintah Allah. 


Mereka lebih sernpurna daripada orang yang hanya memiliki 
ilmu tentang Allah namun tidak memiliki ilmu tentang perintah-Nya. 
Yang menjadi saksi akan kesimpulan terlihat pada kondisi Al Hasan, 
Ibnul Musayyib, Ats-Tsauri, Ahmad dan selain mereka dari kalangan 
ulama Rabbani, dibandingkan dengan kondisi Malik bin Dinar, Al 
Fudhail bin Iyadh, Ma'ruf, Bisyr dan selain mereka dari kalangan ulama 
makrifat. | 

Barangsiapa yang menimbang antara dua kondisi tersebut, dia 
akan mengetahui keutamaan para ulama yang memiliki ilmu tentang 
Allah dan tentang perintah-Nya atas para ulama yang hanya memiliki 
ilmu tentang Allah. | 

Lalu, bagaimana halnya dengan lebih utamanya para ulama yang 
memiliki ilmu tentang Allah dan tentang perintah-Nya atas para ulama 
yang hanya memiliki ilmu tentang perintah-Nya, maka hal ini sangatlah 
jelas sekali, dan tidak ada kesamaran padanya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 133 


اشح نم 


Sebagian orang yang tidak berilmu beranggapan bahwa para ahli 
ibadah lebih utama daripada para ulama, karena mereka 
membayangkan bahwa yang dimaksud dengan para ulama adalah 
mereka yang haknya memiliki ilmu tentang perintah Allah saja, 
sementara para ahli ibadah adalah mereka yang memiliki ilmu tentang 
Allah semata, sehingga mereka lebih mengutamakan orang yang 
memiliki ilmu tentang Allah atas orang yang hanya memiliki tentang 
perintah-Nya. Dan ini benar. 


Akan tetapi yang kita katakan di sini adalah, bahwa para ulama 
yang memiliki ilmu tentang Allah dan tentang perintah-Nya itu lebih 
utama daripada para ahli ibadah, walaupun para ahli ibadah itu memiliki 
ilmu tentang Allah, karena para ulama!73 Rabbani memiliki keutamaan 
yang sama dengan para ahli ibadah dalam hal mengetahui ilmu tentang 
Allah, bahkan bisa jadi mereka lebih banyak pengetahuannya. Lebih dari 
itu, mereka memiliki keutamaan ilmu tentang perintah Allah, keutamaan 
berdakwah menyeru dan menunjukkan manusia ke jalan Allah, dan ini 
merupakan kedudukan para rasul. Di samping itu, mereka juga para 
pengganti dan para pewaris rasulrasul, sebagaimana yang akan kita 
jelaskan nanti insya Allah. 

` para ahli ibadah lebih afdhal daripada keutamaan yang hanya dimiliki 
oleh para ahli ibadah berupa banyaknya ibadah-ibadah nafilah (sunah) 
mereka. Karena bertambahnya pengetahuan tentang apa yang telah 
Allah turunkan kepada Rasul-Nya akan berkonsekuensi bertambahnya 
pengetahuan tentang Allah dan tentang keimanan kepada-Nya. 
5 Sedangkan jenis pengetahun tentang Allah dan tentang keimanan 
kepada-Nya!?4 lebih utama daripada jenis amal perbuatan (ibadah) 


173 Dari naskah yang telah dicetak. 
174 Dari naskah yang telah dicetak. 


134 Jk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dengan anggota badan. Akan tetapi orang yang tidak memiliki ilmu 
maka dia akan lebih menganggap besar ibadah daripada ilmu, karena 
tidak terbayangkan olehnya hakikat dan kemuliaan ilmu, bahkan dia 
tidak memiliki kemampuan untuk itu. Sementara dia hanya 
membayangkan hakikat ibadah dan secara umum dia memiliki 


kemampuan untuk itu. 


Karena itu, Anda akan dapati orang yang tidak memiliki ilmu 
akan lebih mengutamakan kezuhudan dalam perkara dunia daripada 
ilmu dan pengetahuan. Sebabnya adalah sebagaimana yang telah kita 
sebutkan di atas. Maksudnya, bahwa tidak terbayangkan olehnya makna 
ilmu dan pengetahuan. Sedangkan orang yang tidak memiliki gambaran 
tentang sesuatu, maka dia tidak akan mengagungkannya. Orang yang 
jahil akan ilmu hanya membayangkan hakikat dunia, dan dia anggap 
sangat besar, maka kemudian dia akan mengagungkan orang yang 
mampu meninggalkan dunia itu. 


Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin 
Wasi’ ketika melihat seorang pemuda, lalu ditanya, “Mereka adalah 
orang-orang zuhud?” maka dia berkata, “Seperti apakah ukuran dunia 
sehingga orang-orang yang zuhud terhadapnya dipuji-puji?” 


Abu Sulaiman Ad-Darani juga menyatakan hal yang serupa. 
Jadi, orang yang membanggakan sikap zuhud terhadap dunia seakan- 
akan dia membanggakan diri dengan meninggalkan sesuatu yang sangat 
remeh, bahkan dia lebih kecil di sisi Allah daripada akup seekor lalat. 
Hal ini sangat remeh untuk disebutkan, apalagi dibanggakan. Karena itu, 
kejadian luar biasa dan karamah menjadi suatu hal yang sangat besar di 
jiwa mayoritas manusia. Mereka melihatnya lebih utama daripada ilmu 
dan pengetahuan yang Allah berikan kepada para ulama. Mereka 
membayangkan hakikat karamah karena dia merupakan jenis kekuatan 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 5 


dan kemampuan dalam urusan dunia yang tidak bisa dilakukan oleh 
kebanyakan manusia. 

Sedangkan para ulama yang memiliki ilmu tentang Allah, maka 
` mereka sama sekali tidak menganggap kejadian-kejadian luar biasa 
tersebut sebagai sesuatu yang besar. Bahkan mereka merasa tidak 
membutuhkannya, dan mereka menganggap bahwa karamah itu 
termasuk ujian serta cobaan berupa dibentangkannya dunia kepada 
seorang hamba. Sehingga mereka takut tersibukkan diri dengannya dan 
terputus dari hubungan dengan Allah &. 

Abu Thalib Al Makki telah menyebutkan hal yang semakna 
dengan ini di dalam kitabnya mengenai banyak para ulama makrifat, di 
antaranya adalah Abu Yazid, Yahya bin Mu'adz, Sahl At-Tusturi!75, 
` Daun Nun, Al Junaid176 dan lainnya. 


Pernah salah seorang dari mereka ditanya, “Sesungguhnya si 
fulan berjalan di atas air?” maka dia berkata, “Barangsiapa yang Allah 
beri kemampuan untuk menyelisihi hawa nafsunya, maka itu lebih 
utama (daripada orang yang bisa berjalan di atas air).” 

Pada suatu hari, Abu. Hafsh An-Naisaburi duduk bersama murid- 
muridnya di luar Madinah. Dia berbicara kepada mereka sehingga 
mereka sangat senang. Tiba-tiba datanglah seekor rusa jantan (ail)!77 
yang turun dari langit hingga menderum di depannya. Maka dia 
menangis dengan tangisan yang sangat keras dan merasa ketakutan. 
Ketika dia ditanya mengapa menangis, dia menjawab, “Aku melihat 
kalian berkumpul di sekelilingku dan kalian merasa senang. Kemudian 


175 Dari naskah yang telah dicetak. 

176 Dari naskah yang telah dicetak. 

177 jit adalah rusa jantan. Al-Khalil berkata, “Disebut الأيل‎ karena ia turun dari 
gunung." Lih. AH isan, kata Jj. Dan jej adalah rusa gunung. Lih. AfLisan, 
kata Je. 


136 & Kumpalan Talisan Ibnu Rajab 


terbetik dalam hati, seandainya aku memiliki seekor kambing maka aku 
akan menyembelihnya dan mengundang kalian untuk makan bersama. 
Lintasan angan-angan ini terus ada hingga datang binatang ini dan 
menderum di depanku. Sehingga aku terbayangkan bahwa aku seperti 
Firaun, yang meminta Rabb-Nya agar mengalirkan sungai Nil, dan Allah 
pun mengalirkannya. Aku katakan, aku tidak merasa aman ketika Allah 
memberiku segala sesuatu di dunia namun di akhirat aku tidak memiliki 
apa-apa. Inilah yang membuatku sangat ketakutan.” 

Seluruh kondisi para ulama ahli makrifat menunjukkan bahwa 
mereka tidaklah memperhatikan kejadian-kejadian luar biasa yang 
mereka alami. Yang menjadi perhatian mereka hanyalah bagaimana 
mengetahui Allah, takut kepada-Nya, mencintai-Nya, serta rasa rindu 
untuk bertemu dan melakukan ketaatan kepada-Nya. Para ulama 
Rabbani juga memiliki kondisi yang sama dengan mereka, namun di 
samping itu, para ulama Rabbani memiliki kelebihan atas mereka, yaitu 
memiliki ilmu tentang perintah Allah dan berdakwah mengajak hamba 
kepada jalan Allah. 

Ini tentunya merupakan keutamaan yang sangat agung di ؛‎ sisi 
Allah, para malaikat-Nya serta para Rasul-Nya. Sebagaimana perkataan 
sebagian ulama salaf, “Barangsiapa yang mengamalkan, mengetahui 
ilmu dan mengajarkannya, dia akan dipanggil dengan penuh keagungan 
di kerajaan langit.” ; 


Jika dikatakan bahwa orang yang berilmu lebih utama daripada 
ahli ibadah, maka maksudnya adalah ahli ibadah yang memang 
beribadah dengan ilmu. Sedangkan ahli ibadah yang beribadah tanpa 
ilmu, maka dia tercela. Karena itu, para ulama salaf menyerupakan ahli 
ibadah yang beribadah tanpa ilmu seperti orang yang berjalan bukan di 
atas jalan. Apa yang akan dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WW. 137 


la juga seperti keledai di penggilingan, yang akan berputar terus 
hingga mati karena kelelahan dan tidak beranjak dari tempatnya. 
Permasalahan ini sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu pemaparan 
lebih lanjut. 


Kita akan memberikan satu permisalan yang dapat menjelaskan 
tentang berbagai kondisi para hamba, berkenaan dengan dakwah 
Rasulullah & dan macam-macam karakter mereka dalam menerima 
dakwah beliau, bahwa mereka terbagi menjadi tiga, yaitu: 


Pertama, bersegera melakukan kebaikan 
Kedua, pertengahan 
Ketiga, yang menzhalimi diri sendiri. 


Dengan perumpamaan ini akan terlihat jelas keutamaan para 
ulama Rabbani atas manusia lainnya. Maka kami katakan, 


Perumpamaannya adalah seperti seorang utusan yang datang 
dari negeri raja (penguasa tertinggi) yang menyampaikan surat sang raja 
kepada seluruh negeri yang berada di bawah kekuasaannya. Mereka 
kemudian mengetahui kebenaran surat tersebut. Di antara isi surat dari 
raja kepada rakyatnya adalah: 


Tidak ada yang melakukan kebaikan kepada rakyat yang lebih 
sempurna daripada kebaikan raja, tidak ada yang lebih sempurna 
keadilannya daripada keadilan raja, tidak ada yang lebih kuat daripada 
kekuatan raja, dan dia memanggil semua rakyatnya agar menghadap 
kepada raja. Barangsiapa mempersembahkan suatu kebaikan maka raja 
akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Namun, barangsiapa 
yang melakukan suatu kejahatan maka raja akan membalasnya dengan - 
seburuk-buruk balasan. Raja menyukai ini dan itu, serta tidak menyukai 
ini dan itu. Utusan itu tidak meninggalkan satu pun yang dilakukan oleh 


138 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


rakyat kecuali mengabarkan kepada mereka tentang mana yang disukai 
raja dan mana yang tidak disukai. 


Utusan itu kemudian memerintahkan Kas mempersiapkan 
diri berangkat ke negeri raja untuk tinggal di sana. la mengabarkan 
kepada mereka bahwa semua negeri akan hancur kecuali negeri raja. 
Barangsiapa yang tidak mau ikut berangkat maka raja akan mengirim 
seseorang yang menakut-nakutinya sehingga dia mau keluar dari 
negerinya dan kemudian memindahkan darinya dalam kondisi yang 

Utusan ini kemudian mengabarkan kepada seluruh rakyat 
tentang sifat-sifat sang raja yang baik, yang penuh dengan keindahan, 
kesempurnaan, keagungan dan keutamaan. 

. Kemudian, dalam menerima ajakan sang utusan ini, manusia 
terbagi menjadi beberapa kelompok: 

Di antara mereka ada yang langsung mempercayainya. Yang 
keinginannya hanyalah bertanya tentang apa yang disukai oleh raja dari 
rakyatnya. 

Dia pun menyibukkan diri untuk melakukan apa yang disukai 
raja, kemudian mengajak orang-orang yang bisa dia ajak. Sedangkan 
apa yang tidak disukai raja, maka dia menjauhinya dan menyuruh orang- 
orang untuk menjauhinya pula. Dia menjadikan keinginan tertingginya 
adalah bertanya tentang sifat-sifat sang raja, keagungan dan 
kemuliaannya. Hal itu semakin menambah kecintaan dan 
pengagungannya kepada sang raja, serta semakin menambah 
kerinduannya untuk segera bertemu dengan raja. | 

Dia pun pergi kepada sang raja dengan mankis sesuatu. yang 
paling berharga yang bisa dia lakukan däri hal-hal yang dicintai dan 
diridhai raja. Di samping itu, dia juga membawa banyak sekali orang- 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 139 


orang kondisi mereka sama dengannya. Dia berjalan bersama mereka 
menuju istana raja. | 

Dari petunjuk utusan yang jujur tadi, dia mengetahui mana jalan 
terdekat yang dapat menyampaikannya kepada sang raja dan bekal apa 
yang bermanfaat untuk perjalanannya. Maka dia dan juga orang-orang 
yang mengikutinya melakukan konsekuensi darinya dalam perjalanan 
tersebut. | 

Ini adalah sifat para ulama Rabbani yang mendapatkan petunjuk 
dan dapat memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan Allah. 
Mereka datang kepada sang raja seperti kedatangan orang yang lama 
pergi kepada keluarga yang menunggu kedatangannya dan sangat 
merindukannya. 

Kelompok manusia yang lain, adalah mereka yang menyibukkan 
diri sendiri untuk bersiap-siap melakukan perjalanan menuju negeri raja, 
namun mereka tidak mengajak orang-orang lain. 

Ini adalah sifat para ahli ibadah yang mempelajari apa-apa yang 
hanya bermanfaat untuk diri mereka, kemudian menyibukkan diri untuk 
mengamalkan segala tuntutannya. 

Jenis manusia yang lain adalah mereka yang menyerupakan diri 
dengan salah satu dari dua kelompok di atas. Mereka menampakkan diri 
kepada khalayak bahwa mereka adalah bagian dari kelompok tersebut 
dan mereka bertujuan untuk mencari bekal dalam rangka pergi ke negeri 
raja. Namun sebenarnya tujuan mereka adalah menguasai negeri 
mereka yang akan fana. Mereka adalah para ulama dan para ahli ibadah 
yang riya dalam beramal untuk memperoleh kemaslahatan dalam negeri 
yang mereka kuasai. Keadaan mereka jika datang kepada raja adalah 
seburuk-buruk keadaan, dan dikatakan kepada mereka, mintalah balasan 
amal perbuatan kalian kepada orang yang kalian beramal untuk mereka, 


4 


140 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kalian tidaklah memiliki bagian sedikit pun di sisi kami. Mereka adalah 
orang-orang dari kalangan ahli tauhid yang pertama kali dinyalakan api 
neraka untuk mereka. 


Jenis manusia yang lain adalah mereka yang memahami apa 
yang diinginkan oleh sang utusan dari surat raja. Akan tetapi, mereka 
terkalahkan oleh rasa malas dan tidak mau mempersiapkan bekal untuk 
melakukan perjalanan. Mereka melakukan apa yang disukai raja dan 
menjauhi apa yang tidak disukainya. | 

Mereka adalah para ulama yang tidak mengamalkan ilmu 
mereka. Mereka berada di tepi jurang kehancuran. Bisa jadi selain . 
mereka dapat mengambil manfaat dari ilmu mereka dan apa yang 
mereka sebut-sebut mengenai jalan itu. Orang-orang itu pun belajar 
sehingga mereka selamat. Namun orang-orang yang diambil ilmunya 
justru tersesat jalan sehingga mereka pun binasa. 


— Jenis manusia yang lain adalah mereka yang mempercayai 
panggilan raja yang diserukan oleh sang utusan. Akan tetapi mereka 
tidak mempelajari jalannya dan tidak pula mempelajari apa-apa yang 
disukai dan dibenci sang raja. Maka mereka pun menempuh perjalanan 
dengan mengandalkan mereka sendiri sehingga mereka tersesat di 
jalanan yang sangat sulit, menakutkan, sepi dan membahayakan. 
Sehingga kebanyakan mereka pun binasa, mereka tersesat sehingga 
tidak bisa sampai ke istana raja. Mereka itu adalah orang-orang yang 
beramal tanpa ilmu. 

Jenis manusia yang lain adalah mereka yang tidak 
mempedulikan bahkan acuh tak acuh terhadap surat raja itu. Mereka 
menyibukkan diri melakukan hal-hal untuk kemaslahatan tinggalnya 
mereka di negeri yang telah dikabarkan oleh sang utusan bahwa negeri 
tersebut akan hancur. Di antara mereka ada yang mendustakan sang 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 141 


utusan secara keseluruhan, dan di antara mereka ada yang 
membenarkannya secara lisan akan tetapi tidak mau mencari tahu dan 
tidak mau mengamalkan apa yang menunjukkan mereka kepadanya. 
Mereka adalah orang-orang awam yang berpaling dari ilmu dan amal. 


Di antara mereka ada orang-orang kafir, munafik, dan ahli 
maksiat yang menzhalimi diri mereka sendiri. Mereka tidak 
menyadarinya kecuali ketika penyeru raja mendatangi dan mengusir 
mereka secara paksa untuk menghadap kepada sang raja. Mereka 
datang kepada raja, seperti hamba sahaya yang lari dari tuannya yang 
sedang dalam keadaan sangat marah. 

` Jika Anda memperhatikan macam-macam kelompok manusia di 
atas, maka Anda tidak mendapati kelompok yang paling mulia dan 
paling dekat kepada sang raja (Allah &) daripada para ulama Rabbani. 
Mereka adalah manusia paling mulia setelah para rasul. 


Redaksi s GS! 293 MAH وإن‎ “dan sesungguhnya para ulama 
adalah pewaris para nabi." 


Maksudnya adalah, ulama mewarisi ilmu yang dibawa oleh para 
Nabi. Para ulama menggantikan peran para nabi dalam berdakwah, 
mengajak umat kepada jalan Allah, taat kepada-Nya, melarang mereka 
dari bermaksiat kepada Allah dan membela agama-Nya. 


Di dalam Marasil Al Hasan, dari Nabi ©, beliau bersabda, 


ca ARA AN الله على خلفائي»‎ aa La 


8 0 قال: ل يحيوان ستتي من ا 


Pena 


142 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Semoga Allah “melimpahkan rahmat-Nya kepada para 
penggantiku.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah 
penggantimu?” Beliau menjawab, “Mereka yang menghidupkan 
sunnahku setelah aku wafat dan mengajarkannya kepada hamba-hamba 
Allah. 1 | 4 

Redaksi yang semisal telah diriwayatkan juga dari hadits Alil78 
bin Abi Thalib & secara marfu”. 

Jadi, para ulama berada pada kedudukan para rasul, yakni 
sebagai perantara antara Allah dan hamba-hamba-Nya. Sebagaimana 
perkataa Ibnu Al Munkadir, “Sesungguhnya ulama adalah perantara 
antara Allah dan hamba-hamba-Nya, maka perhatikanlah bagaimana dia 
masuk kepada mereka.” 

Ibnu Uyainah berkata, “Manusia yang paling agung 
kedudukannya adalah yang menjadi perantara antara Allah dan hamba- 
hamba-Nya, yaitu para Nabi dan para ulama.” 


Sahl At-Tustari berkata, “Barangsiapa yang ingin melihat majelis 
para Nabi maka dia hendaknya melihat majelis para ulama. Seseorang 
datang sembari bertanya, “Wahai fulan, apa yang anda katakan 
mengenai seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya begini dan 
begini?” | 

Ia pun menjawab, “Istrinya telah tertalak'. 


178 .طنز‎ Ad-Durar Al Kaminah (Ar-Ramharmuzi dalam لف‎ Muhaddits Al Fashil, 
1/163) dari Ali dengan redaksi semisal. 
Adz-Dzahabi (A/ Mizan, 1/210) berkata, “Ini adalah hadits bathil.” 
Disebutkan juga oleh Ad-Dailami dalam Firdaus Al Akhbar (1/479) dengan 
lafazh: “Ya Allah, rahmatilah para penggantiku, yaitu mereka yang 
meriwayatkan hadits-haditsku dan sunnahku serta mengajarkannya kepada 
manusia.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 143 


Kemudian datang orang lain seraya bertanya pula, “Apa yang 
anda katakan perihal seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya 
begini dan begini?" 

la pun menjawab, “Dengan ucapannya itu maka sumpahnya 
tidak berlaku’. 

Ilmu seperti ini tidak akan dimiliki kecuali oleh nabi dan ulama. 
Karena itu, kenalilah ilmu mereka itu.” | ف‎ 

Ada seorang wanita ahli ibadah di zaman Al Hasan Al Bashri 
yang mencari fatwa mengenai hukum mustahadhah. Kemudian ada 
. yang mengatakan kepadanya, “Apakah engkau mencari fatwa 
sementara di tengah-tengah kalian ada Al Hasan, yang di tangannya 
terdapat stempel Jibril fa?” 
| Perkataan orang tersebut mengisyaratkan bahwa Al Hasan 
mewarisi wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah &. 

Sebagian ulama ada yang bermimpi melihat Nabi @, lalu dia 
bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, orang-orang berbeda 
pendapat mengenai Malik dan AHLaits, manakah yang lebih berlimu?” 

Maka beliau bersabda, “Malik telah mewarisi ilmuku.” 

Sebagian ulama juga ada yang bermimpi melihat Nabi # tengah 
duduk di masjid sementara orang-orang berada di sekeliling beliau, 
sedangkan Malik berdiri di hadapan beliau dan di depan beliau @ ada . 
minyak wangi misik. Beliau kemudian mengambil misik itu satu 
genggam kemudian memberikannya kepada Malik, lalu Malik 
menyebarkannya kepada orang-orang. Maka mimpi itu ditakwilkan 
dengan ilmu Malik dan #fiba “nya kepada Sunnah. 

Al Fudhail bin Iyadh bermimpi melihat Nabi @ sedang duduk 
sementara di sisi beliau ada tempat kosong. Al Fudhail lalu hendak 


144 Hz Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


duduk di tempat tersebut, namun Nabi @ bersabda kepadanya, “Ini 
adalah tempat duduknya Abu Ishaq Al Fizari.” 


Salah seorang ulama ditanya, “Manakah yang lebih utama, Abu 
Ishaq atau Fudhail?” maka ulama itu menjawab, “Fudhail adalah 
seseorang yang bermanfaat untuk dirinya, sedangkan Abu Ishag adalah 
seseorang yang bermanfaat untuk manusia.” . 


Dia mengisyaratkan bahwa Abu Ishag adalah seorang ulama 
yang manusia mendapatkan manfaat dari ilmunya, sedangkan Fudhail 
adalah seorang ahli ibadah yang manfaatnya hanya kembali kepada 
dirinya. | 

Di akhirat kelak, para ulama akan memberikan syafaat dan 


lainnya setelah para Nabi, sebagaimana disebutkan dalam At- 
Tirmidzi!??, dari Utsman, dari Nabi @, 


S تم العلما‎ GNI LAN يوم‎ KAN 
الشهداء‎ 


“Akan memberikan syafaat pada Hari Kiamat para Nabi, 
kemudian para ulama, lalu para syuhada.” 


Malik bin Dinar berkata, “Telah sampai kepada kami suatu 
riwayat, bahwa pada Hari Kiamat kelak akan dikatakan kepada ahli 


179 Saya tidak menemukan hadits ini dalam riwayat At-Tirmidzi, akan tetapi 
hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (4313). Al Baihaqi menyebutkannya 
di dalam Syu'ab Al Iman (1707) dan dia berkata, “Kami meriwayatkan hadits 
dalam masalah syafa'at dari kitab A/ Ba'ts dari Utsman bin Affan secara 
marfu'..” Kemudian dia menyebutkan riwayat tersebut. Juga disebutkan oleh 
Ad-Dailami dalam A/ Firdaus (5/519) darinya. 


7 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 145 


ibadah, “Masuklah ke dalam o dan dikatakan kepada ahli ilmu, 
“Berdirilah dan berilah syafaat.” 


Redaksi ini diriwayatkan secara marfu’ dari hadits Abu 
Hurairah180 dengan sanad yang dha'if sekali. 


Orang-orang yang berilmu memiliki pengetahuan berkenaan 
dengan ahlul maugif jika perkaranya menjadi samar bagi manusia. Jika 
ahlul maugif menyangka bahwa mereka tidak tinggal di kubur mereka 
kecuali sesaat saja, maka ahli ilmu menjelaskan bahwa perkaranya 
adalah sebaliknya, sebagaimana Allah & berfirman, 


0 ور PK‏ ل م ميو Sa‏ ےو 
كيك ا دوو Sah 7 Sigii n‏ لقد 
san‏ فی کک ER = ng 5 Íi A‏ وم Dag‏ 


PL A £ e o r 


Ira, Ss teri Pa 

OE BER S; 

“Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpah orang-orang yang 

berdosa, ‘mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)'. 

Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran). Dan 

berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan 

(kepada orang-orang yang kafir), ‘Sesungguhnya kamu telah berdiam 

(dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; maka 

inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakinilnya)':.” 
(Qs. Ar-Ruum [30]: 55-56) 


180 HR. Al Khathib dalam A/ Faqih wa Al Mutafaggih (68 dari hadits Anas, dan 
69 dari hadits Ibnu Abbas). 


146 $& Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Orang-orang yang berilmu juga mengabarkan tentang kehinaan 
orang-orang musyrik, sebagaimana firman Allah $, 


.) رر‎ TA دود‎ GA 
. - - 


ثم يوم القيلمة مخزيهم ويفول أن شرحكاء ت g‏ 
As o A‏ 4 بره مج کے اس مه serere‏ 
دشم فقوت فيم TI GEN AN GA SM‏ 


ON, 


“Kemudian Allah menghinakan mereka di Hari Kiamat, dan 
berfirman, “Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu (yang karena membelanya) 
kamu selalu memusuhi mereka (nabi-nabi dan orang-orang mukmin). 
Orang-orang yang telah diberi ilmu berkata, “Sesungguhnya kehinaan 
dan adzab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir.” (Os. An- 
Nahl (16): 27) 

Diriwayatkan juga dalam hadits marfu', “Sesungguhnya manusia 
di surga kelak akan membutuhkan para ulama sebagaimana mereka 
membutuhkannya di dunia. Ketika Rabb mengundang ahli surga untuk 
menemui-Nya, Allah & berfirman kepada mereka, “Mintalah kepadaku 
sekehendak kalian’. Maka mereka menoleh kepada para ulama di 
kalangan mereka, lalu para ulama itu pun berkata, ‘Mohonlah kepada- 
Nya agar kalian bisa melihat-Nya, karena tidak ada yang lebih agung di 


surga ini dari melihat-Nya'.”181 


Semua ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah para nabi 
tidak ada lagi derajat yang lebih utama daripada derajat para ulama. 


181 Disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam A/ Mizan (6/22- Ilmiyyah) dari Jabir 
secara marfu' dengan redaksi semisal, dan dia berkata, “Ini adalah hadits 


palsu.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 147 


Terkadang, disebut nama ulama secara umum akan tetapi 
maksudnya adalah termasuk para nabi, sebagaimana dalam firman-Nya, 


EG L 4‏ سم GL.‏ ور eta‏ و و» > ما 
سهد الله أنه لا إلله إلا هو AI‏ العا Co‏ 
A LI IRIA G er LTE 4 |‏ | | 
LL‏ لا إلنه إلا هو a‏ الحصكيم © 
“Allah menyatakan bahwa tidak ada llah (yang berhak disembah)‏ 
melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-‏ 
orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu)” (Qs. Aali‏ 
Imraan [3]: 18)‏ 


Dalam ayat ini, para nabi tidak disebutkan secara tersendiri, 
akan tetapi dimasukkan ke dalam nama para ulama. Cukuplah hal ini 
sebagai bukti kemuliaan para ulama, bahwa mereka dinamai dengan 
sebutan yang mencakup padanya para nabi. 


Dari sinilah kemudian ada yang berkata, “Sesungguhnya para 
ulama yang mengamalkan ilmunya, merekalah para wali Allah.” 


Hal ini seperti perkataan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, “Jika 
para ulama dan para fugaha bukanlah para wali Allah, berarti Allah tidak 
memiliki wali.” | 

Imam Ahmad berkata mengenai ahli hadits, “Sesungguhnya 
mereka adalah A/ Abdal (para wali Allah). 


و 


Redaksi ad cela وروا‎ GI دِيْتارًا وَلاً دِرْهَمّاء‎ YP إن الألبياء لم‎ 
y s IA ihs Sg 1 1 
أخذ بحَظ وافر‎ dist “Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar 

dan tidak pula dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. 
Barangsiapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian 
yang sangat banyak." ; 


148 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Maksudnya bahwa para ulama mewarisi apa yang ditinggalkan 
oleh para nabi, dan yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu 
bermanfaat. Barangsiapa yang mengambil dan mendapatkan ilmu, maka 
dia telah mendapatkan bagian warisan sangat melimpah yang akan 
diinginkan oleh kawannya. 

Suatu ketika, Ibnu Mas'ud 4% melihat suatu kaum yang sedang 
belajar di masjid. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, “Berkenaan apa 
mereka berkumpul?” 

Ibnu Mas'ud menjawab, “Pada warisan Muhammad @ yang 
sedang mereka bagi-bagikan.” 

Pada suatu hari, Abu Hurairah & pergi ke pasar, kemudian 
berkata kepada keluarganya, “Apakah kalian meninggalkan warisan 
Muhammad @ yang sedang dibagi-bagikan di masjid sementara kalian 
di sini?!”182 

Jadi, peninggalan dan warisan Nabi @ adalah Al Qur'an yang 
beliau bawa dan Sunnah yang menafsirkannya dan menjelaskan 
. maknanya. 

Di dalam Shahih Al Bukhari!88 disebutkan dari Ibnu Abbas, 
bahwa suatu ketika dia ditanya, “Apakah Nabi @ meninggalkan 
sesuatu?” 

Maka Ibnu Abbas menjawab, “Beliau tidak meninggalkan kecuali 
apa yang ada di antara dua sampul, yakni dua sampul Al Qur`an.” 


182 Disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma’ Az-Zawa “id (1/124), dan dia 
berkata, “Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dalam A/ Ausath, dan 
sanadnya hasan.” 

183 HR. Al Bukhari (5019). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @& 149 


Di dalam Ash-Shahihain!84 disebutkan, dari Ibnu Abi Aufa, 
bahwa dia pernah ditanya, “Apakah Rasulullah @ telah mewasiatkan 
sesuatu?” 

Dia menjawab, “Beliau berwasiat agar ta teguh dengan 
Kitabullah.” 

Sepulang dari haji Wada', Nabi @ berkhutbah, 


E Aa يُوْشِكُ أن‎ Jas A 


Ai |‏ وي تارك فيكم cah SERAH saas‏ 
فيد ON HAR‏ من استمسّك ب به Ka‏ به کان 


ash a Je‏ ضّل. 


“Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia yang sebentar 
lagi akan didatangi oleh utusan Rabbku (malaikat Maut) dan aku pun 
memenuhinya. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, pertama adalah : 
Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Barangsiapa 
. yang mengambilnya dia akan mendapatkan petunjuk, dan barangsiapa 
yang menyelisihinya maka dia akan sesat.” (HR. Muslim)185 

Di dalam Musnad Ahmad!86, disebutkan dari Abdullah bin Amr, 
dia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah © keluar menemui kami seperti 
orang yang akan mengucapkan kata perpisahan. Beliau bersabda, 


184 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5022) dan Muslim (Shahih Muslim, 
1634). 

185 HR. Muslim (2408). 

186 HR. Ahmad (2/172). 


150 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


an 3 VE LAN II KA 0 

SE an ar تح الكل‎ Li 
بي» وَعُوفِيت‎ TA HA ie M TA 
p E E E 
KE حَلالَهُ‎ Ta cai A Ka بي‎ Las 


As err 


kaga 


"Aku adalah Muhammad Nabi yang ummi —beliau 
mengatakannya tiga kali— dan tidak ada nabi sesudahku. Aku diberi 
kunci-kunci dan Jawami' Al Kalim (perkataan yang pendek namun sarat 
'makna), aku mengetahui berapa penjaga neraka dan pembawa Arsy, 
dan umatku dimaafkan. Maka dari itu, dengarkanlah dan taatilah aku 
selama aku masih berada di tengah-tengah kalian. Apabila aku telah 
diwatatkan maka berpegang teguhlah kalian dengan Kitabullah, 
halalkanlah yang ia halalkan dan haramkanlah yang ia haramkan’. ” 


ل 0 


Redaksi lali 1953 GIG دِرْهَمّاء‎ NG HD NIH id إن ؛ الألبياء‎ 
“Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, 
akan tetapi mereka mewariskan ilmu." | 


Nabi @ memaksudkan bahwa tidak ada sesuatu yang mereka 
wariskan selain ilmu. Sabda beliau ini Hi maksud dari firman 
Allah &, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 151 


ر ے وو بد 
وويث JA‏ داوږد 
“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.” (Qs. An-Naml [27]: 16)‏ 
Allah © juga berfirman tentang Zakariya ketika berdoa,‏ 


5 ر رر‎ Sx EKI A 0. 
َال‎ ia Laga HP OB فهب لي من لذنك‎ 


le, Lo 


لعموب 

"Maka anugerahilah aku dari Engkau seorang putera, yang akan 
mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya qub." (Qs. Maryam 
[19]: 5-6) 

Yang dimaksud dengan warisan tersebut adalah ilmu dan 
kenabian, bukan harta benda, karena para nabi tidak mengumpulkan 
harta untuk mereka wariskan. 

Rasulullah & bersabda, 

-37 o 1 A 0 ده‎ nOA A, مم و‎ Udi 

ما تركت بعد Dp‏ عامِلي وكفقةٍ عيالي فهو 
WA p‏ 
صدقة. 

“Harta yang aku tinggalkan setelah digunakan untuk memberi 
upah pembantuku dan menafkahi keluargaku adalah sedekah. 7 

Nabi @juga tidak meninggalkan harta benda kecuali baju 
perang, senjata, keledai putih beliau dan sebidang tanah yang telah 


187 HR. Al Bukhari (Shahih لف‎ Bukhari, 3096) dan Muslim (Shahih Muslim, 
1760) dari hadits Abu Hurairah. 


152 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


beliau jadikan sebagai sedekah.188 Beliau tidak meninggalkan kecuali 
alat-alat perang yang dengannya beliau diutus, dan tanah yang beliau 
jadikan untuk menafkahi diri dan keluarga, namun kemudian beliau 
kembalikan kepada kaum muslimin sebagai sedekah. 

Semua ini merupakan isyarat bahwa para rasul tidaklah diutus 
untuk mengumpulkan dunia dan kemudian mewariskannya kepada 
keluarga mereka. Akan tetapi, mereka diutus untuk berdakwah 
mengajak manusia kepada jalan Allah dan berjihad di jalan-Nya, serta 
diutus dengan ilmu yang bermanfaat dan mereka wariskan kepada umat 
mereka. | 

Dalam Marasil Abu Muslim Al Khaulani, dari Nabi @, beliau 
bersabda, 


Su‏ الله َي data‏ وَأكنْ مِنَ 
ing‏ وَلَكِنْ أَوْحَى ي أن سبح Uh‏ وکن مِنَ 
(oper‏ واعبد ربك حى AD One‏ 


“Allah tidak mewahyukan kepadaku untuk mengumpulkan harta 
benda dan aku menjadi pedagang, akan tetapi Allah mewahyukan 
kepadaku: Agar bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu, jadilah termasuk | 
orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Rabb-mu hingga datang 
kepadamu keyakinan (maksudnya: kematian)” (HR. Abu Nu'aim)189 


t 


188 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 2739) dari hadits Amr bin Al Harits. 
189 Lih. Hilyah Al Auliya `, 2/131). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 153 


Di dalam riwayat At-Tirmidzi!90 dan lainnya disebutkan, dari 
Nabi &, beliau bersabda, 


r g 
إلا کراکب‎ SAJ E fu ما‎ agi مَا لي وما‎ 
م عمس عه م م مم مسد لم‎ 
شجرو ثم راح وتركها.‎ E 
“Apa urusanku dengan dunia?! Sesungguhnya ea 
dengan dunia adalah seperti penunggang kendaraan (musafir) yang 


bernaung di bawah rindang pohon, kemudian dia akan pergi dan 
meninggalkannya.” 


Redaksi دِرْهَماء‎ Ya 163 وَرَكَةَ الأَلبيَاء وَإِنْ الأئبياء 1 يوروا‎ salad وَإِنْ‎ 
ARI | Tar ور‎ “ig “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi dan 
para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, akan tetapi 
mereka mewariskan ilmu." 

Redaksi ini mengisyaratkan dua hal, yaitu: 

Pertama, ulama yang mewarisi peninggalan Rasulullah adalah 
hakiki. Sebagaimana dia mewarisi ilmu Rasululullah ,و‎ maka 
seyogyanya dia juga mewariskannya kepada orang yang akan dia 
tinggalkan. Cara ulama mewariskan ilmu adalah dengan 
mengajarkannya, menyusun tulisan dan hal lainnya yang bisa 
dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. 


Di dalam Ash-Shahih!91, disebutkan sebuah hadits dari Nabi © 


190 HR. At-Tirmidzi (2377). 
191 HR. Muslim (Shahih Muslim, 1631). 


154 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


إذا مات الْعَبْدُ akih‏ عَمَلَهُ إلا مِنْ 05 عِلْم 


M أو ولد صالح يدعو‎ or Bp أو‎ en 


“Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka semua 
amalannya terputus, kecuali tiga hal, yaitu: (a) ilmu yang bermanfaat, 
atau (b) sedekah jariyah, atau (c) anak shalih yang mendoakannya. 7 


Jadi, seorang ulama apabila mengajarkan ilmunya kepada orang 
yang akan menggantikan setelahnya, maka dia telah meninggalkan ilmu 
yang bermanfaat dan sedekah jariyah, karena mengajarkan ilmu adalah 
sedekah, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari Mu'adz dan 
lainnya. Orang-orang yang diajari ilmunya seperti anak-anaknya yang 
shalih yang mendoakannya. Sehingga dengan dia mengajarkan ilmu 
kepada orang setelahnya, dia telah menghimpun tiga perkara tersebut 
pada dirinya. 

Kedua, di antara kesempurnaan pewarisan ulama adalah di 
mana dia tidak mewariskan dunia kepada orang-orang setelahnya 
sebagaimana Rasulullah @ tidak mewariskannya kepadanya. Ini adalah 
bagian dari meneladani Rasulullah & dan Sunnah beliau berkenaan 
dengan kezuhudan terhadap dunia. 

Sahl At-Tustari berkata, “Di antara tanda cinta kepada sunnah 


adalah cinta kepada akhirat dan benci kepada dunia, serta tidak 
mengambil sesuatu dari dunia itu kecuali sebagai bekal untuk 
menyampaikannya ke akhirat. 

` Malik bin Dinar berkata, “Sesungguhnya orang alim adalah 
orang yang jika engkau datang ke rumahnya maka engkau tidak akan 
mendapati rumahnya berisi harta benda, engkau akan melihat tikar 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 155 


untuk shalat, mushaf dan tempat wudhunya di sisi rumah, engkau 
melihat bekas akhirat (ibadah).” 


Al Fudhail berkata, “Berhati-hatilah terhadap ulama dunia, 
jangan sampai kondisi mabuknya terhadap dunia menghalangi jalan 

Kemudian dia berkata, “Sesungguhnya hampir semua pakaian 
yang dikenakan ulama kalian seperti pakaian yang dikenakan oleh Kisra 
dan @aishar. Kenakanlah pakaian yang sama dengan pakaian 
Muhammad @. Sesungguhnya Muhammad tidak meletakkan batu bata 
di atas bata yang lain atau pun batang pohon di atas batang pohon 
lainnya, namun ketika sebuah panji diangkat kepada beliau, maka beliau 
pun menyingsingkan lengan baju untuknya.” 


Al Fudhail juga berkata, “Para ulama banyak akan tetapi ulama 
yang memiliki hikmah sedikit. Padahal yang dimaksud dengan ilmu 
adalah hikmah. Barangsiapa yang diberi hikmah maka dia telah diberi 
kebaikan yang melimpah.” 


Demikianlah keadaan para ulama Rabbani seperti Al Hasan, 
Sufyan, dan Ahmad. Mereka hanya sedikit sekali mengambil bagian dari 
dunia hingga mereka keluar darinya, dan mereka tidak meninggalkan 
selain ilmu, meskipun sebagian mereka dahulunya mengenakan pakaian 
yang bagus dan makan sederhana dan tidak berlebihan dalam membenci 
dunia. 

Seperti Al Hasan Al Bashri, dia setiap hari makan daging. Dia 
membeli daging dengan setengah dirham kemudian memasaknya 
dengan kuah yang banyak, lalu dia dan keluarganya makan darinya, dan 
memberi makan orang yang bertamu kepada mereka dengannya. Dia 
juga mengenakan pakaian yang bagus. Namun demikian, dia termasuk 


156 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


orang yang paling zuhud terhadap dunia, dan tidak ada sedikit pun 
dunia yang mengganggunya. 

Apabila orang-orang bertamu ke rumahnya, ketika keluar 
mereka tidak lagi menganggap dunia begitu berharga, dan tidak melihat 
ada orang yang lebih meremehkan ahli dunia darinya. | 

Orang-orang pernah menjenguknya ketika dia sakit, sementara 
di rumahnya tidak ada apa pun kecuali tikar tenunan yang sedang dia 
duduki. Di rumahnya tidak: ada benda apa pun, sampai Ibnu Aun 
berkata, “Al Hasan tidak mengindahkan pendapat orang-orang karena 
dia zuhud terhadap dunia, adapun ilmu maka dia telah diikuti.” 


Al Hasan pernah berkata, “Sesungguhnya orang yang faqih 
adalah yang zuhud terhadap dunia, cinta kepada akhirat, bersungguh- 
sungguh dalam beribadah, menegakkan Sunnah Muhammad @. 
Barangsiapa melihat Muhammad maka dia akan melihat beliau pergi di 
waktu pagi dan sore hari tidak pernah meletakkan bata di atas bata. 
Akan tetapi ketika diperlihatkan ilmu pada beliau, maka beliau bersegera 
menghampirinya.” | 

Sufyan Ats-Tsauri lebih lusuh dalam berpakaian daripada Al 
Hasan. Sampai-sampai orang yang melihatnya dan tidak mengenalnya 
akan menyangka bahwa Sufyan adalah pengemis. Karena sikap wara’ 
yang dimilikinya sangat besar. Jika dia mendapati makanan halal maka 
dia akan memakannya dengan baik, namun jika tidak maka dia akan 
menyelipkan kerikil. Terkadang dia tidak makan apa pun selama 3 hari, 
padahal orang-orang menawarkan kepadanya harta yang sangat banyak. 


Apabila Sufyan Ats-Tsauri kenyang dari makan makanan yang 
halal, maka dia akan menambah amal ibadahnya dan berkata, “....” 


Sufyan adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia pada 
zamannya, hingga majelisnya benar-benar terbebas dari unsur duniawi, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 157 


penguasa, raja dan orang kaya menjadi paling hina di majelisnya, 
sementara orang-orang fakir dan miskin merasa paling mulia di 


majelisnya. 


Rasa takut telah meliputi diri Sufyan. Tatkala dia mengalami 
sakit yang mengantarkannya kepada kematian, akhirnya dibawa kepada 
tabib, maka sang tabib berkata, “Tidak ada obat untuk penyakitnya ini, 
kesedihan dan rasa takut telah menghancurkan hatinya.” 


Ada yang berkata, “Di zaman Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang 
lebih takut kepada Allah daripada dirinya, dan tidak ada yang lebih 
mengagungkan Allah daripada dirinya.” 


Tatkala Sufyan meninggal dunia, sebagian ulama berkata, 
“Wahai sekalian pengikut hawa nafsu, silakan makan dunia dengan 
agama, karena Sufyan telah meninggal dunia.” Maksudnya adalah 
setelah kematiannya, tidak ada lagi orang yang dimalui. 


Sedangkan Imam Ahmad, kehidupannya lebih sengsara daripada 
keduanya, serta lebih besar kesabarannya dalam menghadapi kerasnya 
kehidupan karena ketiadaan. Penghidupannya adalah dari toko yang dia 
warisi dari sang ayah. Setiap bulannya, dia mendapatkan uang dari toko 
tersebut kurang dari 20 dirham. Tatkala meninggal dunia, dia tidak 
meninggalkan kecuali sedikit perak di suatu kain yang beratnya tidak 
sampai setengah dirham. Bahkan dia meninggalkan hutang yang telah 
ditunaikan dari hasil tokonya. Padahal banyak sekali hadiah dan 
pemberian para khalifah kepadanya. 

Yahya bin Abi Katsir, dia adalah salah satu ulama Rabbani yang 
sangat luas ilmunya. Dia dikatakan, “Tidak ada lagi di bumi ini orang 
yang seperti Yahya bin Abi Katsir.” Padahal pakaiannya bagus dan 
penampilannya pun bagus. Namun ketika meninggal dunia, dia hanya 


158 S Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


meninggalkan 30 dirham yang digunakan untuk mengkafaninya. 
Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. 

Muhammad bin Aslam Ath-Thusi, juga salah seorang ulama 
Rabbani yang zuhud. Ketika meninggal dunia, dia tidak meninggalkan 
apa-apa kecuali pakaian dan permadani dari bulu yang diletakkan oleh 
keluarganya pada usungan mayatnya, serta meninggalkan bejana untuk 
wudhu yang telah mereka sedekahkan. Kala itu, para wanita dari atas 
rumah mengatakan kepada jenazahnya, “Orang alim ini telah 
meninggalkan dunia, dan hanya inilah warisannya yang diletakkan pada 
jenazahnya. Tidak seperti ulama kita sekarang, mereka adalah hamba 
perut mereka. Salah satu di antara mereka duduk mengajarkan ilmu dua 
tiga tahun, lantas mereka bisa membeli tanah pekarangan dan banyak 
mendapatkan harta.” 

Al Abbas bin Martsad berkata, “Aku mendengar para sahabat 
kami mengatakan, Al Auza'i telah diberi harta dari penguasa bani 
Umayyah lebih dari tujuh puluh ribu dinar, akan tetapi ketika meninggal 
dunia, dia hanya meninggalkan tujuh dinar yang tersisa. Dia tidak 
memiliki tanah maupun rumah.” ; 

Al Abbas melanjutkan, “Ketika kami memperhatikan, ternyata 
hartanya itu telah dia keluarkan di jalan Allah dan untuk para fakir 
miskin.” 1 

Allah & telah menyifati para ulama Rabbani ini di dalam kitab- 
Nya dengan beberapa sifat, di antaranya: Rasa takut, ketundukan dan 
selalu menangis, sebagaimana yang telah kita kemukakan sebelumnya. 

Di antara sifat mereka juga adalah meremehkan dunia serta 
tidak membutuhkannya, sebagaimana firman Allah & dalam kisah 


Qarun, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab && 159 


90 a > Zor م ھە جر‎ Ga k r 
وکال الت اوو للم ويڪ واب آنه ڪي لمن‎ 


G se 
© LAN ومیل سیا‎ TAG 

“Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. 
Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, 'Moga- 
moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada 
Qarun; sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang 
besar’. Orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, ‘Kecelakaan yang 
besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang 
beriman dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh 
orang-orang yang sabar.” (Os. Al Qashash (28): 79-80) 

Ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad, “Ada yang 
bertanya kepada Ibnul Mubarak, “Bagaimana kita mengetahui ulama 
yang benar-benar ulama?” Ibnul Mubarak menjawab, “Yaitu, ulama yang 
zuhud terhadap dunia dan selalu mementingkan perkara akhirat’. 

Maka Imam Ahmad berkata, “Benar, demikianlah seharusnya 


9 


seorang ul 
Imam Ahmad sangat mengingkari ahli ilmu agar tidak cinta 
kepada dunia dan tidak tamak dalam mencarinya. | 


Dan ketahuilah, sesungguhnya yang membinasakan ulama, yang 
menyebabkan orang-orang jahil berburuk sangka kepada mereka dan 


160 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


lebih mendahulukan para ahli ibadah daripada mereka, adalah karena 
adanya ketamakan mereka terhadap dunia. 

Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib 48 melihat seorang laki-laki yang 
sedang berkisah. Ali berkata kepadanya, “Sungguh, aku akan bertanya 
kepadamu, jika kamu bisa menjawabnya maka kamu bebas, namun jika 
tidak, maka aku akan memukulmu.” 

Laki-laki itu pun berkata, “Silakan bertanya wahai Amirul 
M 1 ... Bk 

Ali 44; pun bertanya, “Apa yang meneguhkan agama seseorang 
dan apa yang membuatnya sirna?” 

Laki-laki itu menjawab, “Yang meneguhkannya adakah sikap 
wara', dan yang menghilangkannya adalah tamak kepada dunia.” 

Maka Ali # berkata, “Silakan kamu berkisah, karena orang 
sepertimulah yang boleh berkisah.”192 

Pertanyaan Ali # kepada lelaki yang berkisah tersebut 
mengandung isyarat bahwa orang yang menyampaikan ilmu kepada 
manusia haruslah wara’ dari harta mereka, sama sekali tidak tamak 
terhadap harta dan rezeki mereka serta tidak menarik hati mereka agar 
memberikan harta mereka kepadanya. Akan tetapi, dia menyebarkan 
ilmu kepada manusia karena Allah & dan menjaga kehormatan diri dari 
meminta-minta kepada manusia dengan sikap wara’. 

Di dalam Sunan Ibni Majah!93 disebutkan, dari Ibnu Mas'ud ري‎ 
dia berkata, “Seandainya para ahli ilmu menjaga ilmu ini dan 
menyampaikannya kepada yang berhak, niscaya mereka akan menjadi 
pemimpin bagi orang-orang di zamannya. Akan tetapi mereka 


192 HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 4/136). 
193 HR. Ibnu Majah (257, 4106). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 161 


Sy 


memberikan ilmu ini kepada ahli dunia agar mendapatkan dunia 
mereka, sehingga mereka pun terhina di hadapan para ahli dunia itu. 
Aku pernah mendengar Nabi kalian & bersabda, 


Barangsiapa yang menjadikan keinginannya hanya satu, yaitu 
akhirat, maka allah akan mencukupinya dari keinginan dunianya. Akan 
tetapi barangsiapa yang keinginannya bercabang dalam meraih dunia, 
maka Allah tidak akan memedulikannya akan binasa di lembah mana 


ر 2.1 


saja’. 

Abu Hazim Az-Zahid berkata, “Kami pernah mengalami sekejap 
masa di zaman kami di mana tidak ada ulama yang meminta-minta 
kepada penguasa. Kala itu, apabila seseorang telah berilmu maka dia 
mencukupkan diri dengan ilmunya dan tidak meminta kepada selainnya; 
para penguasa pun mendatangi para ulama dan mengambil ilmu dari 
mereka, sehingga terciptalah kemaslahatan bagi dua kelompok, 
pemimpin dan yang dipimpin. Namun ketika para penguasa melihat 
bahwa para ulama telah mendekati mereka, duduk di majelis mereka, 
bahkan meminta harta yang ada pada mereka, maka para ulama pun 
menjadi terhina. Penguasa sudah tidak lagi belajar dan mengambil ilmu 
dari para ulama, sehingga binasalah dua kelompok, pemimpin yang 
yang dimimpin.” 

Ada seorang pria badui masuk ke kota Bashrah. Dia bertanya, 
“Siapakah pemimpin kota ini?” 


Orang-orang menjawab, “Al Hasan Al Bashri.” 
Dia bertanya kembali, “Dengan apa dia memimpin mereka?” 


Mereka menjawab, “Orang-orang membutuhkan ilmunya dan . 
dia sama sekali tidak membutuhkan dunia mereka.” 


162 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Al Hasan Al Bashri pemah berkata, “Sesungguhnya segala 
sesuatu ada nodanya, dan noda ilmu adalah ketamakan terhadap 


dunia.” 


Al Hasan Al Bashri juga berkata, “Barangsiapa yang ilmunya 
bertambah namun ketamakannya kepada dunia justru bertambah, maka 
Allah tidak akan menambahkannya kecuali kejauhan (dari Allah) dan 
kemurkaan.” | 


Suatu hari, Al Hasan melewati sebagian @urra' (penghafal dan 
pembaca Al Qur'an) yang sedang berada di pintu penguasa. Maka Al 
Hasan berkata, “Kalian telah melukai dahi kalian dan melebarkan sandal 
kalian. Kalian datang memikul ilmu untuk kalian letakkan di pintu-pintu 
penguasa, sehingga mereka merasa sudah tidak butuh lagi kepada 
kalian. Sekiranya kalian tetap duduk di rumah-rumah kalian sampai 
merekalah yang mendatangi kalian, niscaya akan membuat kalian lebih 
berwibawa di mata mereka. Kalian bercerai berai, semoga Allah 
mencerai-beraikan tulang rusuk kalian.” 


Dalam riwayat lain disebutkan, “Kalian bercerai berai, semoga 
Allah mencerai beraikan ruh dan jasad kalian. Kalian telah meluaskan 
sandal, menyingsingkan baju dan menyembelih perasaan kalian. Akan 
tetapi kalian menginginkan apa yang ada pada mereka sehingga mereka 
merasa tidak butuh terhadap apa yang ada pada kalian. Kalian telah 
menodai kehormatan para ahli Al @ur'an, semoga Allah menodai 
kehormatan kalian. Demi Allah, seandainya kalian tidak butuh terhadap 
apa yang ada pada mereka, niscaya mereka akan menginginkan apa 
yang ada pada kalian. Akan tetapi kalian menginginkan apa yang ada 
pada mereka sehingga mereka pun merasa tidak butuh kepada kalian 
dan kepada apa yang ada pada kalian. Semoga Allah menjauhkan 
rahmat-Nya dari orang yang menjauhkan diri dari keridhaan-Nya.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 163 


Kesimpulannya, barangsiapa yang tidak bisa memelihara dirinya, 
maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmunya dan orang 
lain pun tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. 

Imam Asy-Syafi'i berkata, “Barangsiapa yang membaca 
(menghafal dan memahami Al @ur'an) maka akan tinggi kedudukannya. 
Barangsiapa yang menulis hadits maka akan kuat hujjahnya. 
Barangsiapa yang mempelajari ilmu fikih maka akan mulia derajatnya. 
Barangsiapa yang mempelajari bahasa Arab maka akan lembut 
tabiatnya. Barangsiapa yang mempelajari ilmu hisab maka akan arif 
pandangannya. Barangsiapa yang tidak menjaga dirinya maka tidak 
akan bermanfaat ilmunya.” 

Semakna dengan pernyataan Asy-Syafi'i ini, apa yang dikatakan 
oleh Abul Al Hasan Abdul Azid Al Jurjani, 


“Mereka mengatakan aku terlalu menutup diri, padahal 
aku hanya ingin menjauhkan diri dari kehinaan. 
Aku melihat ada manusia, jika seseorang mendekati mereka, dia akan 
terhina, 
dan orang yang dijaga kemuliaan dirinya, dia akan dimuliakan mereka. 
Aku tidak menunaikan hak ilmu jika setiap timbul 
ketamakan pada dunia aku jadikan sebagai tangga kesuksesan. 


Kalau ada yang mengatakan, ini adalah muara, maka aku katakan, 
sungguh aku sedang melihatnya, 


Namun jiwa kebebasan senantiasa membawa dahaga. 
Aku belum mencurahkan semua jerih payahku untuk melayani ilmu, 
Bukan untuk melayani siapa yang aku jumpai, tapi agar aku dilayani. 


164 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Adakah aku menyengsarakan tanaman dan menuai kehinaan 
dengannya? | 
Kalau begitu mengekor pada kebodohan sungguh benar-benar 
merugikan. 
Andai saja ahli ilmu menjaganya, niscaya ilmu itu akan menjaga 
| pemiliknya. 
Andai saja ahli ilmu mengagungkan ilmu di dalam jiwa, niscaya mereka 
f akan diagungkan. 
Namun temyata mereka memandangnya rendah, sehingga mereka pun 
terhina dan terpuruk, 


Karena dikuasai oleh sifat tamak hingga akhimya binasa. ” 


Sifat rakus dan tamak terhadap dunia merupakan sifat yang 
buruk dan tercela, apalagi jika sifat ini tertanam pada diri seorang ulama, 
maka akan lebih buruk lagi. Dulu, ada ulama dari generasi tabiin hendak 
menemui penguasa. Ketika dia mengenakan baju kebesarannya, dia pun 
meraih cermin, kemudian melihat ada uban yang muncul di antara bulu 
jenggotnya. Melihat itu dia pun bergumam, “Penguasa dan uban!” 
Setelah itu dia pun melepaskan pakaiannya dan kembali duduk. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 165 


HADITS 


“DUA EKOR SERIGALA YANG. 
LAPAR" 


Diriwayatkan dari Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu 
Hibban di dalam Shahih-nya dari hadits Ka'ab bin Malik Al Anshari 44, 
dari Nabi # bersabda, 


166 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ما ان جائعان ؛ رسيلا في عتم Kah‏ مِنْ 
رص al‏ على SANG JUN‏ لِدِيْنه. 


“Dua ekor serigala lapar yang dilepas di tengah-tengah domba 
tidak lebih merusak E ketamakan seseorang terhadap harta dan 


kemuliaan agamanya.” 

Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
hasan shahih.” 

Diriwayatkan dari jalur periwayatan yang lain dari Nabi @, dari 
Hadits Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Usamah bin Zaid, Jabir, 
Abi Said Al Khudri, Ashim bin Adi Al Anshari. Aku telah menjelaskan 
semuanya beserta pembahasannya dalam buku S yarh At-Tirmidzi. 

Redaksi dari hadits Jabir adalah, 


إن 
r‏ 


oo ف غاب‎ D Nike oý Ú 


1 


“Tidaklah dua ekor serigala buas ketika datang kepada seekor 
| kambing yang telah ditinggalkan oleh penggembalanya lebih merusak 
kepada manusia daripada cinta akan kemuliaan serta harta terhadap 


r 


agama seorang mukmin.” 

Di dalam hadits Ibnu Abbas dilafalkan, 2713 JG GC “Cinta 
akan harta dan kemuliaan” sebagai ganti kata padi yaitu keinginan 
yang kuat. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 167 


Inilah perumpamaan agung yang dibuat oleh Nabi @ untuk 
menggambarkan kerusakan agama seorang hamba karena sifat 
tamaknya akan harta dan kemuliaan di dunia, dan gambaran rusaknya 
agama seorang hamba tidaklah lebih ringan daripada rusaknya seekor 
kambing yang disebabkan oleh dua ekor serigala lapar lagi ganas yang 
datang kepadanya dan telah ditinggalkan oleh penggembalanya pada 
malam hari, maka mereka sangat mudah memakan kambing tersebut 
dan menghabisinya. 

Seperti yang kita ketahui tidak akan mungkin satu ekor kambing 
bisa lari dari sergapan 2 ekor serigala, apalagi dengan keadaan 
sedemikian rupa kecuali hanyalah sedikit. Nabi ¢} telah mengabarkan 
bahwa ketamakan seseorang atas harta dan kemuliaan akan 
menyebabkan kerusakan bagi agamanya dan itu tidaklah lebih ringan 
daripada kerusakan seekor kambing yang disebabkan oleh 2 serigala 
tadi. Ini menunjukkan bahwa kerusakan tersebut bisa sama atau bahkan 
lebih besar. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak akan selamat 
agama seseorang bersamaan dengan tamaknya dia akan harta dan 
kemuliaan di dunia ini kecuali hanya sedikit, seperti tidak akan 
selamatnya seekor kambing ketika diterkam oleh 2 serigala kecuali 
hanyalah sedikit. 


Ini adalah perumpamaan besar yang mengandung peringatan 
akan buruknya dampak negatif sifat tamak terhadap harta dan 
kemuliaan dunia. 


Sifa tamak terhadap harta ada 2 macam, yaitu: 


1. Cinta teramat sangat pada harta serta kesungguhannya 
dalam mencarinya, berlebih-lebihan dalam menempuhnya 
disertai dengan rasa kesengsaran akan tetapi masih pada 
jalan yang mubah. 


168 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Sebab dari datangnya hadits ini adalah karena terjatuhnya 
beberapa orang pada masalah ini, seperti yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dari hadits Ashim bin Adiy, dia berkata, “Aku telah membeli 
seratus bagian dari bagian-bagian pada perang Khaibar, kejadian itu 
pun sampai kepada Nabi Muhammad & maka beliau pun Man 
‘Tidaklah 2 ekor serigala pada seekor kambing yang ditinggalkan ol 
tuannya lebih merusak kepadanya daripada ai kah PA 


, »” 


seseorang dalam mencari harta dan kemuliaan pada agamanya . 


Kalaupun tidak ada kerugian yang disebabkan oleh ketamakan 
akan harta kecuali hilangnya umur dengan sia-sia, karena mungkin 
seseorang dalam waktu itu bisa mencapai derajat yang tinggi beserta 
kenikmatan yang mulia, maka hilanglah kesempatan tersebut 
dikarenakan oleh kesungguhannya mencari rezeki yang tidak datang 
kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan kepadanya kemudian 
dirinya tidak memanfaatkannya malahan meninggalkannya untuk ahli 
warisnya, apalagi dia akan mempertanggungjawabkannya dan juga dia 
mengumpulkan dan memberikan kepada orang yang yang tidak 
bersyukur kepadanya, tidak memberi maaf kepadanya, maka itu adalah 
cukup sebagai kerugian baginya. 


Perlu diketahui bahwa kesungguhan mencari harta akan meyia- 
nyiakan waktunya, membahayakan dirinya dengan hal yang tidak ada 
harganya di dalam perjalanan penuh rintangan hanya untuk 
mengumpulkan harta yang akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. 


Seorang penyair mengatakan: 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 169 


“Janganlah engkau menyangka kefakiran itu karena kehilangan 
kekayaan akan tetapi kehilangan agamalah bentuk kefakiran yang 
nyata." 


Dikatakan kepada sebagian ahli hikmah, “Fulan telah 
mengumpulkan harta”, maka dia berkata, "Apakah dia mengumpulkan 
hari-harinya yang dia berinfak di dalamnya?” Kemudian dikatakan 
kepadanya, "Dia tidak mengumpulkan sesuatu." 


Disebutkan di dalam cerita israiliyah, “Rezeki telah dibagi 
sedangkan kesungguh-sungguhan telah diharamkan, wahai Ibnu Adam 
apabila engkau menghabiskan umurmu hanya untuk mencari dunia, 
maka kapan engkau mencari akhirat?! Apabila engkau merasa sulit : 
melakukan kebaikan di dunia ini maka apa yang kamu lakukan di Hari 
Kiamat nanti?” 


Ibnu Mas'ud berkata, “Keyakinan adalah kamu tidak melakukan 
sesuatu yang dimurkai Allah untuk mencari ridha manusia, tidak memuji 
seseorang atas rezeki yang diberikan Allah untukmu, tidak memaki 
seseorang atas apa yang belum Allah berikan untukmu, karena rezeki 
Allah tidak didatangkan disebabkan kesungguhan seseorang dan tidak 
pula dihalangi oleh kebencian seseorang. Sesungguhnya Allah dengan 
keadilan-Nya serta ilmu-Nya menjadikan ruh beserta kebahagiaan di 
dalam keyakinan dan keridhaan, dan menjadikan kegalauan serta 
kesedihan di dalam keraguan dan kebencian." 

Sebagian ulama salaf berkata, "Apabila takdir itu benar maka 
kesungguh-sungguhan itu batil, apabila tabiat manusia selalu lari dalam 
tanggung jawab maka kepercayaan pada seseorang adalah kelemahan, 


apabila kematian selalu mengintai seseorang maka ketenangan kepada 
dunia adalah sebuah kedunguan.” 


170 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dahulu, Abdul Wahid bin Zaid pemah bersumpah dengan nama 
Allah dan berkata, “Kesungguhan seseorang!?4 kepada dunia lebih aku 
` takutkan terhadap dirinya daripada musuh terbesarnya.” 


Dia pun berkata, “Wahai saudaraku, janganlah kalian 
berkeinginan menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari 
kekayaan dan jangan pula pada orang yang diberikan kelapangan dalam 
harta yang semuanya itu akan membunuhnya besok dihari kembali.” 

Kemudian dia pun menangis, seraya menyambungnya, 
“Kesungguhan ada 2 macam, yaitu: (a) kesungguhan yang 
membinasakan dan kesungguhan yang bermanfaat. Kesungguhan yang 
bermanfaat adalah kesungguhannya dalam melakukan ketaatan kepada 
Allah. Sedangkan kesungguhan yang membinasakan adalah 
kesungguhan seseorang dalam mengumpulkan dunia, menyiksa dirinya 
dengan hal tersebut serta tidak menikmati dalam usahanya disebabkan 
karena kesibukannya, dirinya pun tidak pernah terhenti dalam mencintai 
` dunia untuk memperhatikan urusan akhiratnya, serta lalainya dia 

terhadap sesuatu yang abadi yaitu akhirat.” 


Sebagian ulama berkata, 
سِعَةٍ‎ dE حرص‎ efes لا‎ 


r‏ 918 ضام r o‏ و 
Di dalam naskah asli disebutkan "Seorang mukmin."‏ 194 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 171 


“Janganlah kalian berkeinginan kepada orang yang البو نمه‎ sungguh 
dalam harta 


Akan tetapi lihatlah dia dengan mata penuh benci 
Karena di balik kesungguhannya pada harta dia memikirkan 
kesengsaraannya 
Dibandingkan kebahagiaannya dengan apa yang dia miliki pada harta 
tersebut.” 
Yang lainnya pun berkata, 


Aa 94 AF 


akan AN GU Gal G‏ مُفَكرًا ای باب 
safiye i AR E E AA‏ 


4 4 o 
pa sa wé au Ju 43) Da Haie JI 
s? 


r وس‎ A 
“Wahai orang yang mengumpulkan harta lagi kikir, dan 
Zaman pun senantiasa mengintainya. 
Dia selalu memikirkan pintu mana lagi yang harus dia tutup. 


Engkau selalu mengumpulkan harta maka fikirkanlah apakah engkau 
mengumpulkan untuknya. 


Wahai orang yang mengumpulkan harta sedangkan masa mulai pamit 
darinya. 
Harta yang di tanganmu tersimpan untuk ahli waris. 
Tidak ada harta yang kau miliki kecuali hari dimana kau 
menginfakannya. 


172 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Sesungguhnya merasa cukup adalah cara untuk melepaskan luasnya 
kesengsaraan, 


serta tidak pula dia mendapatkan! rasa galau yang senantiasa 
menyulitkannya. ” 


Sebagian dari para ahli hikmah mengirim surat kepada 
saudaranya yang telah terjerumus pada ketamakan akan dunia dan 
berkata, “Amma ba'du, sesungguhnya kamu telah bersungguh-sungguh 
terhadap dunia, kamu menjadi budaknya dan dia menakut-nakutimu 
dengan berbagai macam penyakit, kerusakan serta kesengsaraan, 
seakan-akan kamu belum melihat orang yang bersungguh-sungguh akan 
tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu pun. Orang yang zuhud tetap 
mendapatkan rezeki, orang yang mati setelah dia mendapatkan sesuatu 


| yang banyak, dan orang yang memiliki kedudukan tinggi padahal dia 


mempunyai harta yang sedikit.” 


Seseorang menasehati saudaranya yang terjangkit penyakit 
tamak, dia pun berkata kepadanya, “Wahai saudaraku, kamu adalah 
orang yang mencari dan yang dicari. Kamu dicari dengan sesuatu yang 
tidak pernah luput darimu dan kamu mencari dengan sesuatu yang 
sudah cukup untukmu, wahai saudaraku apakah kamu belum pernah 
melihat orang yang bersungguh-sungguh akan tetapi dia tidak 
mendapatkan sesuatu pun, dan orang yang zuhud akan tetapi tetap 
mendapatkan rezeki.” 

Sebagian dari ahli hikmah, “Orang yang paling panjang angan- 
angannya adalah ahli hasad, yang paling tenang hidupnya adalah ahli 
gana'ah, yang paling sabar pada gangguan adalah ahli tamak, yang 
paling rendah hidupnya adalah yang paling menolak dunia, dan yang 


195 Di dalam naskah asli disebutkan "dia menemukan". 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 173 


paling besar penyesalannya adalah ahli ilmu akan tetapi tidak pernah 
mengamalkannya.” | 
Sebagian berkata, 


“Tamak adalah penyakit yang membahayakan bagi siapa saja yang 
kamu lihat dan hanya sedikitlah yang selamat 


Berapa banyak orang yang mulia telah menjadi hina disebabkan 
1 ketamakan.” 


Yang lainnya pun berkata, 
“Berapa banyak orang yang menjadi budak untuk kesungguh-sungguhan 


dan cita-cita 
Tidak akan bermanfaat kesungguhan serta kelelahan apabila belum 
terjadi yang diinginkannya 


Akan tetapi takdir Allah atas segala sesuatu pasti akan terjadi.” 
Abul Athahiyah pernah berkata pada Salman (seorang yang 
merugi): 
“Maha tinggi Allah wahai Salman bin Amr 
ketamakan telah menghinakan banyak manusia.” 


Diantara perkataan Makmun, “Ketamakan akan menghancurkan 
agama serta budi pekerti.” 


Dia pun melantunkan sebuah syair: 
“Kesungguhan orang yang tamak adalah kegilaan 
Dan kesabaran adalah benteng yang kokoh 
Apabila Allah telah menakdirkan segala sesuatu pasti akan terjadi. 196 


196 Di dalam naskah asli disebutkan "sungguh akan terjadi". 


174 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Yang lainnya pun berkata, 
“Sampai kapan akul?? berada dalam perjalanan ini 
Dan panjangnya usaha antara mundur dan menghampiri 


Seseorang yang terasing dari rumahnya tidak akan mele 98 
keterasingannya 
Dari kekasihnya walaupun mereka tidak mengetahui bagaimana 
keadaannya 
Walaupun dia berkeliling dari bagian timur bumi kemudian bagian 
; baratnya 


Tidak akan terpikir oleh ahli tamak akan datangnya kematian 


Seandainya Aku bersikap gona'ah maka akan datang kepadaku rezeki di 
dalam kelapangan 


Karena sesungguhnya kekayaan adalah bersikap qona 'ah bukan dengan 
banyaknya harta.” 


Yang lainnya pun berkata, 

“Wahai orang yang kelelahan dan bersungguh-sungguh untuk dirinya 
Mencari dunia dengan kesungguhan serta penuh semangat 
Sesungguhnya bukan untuk engkau dunia diciptakan, 

Bukan pula kamu diciptakan untuk dunia 
Maka Jadikanlah dua kesusahan menjadi satu.” 

Adapun golongan yang kedua tentang tamak akan harta adalah: 
“Bersikap menambah melebihi pada alangan yang pertama, 
sampai-sampai dia mencari harta dengan jalan yang diharamkan serta 


197 Di dalam naskah asli disebutkan "engkau". 
198 Di dalam naskah asli disebutkan "berguna untukmu". 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 175 


mengingkari hak-hak dan kewajiban, maka inilah sikap kebakhilan yang 
tercela.” 
Allah & berfirman, 


ا 
Am TA Ga 2.‏ وااو و ص 
ومن دوق شح نفسيء Ajo‏ هم DPN‏ 0 
"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah‏ 
orang-orang yang beruntung.” (Qs. Al Hasyr [59]: 9)‏ 


Di dalam Sunan Abi Daudt’? disebutkan hadits dari Abdillah bin 
Umar, dari Nabi @, beliau bersabda, 


Pe a kn S pe 8. GI o 2g 
وا هلك من کان قبلکم‎ | 
0 25 PA 0 AA 2. f مر له إن‎ 
das و هُمْ بابحل‎ sekali SA 
| os oA 
بالفجؤر ففجروا.‎ Tah 
"Takutlah kalian akan kekikiran, karena kekikiran adalah sebab 
hancurnya umat sebelum kalian, dia menyuruh mereka untuk memutus 
tali silaturrahim maka mereka pun memutus tali silaturrahim, dia 


menyuruh untuk kikir maka mereka pun kikir, dia menyuruh kepada 
kefasikan maka mereka pun menjadi fasik." 


Di dalam Shahih Muslim? disebutkan hadits dari Jabir, dari 
Nabi @, beliau bersabda, 


199 HR. Abu Daud (1698) 
200 HR. Muslim (2578) 


176 Yk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Bono. ر‎ 


SE من كان‎ NA فان اشح‎ GN قرا‎ 
| 7 وا‎ NA P SE ; أن‎ Je o AG 2 


o 2 r 

رمهم. 
Takutlah kalian akan kekikiran, karena kekikiran adalah sebab‏ « 
hancurnya umat sebelum kalian dan yang membawa mereka untuk‏ 


saling menumpahkan darah serta menghalalkan apa-apa yang 
diharamkan oleh Allah.” 1 


Sebagian dari ulama berkata, ”Kekikiran adalah kesungguhan 
yang sangat besar dalam mencari harta yang dapat membawa seseorang 
untuk mengambil sesuatu yang tidak halal baginya dan menghalanginya 
dari hak-hak yang harus dia tunaikan.” 


Pada hakikatnya adalah dia meridhakan diri kepada apa-apa 
yang diharamkan Allah serta yang dilarang-Nya, tidak merasa cukup 
dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah berupa harta dan 
kelapangan atau selainnya, karena sesungguhnya Allah memberikan 
kepada kita sesuatu yang baik dari makanan, minuman, pakaian dan 
pernikahan, serta mengharamkan kepada kita untuk mengambil sesuatu 
tersebut dari jalan yang tidak halal, membolehkan untuk kita darah 
orang kafir dan orang yang diperangi beserta harta mereka, 
mengharamkan pada kita selain itu dari berbagai macam makanan, 
` minuman, pakaian, dan pernikahan, serta mengharamkan pada kita 
mengambil harta dan menumpahkan darah dengan jalan yang tidak 
halal. 


Barangsiapa yang mencukupkan diri dengan hal-hal yang telah 
dihalalkan baginya maka dia mukmin, dan barangsiapa melampaui batas 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 177 


aii 


terhadap apa-apa yang dilarang untuknya maka dia orang yang kikir lagi 
tercela, maka itulah perbuatan yang meniadakan keimanan. 
Oleh karena itu, Nabi mengabarkan bahwa kekikiran 


menyuruh seseorang untuk memutuskan tali silaturrahim, kefasikan dan 
kebakhilan. 


Kebakhilan adalah menahan sesuatu yang ada pada dirinya. 
Sedangkan kekikiran adalah mengambil segala sesuatu yang bukan 
miliknya dengan cara kezhaliman dan permusuhan, sampai-sampai 
dikatakan bahwa ini adalah awal mula dari segala kemaksiatan. Oleh 
karena itu, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dari golongan salaf 
menafsirkan kekikiran berbeda dengan kebakhilan. 

Dari sini juga kita bisa mengetahui makna hadits yang datang 
dari Abu Hurairah 46 dari Nabi & beliau bersabda, 


1 o 2 M 2 - 0 7 3 8 A ع هم‎ 
AH E يعم الشح والإيمان‎ N 
“Tidak akan berkumpul antara kekikiran dan keimanan pada diri 
seorang mukmin."201. 


Dan hadits yang lain dari Nabi & beliau bersabda, 
DEEI AE 400 2 - 0 E 5 
أفضّل الإيمان الصبر والسماحة.‎ 


. “Sebaik-baik keimanan adalah — kesabaraan dan 
kedermawanan.”?02 


201 HR. Ahmad (256/2, 441, 442) dan An-Nasa'i (13/6-14) 
202 HR. Ahmad (4/385) dan Ibnu Majah (2793) dari hadits Ibnu Abasah 
— HR. Ahmad (5/318) dari hadits Ubadah bin Shamit. 
HR. Al Bukhari (Tarikh Al Kabir, 6/530) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 
3/626) dari hadits Umair bin Qatadah Al-Laitsi. 


178 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kemudian sabar diartikan dengan kesabaran terhadap 
keharaman, adapun kedermawanan dengan melakukan kewajiban. 


Kadang juga kekikiran digunakan untuk, makna kebakhilan dan 
juga sebaliknya, akan tetapi pada asalnya adalah harus dipisahkan 
antara kedua makna tersebut seperti apa yang kita sebutkan tadi. 


Ketahuilah kapan ketamakan akan harta sudah mencapai pada 
derajat ini, maka telah berkurang agama dan iman seseorang dengan 
sangat nyata, karena sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa 
meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman akan mengurangi 
agama dan keimanan seseorang sampai tidak tersisa pada dirinya 
kecuali hanyalah sedikit. 


Ketamakan seseorang akan kemuliaan lebih menghancurkan 
daripada ketamakan akan harta, karena mencari kemuliaan dunia, 
kedudukan yang tinggi di dalamnya, ingin mengatur manusia dan 
mencari ketinggian derajat di dalamnya lebih membahayakan bagi 
seorang hamba daripada mencari harta, bahkan bahayanya lebih besar, 
kemudian juga zuhud di dalamnya sangatlah sulit. Karena tujuan dari 
harta dikeluarkan adalah untuk mencari kepemimpinan dan kemuliaan. 


Ketamakan terhadap kemuliaan ada 2 macam: 
Pertama, mencari kemuliaan dengan kepemimpinan dan harta. 


Ini adalah perbuatan yang sangat membahayakan, akan tetapi 
inilah yang mendominan pada manusia, menghalangi kebaikan akhirat, 
kemuliaannya, dan keagungannya. 


Allah & berfirman, 


HR. Ibnu Abu Syaibah (A/ Mushannaf 11/33), Ibnu Adi (Al Kamil, 7/155) 
dari hadits Jabir. I 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 179 


بعد IMA BANK‏ کم > كوا > خاي AK.‏ 
تلك الدذار a AAS AI‏ لا يدون علوا la‏ 


- š 


E 
06 BIP BL A A 
(©; Coral ولا فسادا والعلقبة‎ 


pad r ee 


” Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak 
ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan dilmuka) bumi.” (Qs. 
Al @ashash [28]: 83) 

Sedikit orang yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin 
dengan jalan meminta dan dia pun berhasil, akan tetapi justru 
diserahkan urusannya padanya dan tidak ditolong, seperti apa yang 
disabdakan oleh Nabi & kepada Abdurrahman bin Samurah, 


À: PA NA Ten fo 2 Ç - d م‎ 07 - 
إن‎ Sbb يا عبد الرحمن» لا سال الإمارة»‎ 
05 0 22n R 5:07. Wa 8 و‎ „ffo د‎ oz Ah 
مِنْ غير‎ asi op Gi وُكِلْت‎ akun عَنْ‎ Gaji 
عليها.‎ DA lak - 
“Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, karena 
sesungguhnya kalau engkau diberi dengan “jalan meminta maka akan 


diserahkan urusannya bagimu, akan tetapi kalau engkau diberi dengan 
tidak memintanya maka engkau akan ditolong di dalamnya.”?08 
Sebagian ulama salaf berkata, “Tidaklah seseorang bersungguh- 
sungguh dalam mencari kepemimpinan dan dia pun adil.” 
Yazid bin Abdillah bin Muhib adalah salah satu hakim yang adil 
lagi shalih, dia pernah berkata, “Barangsiapa yang mencintai harta dan 


203 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 7148) dan Muslim (Shahih Muslim, 
1552). : 


180 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kemuliaan serta takut akan digulingkan maka dia tidak akan pernah 
bersikap adil.” 

| Di dalam Shahih Al Bukhar?04 disebutkan hadits dari 

Nabi & bahwa beliau pernah bersabda, 


Bn Ta Sa o se og‏ ل 
KI‏ ستحرصون على الإمارة وستكون LIS‏ 
-o “2 4 "3 - 7‏ و 
يوم القَيامَة» فنعم المرضيعة» وَبئسّت الفاطمة. 


"Sesungguhnya kalian pasti akan berlomba-lomba dalam 
mencari kepemimpinan, dan kalian pasti akan menyesal pada Hari 
Kiamat maka sebaik-baik orang adalah ibu yang menyusui, dan sejelek- 
jeleknya adalah yang menyapi Ni 

Di dalamnya??? juga dari Abi Musa Al Asy'ari berkata, "Ada 2 
orang yang meminta jabatan kepada Nabi & dengan berkata, Wahai 
Rasulullah jadikanlah kami pemimpin?” Beliau pun bersabda, 


9 
? 


yg. -‏ را ی a‏ - - 
ا لا Jp‏ هذا من سألة» ولا مر حرص عاليه. 


N p— 


"Kami tidak akan memberikan kepemimpinan kepada orang 
yang memintanya, tidak pula kepada orang yang berlomba-lomba untuk 


1m 


mendapatkannya’. 
Ketahuilah saudaraku bahwa berlomba-lomba dalam 


mendapatkan kemuliaan pasti akan menemui kejelekan206 yang amat 
besar ketika dia sedang berjalan menujunya sebelum mendapatkan 


204 HR. Al Bukhari (7148). | 

205 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 7149) dan Muslim (Shahih Muslim, 
1733). | 

206 Di dalam naskah asli disebutkan kafdan tidak ada didalamnya 3 yang lain. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 181 


kemuliaan tersebut, adapun setelah mendapatkannya dia juga akan 
menemui kejelekan serta terjatuh di dalam sifat zhalim, sombong dan 
perbuatan semacamnya yang dikategorikan dalam bentuk kerusakan. 


Abu Bakar Al Ajuri —dia termasuk ulama rabbani di abad 
keempat— telah menulis buku dengan judul akhlaq Al Ulama' wa 
Adabihim, buku ini termasuk adalah yang paling bagus dalam berbicara 
tentang ini, orang yang menelaahnya pasti mengetahui jalan yang 
ditempuh oleh para ulama salaf serta jalan yang ditempuh oleh orang 
setelah mereka dengan jalan yang menyelisihi mereka. Dia juga 
menyifati ulama yang jelek dengan sifat yang sangat banyak di dalam 
buku tersebut. a 


Di antaranya dia pun menyebutkan, “Ulama yang tercela telah 
` mendapatkan fitnah berupa cinta akan pujian, kemuliaan, dan 
kedudukan diantara ahli dunia, bersolek dengan ilmu seperti bersolek 
dengan perhiasan yang indah untuk dunia, dan dia tidak menghiasi 
ilmunya dengan amal.” 


Dia pun berbicara panjang sampai menutupnya dengan berkata, 
"Akhlak ini atau yang semisalnya lebih condong bagi hati yang tidak 
memanfaatkan ilmu, ketika dia dekat dengan akhlak ini maka jiwanya 
pun menginginkan kemuliaan serta kedudukan. Dia pun senang duduk 
dengan para raja dan ahli dunia, senang untuk berada bersama mereka 
untuk memanfaatkan pemandangan yang indah, kendaraan yang 
menyenangkan, pembantu yang murah hati, pakaian yang lembut, 
tempat tidur yang empuk, serta makanan yang lezat, dia senang untuk 
diperhatikan, didengarkan perkataannya, ditaati perintahnya. Dia pun 
tidak mendapatkan itu semua kecuali dengan jalan menjadi hakim maka 
dia pun memintanya, dia menggunakan agamanya, menghinakan diri 
kepada para raja dan para pengikutnya, dia berkhidmat dengan jiwanya, 
maka mereka pun menghormatinya dengan harta, diam dengan 


182 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


keburukan apa-apa yang terlihat dari pintu-pintu rumah mereka, di 
dalam rumah mereka berupa kelakuan-kelakuan buruk mereka), 
kemudian dia pun menghiasi perbuatan jelek para raja dengan 
mentakwilkan kesalahan mereka untuk memperindah kedudukannya 
disisi mereka. 

Ketika mereka sudah melakukan perbuatan tersebut dalam 
waktu yang lama dan keadaan sudah semakin buruk maka mereka pun 
selalu mempercayakan dia dalam hal gadha maka dia pun 
memotongnya dengan tidak menggunakan pisau, jadilah mereka 
memberikan jasa yang besar kepadanya. Dia juga harus bersyukur 
kepada mereka, dia pun menyakiti dirinya agar tidak membuat mereka 
marah dengan. kemudian dia diturunkan dari jabatan hakim, tidak pula 
'memperdulikan kemurkaan sang Pencipta (Allah). Mereka selalu 
menahan harta anak yatim, janda, orang fakir, miskin, serta dana wakaf 
yang diperuntukkan untuk orang yang berperang, orang mulia yang 
berada di Haramain (Makkah dan Madinah) serta harta-harta yang 
seharusnya dimanfaatkan untuk kaum muslimin, mereka berikan kepada 
sekertaris, penjaga, dan pembantu, jadilah pekerjaannya memakan 
makanan yang haram, memberi makan dengan harta yang haram dan 
menjadi banyak pula orang yang mendoakan kejelekan baginya, maka 
celakalah orang yang ilmunya mewariskan akhlak seperti ini. 

Ilmu semacam inilah yang Nabi & berlindung darinya seraya 
memerintahkan umatnya untuk berlindung darinya, beliau bersabda, 

So or OT RZ alal مهل‎ YAA إل‎ Gf 5 
لم ينفعةُ‎ EA يَوْمَ‎ Uli الاس‎ al إن‎ 


+ ° 
الله بعلمه. 


r 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 183 


“Orang yang paling berat adzabnya pada Hari Kiamat adalah 
seorang alim yang Allah tidak memanfaatkan ilmunya.”207 


Nabi & pernah berdoa, 
لا‎ Äg git Y بك من عم‎ SA Ah 
bu Nan اعرة بك رمن علم‎ gl لهم‎ 
o-o a< rA o r o م .هم‎ Z PEE 


: دعا‎ . AN e 
وَين ال يسيع‎ EN gg خش‎ 

"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak 
bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pemah merasa 
kenyang, dan doa yang tidak didengar.”208 


Beliau juga pemah berdoa, 


nai‏ ني ا ملك Sih) Gi‏ بك مِنْ 


” Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan 
aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat ”20? 


Ini semua adalah perkataan Imam Abu Bakar Al Ajuri yang 
hidup pada akhir abad ketiga, dan sekarang semakin bertambah?219 


207 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 5/158), Ibnu Abdil Barr (Jami' Bayanul Ilmi wa 
Fadhlihi, 1079), dan Ath-Thabrani (Ash-Shaghir, 507) dari hadits Abu 
Hurairah. 

208 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2722 dari hadits Zaid bin Argam), Ahmad 
(2/340, 365, 451), Abu Daud (1548), An-Nasa'i (8/263, 284) dan Ibnu 
Majah (3837) dari hadits Abu Hurairah. 

209 HR. An-Nasa'i (Al Kubra, 4/444) dari hadits Jabir. 

210 Di dalam naskah asli disebutkan "tambahan sesudahnya". 


184 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kerusakan menjadi berlipat-lipat dari apa yang disebutkan, maka tidak 
ada daya dan kekuatan selain milik Allah & 


Di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh 'cinta terhadap 
kemuliaan adalah: meminta jabatan dan berlomba-lomba dalam 
mencarinya. Ini adalah masalah yang pelik yang tidak mengetahuinya 
kecuali orang yang mengenal Allah, mencintai-Nya, para hamba-hamba- 
Nya yang mengenalnya yang selalu dimusuhi oleh orang-orang bodoh 
lagi selalu membuat masalah, tidak ridha pada rububiyah dan uluhiyah- 
Nya, beserta rendahnya mereka dan jatuhnya kedudukan mereka disisi 
Allah. 


Al Hasan berkata tentang mereka, “Mereka walaupun para 
keledai bertepuk tangan?!1, para kuda pengangkat beban?12 bersorak 
penuh kecongkakan?!3 maka sesungguhnya kehinaan kemaksiatan ada 
pada diri mereka, Allah tidak menginginkan kecuali harus dihinakan 
orang yang bermaksiat kepadanya.” 


Perlu diketahui bahwa cinta akan kemuliaan serta berlomba- 
lomba dalam memangku jabatan untuk memerintah dan melarang serta 
mengatur urusan manusia. Seandainya hanya bertujuan214 untuk 
mengangkat derajatnya diatas manusia, membesarkan diri didepan 
mereka, memperlihatkan kebutuhan manusia kepadanya, dan 
terhinanya mereka ketika meminta kepadanya. Ini sesungguhnya adalah 
perbuatan ingin menyaingi dan tidak ridha akan rububiyah Allah dan 
uluhiyah-Nya. Bisa jadi dialah yang menyebabkan manusia terjatuh 
dalam perkara yang sangat membutuhkannya untuk menyusahkan 
manusia agar semakin besar ketergantungannya, serta semakin jelas 


211 الطقطقة‎ : suara kaki kuda diatas tanah yang keras. A/-Lisan, dari kata ضلج‎ 
212  ليخا :البرذون من‎ sesuatu yang bukan berasal dari arab. A/-Lisan, dari kata برذن‎ 
213 akadi : jalannya binatang melata dengan cepat dan congkak 

214 Di dalam naskah asli disebutkan "tujuannya adalah". 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 185 


bahwa manusia benar-benar membutuhkannya. Dia pun bersifat angkuh 
dan sombong, padahal ini tidaklah pantas kecuali hanya untuk Allah 
yang tiada sekutu bagi-Nya. 

Hal ini seperti yang difirmankan Allah &, 


GG رہ بص‎ iK, ah MAA r 555 
NA بأسآء‎ WK آم من كبلك‎ di Ci 


Cell Kiat 

o saka 

” Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada 

umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka 

dengan(menimpakan)kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka 

bermohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri.” (Os. Al 
aam [6]: 42) 


Dia juga berfirman, 


Ti 
g 


DA PA 
04 A < 
م ت‎ 


iad إلا‎ bor An سلنافى‎ Ki وما‎ 


OR Z ANGGA oA í 4 Kh 


"Kami tidaklah mengutus seseorang nabipun kepada sesuatu 
negeri, (lalu penduduknya mendustakan nabi itu) melainkan kami 
timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya 
mereka tunduk dan merendahkan diri.” (Qs. Al A'raaf (7): 94) 

Disebutkan pula pada sebagian atsar bahwa Allah # menguji 
sebuah kaum untuk mendengarkan permohonannya. 


سم > سمح AKI‏ 


Ka 


ve 


Ne 


Di sebagian atsar juga disebutkan ketika seorang hamba berdoa 
kepada Allah, dan Allah mencintainya. Dia berfirman, 


186 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


"Wahai jibril, jangan kau terburu-buru untuk memenuhi 
kebutuhannya, karena Aku senang mendengarkan permohonannya 
hamba-Ku.” 


Ini termasuk salah satu perkara yang sangat sulit dan lebih 
berbahaya daripada hanya kezhaliman, bahkan lebih besar daripada 
kesyirikan, padahal syirik adalah kezhaliman yang terbesar disisi Allah. 


Disebutkan Di dalam kitab Shahif?15 dari Nabi @ dalam hadits 
qudsi: Allah $ berfirman, 
r | 3 2 9 5 إن‎ 
م‎ AE © اح‎ - ar š r I r صم‎ © 
SE LS IL الجبريّاء ردائي» والعظمة‎ 
La] 
IL... . يه‎ 

“Kesombongan adalah selendangku, dan kebesaran adalah 
pakaianku, barangsiapa menyelisihi-KU di dalamnya maka Aku akan 
mengadzabnya.” 

Dahulu banyak yang menjadi hakim, kemudian melihat di dalam 
tidurnya seakan-akan ada yang berbicara kepadanya, “Kamu menjadi 
hakim, Allahlah hakim yang sesungguhnya. Dia pun terbangun dari 
tidurnya dengan ketakutan kemudian bersegera mengundurkan diri dari 
jabatan hakim dan meninggalkannya.” 

Ada pula sekelompok hakim yang bersifat wara', mereka 
melarang manusia untuk memanggilnya dengan sebutan “Hakimnya 


para hakim”, karena sebutan tersebut hampir menyerupai sebutan “raja 
di raja” yang Rasul @ melarang penamaan tersebut seraya berkata, 


215 HR. Muslim (Shahih Muslim, 6260) dari haditsnya Abu Said Al-Khudri dan 
Abu Hurairah 


era 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab ك‎ 


187 


“Tidak ada raja selain Allah.”216 


Redaksi “hakimnya para hakim” atau redaksi yang sama lainnya 
atau bahkan lebih berbahaya. 


Dari masalah ini kita bisa menyimpulkan bahwa para pemimpin 
dan orang yang mulia sangat menyukai agar manusia mensyukuri 
perbuatannya, memujinya, bahkan meminta manusia untuk melakukan 
hal tersebut, dan menghukum orang yang menyelisihinya. Mungkin saja 
perbuatannya itu lebih dekat dengan celaan yang harus ditujukan 
kepadanya daripada pujian. Mungkin saja mereka menunjukkan 
perbuatan yang baik akan tetapi menyimpan niat yang jelek, mereka 
pun bangga dengan penyamarannya?!7 dan menunjukkannya kepada 
manusia. | 


Hal ini masuk kedalam firman Allah, 


G3 Ge NG 


Ren سس‎ R 
A الزن يفرحون يما‎ t 


Arre 


Kún KEK 


O 


"Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang 
yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan 


s 
— 
C» 
LA 
N 
FS 
ها‎ 
6 
٠ r 
H 
N 
R 
gç: 
Q$ 


216 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, 6205) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2143) dari haditsnya Abu Hurairah 
217 Di dalam naskah asli disebutkan4 y «yë 


188 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi 
mereka siksa yang pedih.” (Os. Aali Imraan [3]: 188) 


Karena ayat ini turun pada orang-orang yang mempunyai sifat 
seperti ini, dan sifat seperti ini (meminta pujian dari manusia dan senang 
karenanya serta menghukum siapa yang meninggalkannya) hanya 
pantas untuk Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Dahulu, para pemimpin 
yang telah diberikan petunjuk oleh Allah melarang manusia untuk 
. bersyukur atas perbuatan mereka dan segala sesuatu yang bersifat baik 
dari mereka, serta menyuruh untuk menyandarkan syukur hanya untuk: 
Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, karena segala kenikmatan berasal 
dari-Nya. 

| Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang sangat memperhatikan 
ini. Dia pernah menulis surat kepada ahli Musim untuk dibacakan 
kepada mereka. Di dalamnya terdapat perintah untuk berbuat baik 
kepada rakyat dan menghilangkan kezhaliman yang?18 berada diantara 
mereka, dia pun berkata, "Janganlah kalian semua memuji atas itu 
semua kecuali kepada Allah, karena sesungguhnya kalau Allah 
mempercayakannya padaku maka aku sama seperti yang lain.”219 


Kisahnya bersama perempuan yang memintanya agar 
menanggung kebutuhan anak-anak perempuannya yang yatim, karena 
dia punya 4 anak, dia pun memberikan bantuan kepada 2 anaknya, 
maka dia pun memuji Allah, kemudian dia pun memberikannya kepada 
anak yang ketiga dan sang ibu memujinya, Umar pun berkata, “Kami 
memberikan kepada ketiga anak tersebut karena kamu memuji kepada 
Dzat yang pantas untuk dipuji, maka perintahkanlah 3 orang anaknya 
untuk menyenangkan hati yang ke-4.” 


218 Di dalam naskah asli disebutkan "kezhaliman". 
219 HR. Abu Nuaim (A/ Hilyah, 5/293) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 189 


Perbuatan itu semua menunjukkan kalau dia ingin 
memperlihatkan bahwa seorang pemimpin hanya bertugas untuk 
menjalankan perintah Allah, menyuruh kepada manusia agar selalu taat 
kepada-Nya, melarang mereka akan keharaman-keharaman Allah, 
menasehati mereka dengan menyeru kepada Allah. Dia bertujuan agar 
agama semuanya jadi milik Allah dan keagungan hanya untuk Allah, 
bersamaan itu pula dia takut kalau seandainya dia kurang maksimal 
dalam menjalankan hak-hak Allah. 


Orang yang mencintai Allah maka tujuan dari mereka berbuat 
baik kepada manusia adalah supaya mereka cinta kepada Allah dan taat 
kepada-Nya, serta mentauhidkan Allah220 dengan rububiyah dan 
uluhiyah, bagaimanakah dengan orang yang menyainginya di dalam 
sesuatu itu? Mereka pun tidak mengharapkan dari manusia balasan atau 
pujian, akan tetapi meminta pahala kepada Allah dari amalnya, seperti 
yang difirmankan oleh Allah, 


O LE DA الککب‎ MA Lea 
Kat SA NGA sat Kat EA KAN 
OA Ayak 


220 Di dalam naskah asli disebutkan "engkau", dan 3 yang lainnya "mereka 
mengenalnya", 


190 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


”Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan 
kepadanya Al Kitab (Al Qur`an), hikmah dan kenabian, lalu dia berkata 
kepada manusia, Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku 

“bukan penyembah Allah' akan tetapi (dia berkata), Hendaklah kamu 
menjadi rabbani', karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan 
kamu mempelajarinya. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu 
menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia 
menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) 
Islam?” (Qs. Aali Imraan [3]: 79-80) 

Rasulullah & bersabda, 


WE SM a‏ لمسيح بن 


لله وَرَسُولَه. 


ل ولا م هاس تر مه Ao NA R‏ 
مريم) فإئما Hj‏ عبد» فقولوا: عبد | 
"Janganlah kalian mengagung-agungkanku seperti pengagungan‏ 

orang Nashara kepada Al Masih Ibnu Maryam, karena sesungguhnya 


aku hanyalah seorang hamba maka katakanlah, Hamba Allah dan 
Rasul-Nya'”221 
Nabi @ juga mengingkari orang yang tidak beradab dengan 


adab tersebut seperti di dalam sabda beliau, 
33 


CN N‏ شا الله ala‏ حمل يل قرلا 


221 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 3445) dari hadits Ibnu Abbas 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 191 


"Janganlah kalian mengatakan terserah Allah dan Muhammad 
akan tetapi katakanlah terserah Allah kemudian Muhammad”??? 


Beliau juga berkata kepada yang mengatakannya, “Terserah 
Allah dan kamu?”, | 


Ka لله ندًا؟! بل ما‎ Aa 


“Apakah. kamu menjadikan aku tandingan bagi Allah?! Akan 
tetapi katakanlah hanya terserah Allah.” 


Itulah sebabnya para khalifah Rasul dan pengikutnya dari 
golongan para wali yang adil dan hakim, mereka tidak menyeru untuk 
mengagungkan diri mereka akan tetapi hanya menyeru untuk 
mengagungkan Allah dan mentauhidkan-Nya dengan sebaik-baik ibadah 
dan uluhiyah. Diantara mereka juga ada yang tidak menginginkan 
kepemimpinan kecuali sebagai wasilah di dalam dakwah mereka kepada 
Allah. 


Orang-orang yang shalih pun pada saat memangku jabatan 
mereka berkata, “Aku menggunakan kepemimpinan sebagai perantara 
untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.” 


Oleh karena itu, dahulu para Rasul dan pengikutnya bersabar 
atas gangguan di dalam berdakwah kepada Allah, mereka menanggung 
beban yang sangat sulit di dalam menjalankan perintah Allah kepada 
makhluknya akan tetapi mereka tetap sabar. Bahkan ridha akan itu, 


222 HR. Ahmad (5/72, 398) dan Ibnu Majah (2118) dari hadits Thufail bin 
Sakhbarah Al Azdi. 
HR. Ahmad (5/384, 394, 398) dan Abu Daud (4980) dari hadits 
Hudzaifah. 

223 HR. Ahmad (1/214, 283, 247), Ibnu Majah (2117) dan An-Nasai di 6 
Kubra, 6/245) dari hadits Ibnu Abbas. 


192 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


atau bahkan orang yang mencintai-Nya mungkin merasakan kenikmatan 
dengan apa yang menimpanya berupa gangguan di dalam keridhaan 

yang dicintainya, seperti Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz 
mengatakan kepada ayahnya pada masa pemerintahannya ketika dia 
bersungguh-sungguh dalam menjalankan kebenaran dan menegakkan 
keadilan, "Wahai ayahku, aku berangan-angan agar aku bersamamu 
mendidih di dalam tungku untuk menjalankan perintah Allah.“ 


Sebagian orang shalih berkata, “Aku menyukai kalau tubuhku 

dipotong dengan gunting yang besar akan tetapi seluruh manusia taat 
kepada Allah”, disampaikan perkataannya tersebut kepada ahli ilmu, dia 
pun berkata, "Seandainya dia mengatakan itu bertujuan untuk 
menasehati manusia, kalau bukan maka aku tidak mengerti, kemudian 
. dia pun pingsan.” 
Maknanya bahwa pemilik perkataan ini mungkin bermaksud 
` untuk menasehati manusia dan menghindarkan mereka dari adzab 
Allah, dan lebih suka untuk menggantikan mereka dari adzab Allah 
dengan kesengsaraan dirinya, atau mungkin dalam rangka untuk 
mengagungkan dan memuliakan-Nya dengan apa-apa yang pantas 
untuk-Nya berupa kemuliaan, pengagungan, ketaatan serta kecintaan. 
Seandainya saja manusia melakukan itu semua, walaupun dia 
mendapatkan pada dirinya sesuatu yang sangat membahayakan. Ini 
adalah gambaran sang alim yang mencintai Allah dari golongan para 
hamba-Nya yang sangat langka yang dengan pengamatannya itu dia pun 
pingsan. 


Allah pun telah menyifati di dalam kitab-Nya bahwa orang yang 
mencintai-Nya akan berjihad di jalan-Nya dan tidak takut akan celaan 
orang yang mencela. 


Sebagian ulama berkata, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 193 


PE pad 2 . A a Eog 2. pe aan £ 
فليلمني اللوم‎ NU أحد المَلامّة في هواك لَذِيْدَة‎ 
“Aku mendapatkan cacian dijalan-Mu sangatlah nikmat 
Demi untuk mendapatkan cinta-Mu maka celalah aku wahai orang yang 
suka mencela.” 

Kedua, mencari kemuliaan dan derajat yang tinggi diantara 
manusia dengan menggunakan perkara agama seperti ilmu, amal, dan 
zuhud. ` 

Bagian ini lebih keji dari yang pertama, lebih jelek, lebih besar 
kerusakannya dan bahayanya, karena ilmu, amal, dan kezuhudan hanya 
untuk mencari apa-apa yang ada disisi Allah berupa derajat yang mulia, 
kenikmatan yang abadi, kedekatan dengan-Nya serta pujian dari-Nya. 

Ats-Tsauri berkata, ”Ilmu itu diunggulkan karena untuk bertaqwa 
kepada Allah, kalaupun tidak maka sama seperti yang lainnya.” 

Ketika dia mencari semua ini berarti dia tunduk dengan dunia 
yang fana, maka ini ada 2 macam: | 

Pertama, untuk mencari harta, ini adalah macam ketamakan 
pada harta dan juga mencarinya dengan sebab-sebab yang haram. 

Nabi @ bersabda, 


_ وجه اله عر Ja‏ 
4 313 2 و Oo ” 0 aå r 8 2. r‏ 
لا lg‏ إلا يعيب به عَرَضًا مِنَ AGM‏ لَمْ جذ 


ف الجنة يوم القيامة. يعنى ريحها. 


& Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


” Barangsiapa yang mencari ilmu dengan mengharap wajah Allah 
dan tidak mencarinya kecuali agar mendapatkan sesuatu dari dunia 
maka dia tidak akan pernah mendapatkan keharuman surga.” 
Maksudnya adalah baunya. . . 


| — Diriwayatkan oleh Ahmad?24, Abu Daud225, Ibnu Majah226, dan 
Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya?2 dari Abu Hurairah, dari Nabi &. 


Sebabnya adalah karena di dunia ada surga yang disegerakan, 
yaitu mengenal akan Allah, mencintai-Nya, dekat kepada-Nya, rindu 
ingin bertemu dengan-Nya, takut serta cinta kepada-Nya. Ilmu yang 
bermanfaat akan menunjukkan tentang itu. Siapa saja yang ilmunya 
menunjukkan kepada surga yang disegerakan di dunia, maka dia pun 
akan masuk surga di akhirat, dan barangsiapa yang tidak mencium bau 
surga di dalamnya maka tidak akan mencium bau surga di akhirat. 


Oleh karena itu, orang yang paling berat siksanya di akhirat 
adalah seorang alim yang Allah tidak memanfaatkan ilmunya. Dia 
adalah orang yang paling merugi di akhirat, karena dia mempunyai alat 
yang dapat menghantarkan dia kepada derajat yang tinggi dan 
kedudukan yang mulia akan tetapi dia tidak menggunakannya kecuali 
untuk mencapai kepada perkara yang hina, rendah lagi tidak berharga, 
maka dia seperti mempunyai permata yang mahal lagi berharga 
kemudian dia menjualnya dengan balasan rasa terima kasih atau sesuatu 
yang tidak berarti yang tidak bisa dimanfaatkan. Bahkan, keadaan orang 
yang mencari dunia dengan ilmunya sangatlah buruk lagi tercela. Begitu 
juga dengan orang yang mencarinya dengan memperlihatkan 


224 HR. Ahmad (Musnad, 2/338) 
225 HR. Abu Daud (3664) - 

226 HR. Ibnu Majah (252/260) 
227 HR. Ibnu Hibban (A/ Ihsan, 78) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 195 


kezuhudan, karena itu sesungguhnya adalah penipuan yang benar-benar 
tercela. 


Abu Salman Ad-Darani mencela orang yang memakai abaah 
(sejenis pakaian besar), dan di dalam hatinya masih ada syahwat dunia 
yang melebihi dari harga pakaian tersebut. 


Ini menunjukkan kalau mempertunjukkan kezuhudan di dalam 
dunia dengan pakaian rendahan itu hanya pantas bagi orang yang 
hatinya kosong dengan dunia, karena hatinya tidak tergantung dengan 
sesuatu yang lebih besar dari harga pakaian yang dia pakai, agar sama 
antara zhahir dan batinnya dari ketergantungan kepada dunia. | 

Alangkah bagusnya perkataan seseorang ketika ditanya tentang 
siapakah sufi itu, dia pun menjawab: Sufi adalah 


2-6 o 2 r o A و م‎ r 2 م 3 .. م‎ Z o 
rrer la 0 ہہ‎ PAPA A Mag Pa Pap, 
حلف القفا‎ ala WAN وذاق الهوى بعد الحَفا وكائت‎ 
“Orang yang memakai pakaian dari wol secara berbaris-baris 
Mengikuti jalannya orang-orang yang terpilih 
Yang merasakan kenyamanan setelah kekerasan 
dan dunia baginya berada di belakang punggung.” 


Adapun macam yang kedua adalah: 


Orang yang dengan ilmu, amal dan kezuhudannya dia mencari | 
kepemimpinan dan kemuliaan dimata manusia, agar manusia tunduk, 
patuh dan memalingkan pandangannya kepada mereka, serta 
memperlihatkan kepada manusia tentang tingginya ilmu mereka bila 
dibandingkan dengan ulama yang lain untuk mengangkat pamor mereka 
di hadapan manusia atau yang lainnya. bi 


196 غ8‎ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Maka ini tempatnya adalah neraka, karena niat untuk sombong 
dihadapan manusia adalah keharaman tersendiri, 'ketika dia memakai 
alat akhirat untuknya akan menjadi lebih jelek serta lebih keji dari pada 
dia memakai alat dunia berupa harta dan kepemimpinan. 

Di dalam As-Sunan Nabi & bersabda, 


مَنْ طلب العم لِيْجَارِيَ به GIS TAI‏ 
به السفهاء Das A‏ به وجوه asf ad) JAN‏ الله 
a‏ 


"Barangsiapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk berdebat 
dengan orang-orang yang dungu, menandingi para ulama atau 
memalingkan pandangan manusia kepadanya maka Allah akan 
memasukkannya ke dalam neraka.” 


Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi228 dari hadits Ka'ab bin Malik. 


Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar??? dan 
Hudzaifah?30 dengan lafazh, في النار‎ 36 “Dia di neraka.” 


Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban di dalam 
Shahihnya??? dari Jabir dari Nabi @ bersabda, 


228 Di dalam kitab A/ Jami” (2654) At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak 
diketahui kecuali dari jalur periwayatan ini, dan Ishag bin Yahya bin Thalhah 
bukan termasuk kuat disisi mereka, diperbincangkan hafalannya”. 

229 Di dalam As-Sunan (253), Ibnu Majah berkata, "Sanadnya dha'if karena 
lemahnya Hammad dan Abul Kurab”. 

230 Di dalam As-Sunan (259) Ibnu Majah berkata, “Sanadnya dhaif 

231 Di dalam As-Sunan (254) Ibnu Majah berkata, "Rijal sanadnya tsigah.” 

232 HR. Ibnu Hibban (77). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 197 


ai ARI e y‏ ف wa‏ ولد قاروا 
بو wi‏ ولا يروا D a‏ 
JÓ ya‏ 


"Janganlah kalian menuntut ilmu untuk Me MORE diri di | 
depan ulama, berdebat. dengan orang yang dungu, atau memilih tempat ` 
majelis, barangsiapa yang melakukannya maka herakalah baginya, 
nerakalah baginya.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Adiy?33 dari Abu Hurairah dari 
Nabi @ yang semisalnya, dengan menambahkan, الله‎ ay Sal 5S) 
TP UN, "Akan tetapi tuntutlah ilmu karena wajah Allah dan negeri 
akhirat.” 

Ibnu Mas'ud pemah berkata, "Janganlah kamu mencari ilmu 
karena 3 hal: (a) merendahkan orang-orang yang dungu, (b) mendebat 
para ahli figh, atau (c) memalingkan wajah manusia kepada kalian, akan 
tetapi berharaplah dengan perkataan kalian dan perbuatan kalian apa- 
apa yang ada disisi Allah, karena itulah yang sesungguhnya yang akan 
kalian dapatkan, dan musnahlah apa-apa selainnya.” . 


233 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 7/216, biografi Yahya bin Ayyub Al Ghafigi) Dia 
pun berkata tentang hadits ini, "Mereka hafalannya tidaklah bagus, dan 
menyatakan bahwa ada #lah didalamnya karena tersendirinya Yahya bin 
Ayyub dari Ibnu Juraij.” : 


198 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Disebutkan pula di dalam Shahih Muslim??4 sebuah hadits dari 
Abu Hurairah dari Nabi ©, "Orang paling pertama yang akan 
dinyalakan api neraka baginya pada Hari Kiamat ada 3 ...." 


“Di antaranya adalah seoang alim yang membaca Al Qur'an 
untuk dikatakan kepadanya, “Wahai qari ”, dan yang belajar ilmu untuk 
dikatakan kepadanya, “Wahai alim!” Kemudian akan dikatakan 
kepadanya, “Telah dikatakan yang seperti itu pada kalian, akhirnya 
mereka diperintahkan untuk diseret pada wajahnya sehingga 
dilemparkan kedalam api neraka, dan dikatakan semacam itu pula pada | 
orang yang bersedekah agar dikatakan dermawan, dan orang. yang 
berjihad agar dikatakan pemberani.” 0 

Ali ék berkata, “Wahai para pembawa ilmu, amalkanlah, karena 
seorang alim adalah yang mengamalkan apa yang dia ketahui, karena 
akan ada suatu kaum yang mereka membawa ilmu akan tetapi tidak 
melewati tenggorokannya, amalnya sangat berbeda dengan ilmunya, . 
begitupula apa yang ada di dalam hati mereka sangatiah berbeda 
dengan apa yang nampak pada. diri mereka, mereka . duduk 
berkelompok-kelompok dengan saling menganggap dirinya paling 
hebat, sampai-sampai dia marah kalau . temannya duduk dengan 
selainnya dan meninggalkannya, tidak akan. Ek amalan mereka 
kepada Allah 4.” | | 

Al Hasan berkata, "Tidak ada KA bagi kalian dari 
jlmu kalau dikatakan kepada kalian wahai alim.” 


Di dalam atsar disebutkan kalau Isa #2 berkata, "Bagaimana dia 
menjadi orang yang berilmu kalau dia menuntut ilmu hanya untuk 
menyampaikannya dan tidak mengamalkannya.” | 


24 HR. Muslim (1905) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 199 


Sebagian ulama salaf berkata, "Telah sampai kepada kami 
bahwa yang mencari hadits hanya untuk menyampaikannya maka dia 
tidak akan mendapatkan bau surga, maksudnya. adalah: Barangsiapa 
yang tujuan mencarinya hanya untuk menyampaikannya tanpa untuk 
mengamalkannya.” 

Oleh karena itu, ulama salaf shalih sangat membenci keberanian 
dalam masalah fatwa, berlomba-lomba di dalamnya, saling berselisih25, 
serta banyak menceburkan diri di dalamnya. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah dari Ubaidillah286 bin Abi Ja'far 
secara mursal, dari Nabi 5 bersabda, 


ركم عَلَى Agi‏ رَوكم عَلى JON‏ 


” Orang yang paling berani untuk berfatwa adalah orang yang 
paling berani untuk masuk neraka.”237 

Algamah berkata, "Dahulu mereka berkata, orang yang paling 
berani untuk berfatwa adalah yang paling sedikit ilmunya.” 

Al Bara” berkata, “Aku mendapati 120 kaum Anshar dari 
sahabat Rasulullah # tidaklah salah satu mereka ditanya tentang suatu 
masalah kecuali menyerahkannya kepada yang lainnya cukuplah 
baginya.” 

Di dalam riwayat lain disebutkan: “Maka yang ini 
meyerahkannya kepada yang lain, dan yang lain menyerahkanlah pada 
yang yang lain sampai kembali pada yang pertama.” 


235 Di dalam naskah asli disebutkan "saling mendahului." 

236 Aslinya : Abdullah, dan ini salah, yang benar Ubaidullah, Lih. Tahdzibul 
Kamal (15/488) 

237 HR. Ad-Darimi 


200 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ibnu Mas'ud 4 berkata, "Orang yang selalu menjawab di setiap 
pertanyaan yang ditujukan kepadanya maka dia telah gila.” 

Umar bin Abdul Aziz pemah ditanya tentang suatu masalah, dia 
pun menjawab, “Aku tidak berani dalam berfatwa.” 


Dan menulis kepada para pegawainya, "Demi Allah, aku tidak 
suka dalam berfatwa kecuali bila kebutuhan sangat mendesak.” 


Tapi bukannya perkara ini bagi orang yang dibutuhkan oleh 
manusia, akan tetapi bagi orang yang telah mendapatkan alim yang 
pantas untuk berfatwa akan tetapi berani untuk berfatwa. 

Dia juga berkata, "Orang yang paling pintar dalam berfatwa 
adalah yang paling diam dan yang paling bodoh adalah yang paling 
sering berbicara.” : 

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Kami mendapatkan para ahli fiqh 
mereka sangat membenci untuk menjawab di dalam masalah-masalah 
dan begitu juga dalam berfatwa sampai tidak mendapatkan kecuali 
keharusan untuknya, kalau seandainya tidak ditanya maka itu hal yang 
sangat disukainya.” 

Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa yang menyerahkan dirinya 
untuk berfatwa maka dia telah menyerahkan kepada sesuatu yang 
sangat besar, kecuali bila keadaan darurat.” 

` Dikatakan kepadanya, "Maka mana yang lebih bagus, berbicara 
atau diam?” 

Imam Ahmad menjawab, "Diam lebih aku sukai.” 

Dia ditanya lagi, "Seandainya dalam keadaan darurat?” 


Imam Ahmad berkata, “Darurat, darurat, ...tapi diam lebih 
selamat baginya.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 201 


Agar mengetahui bahwa seorang yang berfatwa mengisyaratkan 
perintah dari Allah dan Rasul-Nya, dan dia akan berdiri serta akan 
ditanya tentangnya. 


Rabi' bin Khutsaim berkata, "Wahai orang-orang yang terfitnah! 
Lihatlah bagaimana kalian berfatwa.” | 

Amr bin Dinar pernah berkata kepada Qatadah ketika duduk 
untuk berfatwa, "Apakah kamu tahu di dalam perkara apa kamu berada, 
kamu berada antara Allah dan para hamba-Nya, kamu berkata, ‘Ini 
cocok dan ini tidak cocok'.” 


Tbnul Munkadir berkata, "Seorang alim masuk antara Allah dan 
para hamba-Nya, maka lihatlah bagaimana dia masuk kepada mereka.” 

Dahulu Ibnu Sirin ketika ditanya tentang halal dan haram 
berubahlah warna wajahnya, sampai-sampai seakan-akan bukan seperti 
yang biasanya. 

An-Nakha'i pernah ditanya tentang suatu masalah maka 
terlihatlah pada mukanya kebencian seraya berkata, “Apakah kamu 
tidak mendapatkan seseorang untuk ditanya selainku!? Seraya berkata, 
“Sekarang aku sudah berbicara kalau seandainya bukan karena 
keharusan maka aku tidak akan berbicara, seandainya datang suatu 
zaman dimana aku menjadi orang fagihnya kufah maka itu adalah 
zaman keburukan'.” ; 

Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Kalian meminta fatwa 
pada kami seakan-akan kami tidak bertanya tentang apa-apa yang kami 
fatwakan kepada kalian.” 

Muhammad bin Wasi' berkata, "Orang yang pertama kali dihisab 
adalah para ahli fikih.” 


202 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Imam Malik ketika ditanya tentang suatu masalah seakan-akan 
dia berdiri antara surga dan neraka. 


Sebagian ulama berkata kepada sebagian mufti, "Kalau kamu 
ditanya tentang suatu masalah maka jangan jadikan tujuanmu yang 
pertama adalah ingin selesai dari sang penanya akan tetapi selesaikanlah 


dirimu sendiri dulu.” 


Ada juga ulama salaf yang berkata kepada lainnya, "Kalau kamu 
ditanya tentang sesuatu maka berfikirlah, kalau kamu mendapatkan jalan 
keluar berbicaralah kalau tidak diamlah.” 


Perkataan salaf semacam ini banyak sekali sangat panjang 
umtuk disebutkan dan diteliti lagi. 
Termasuk dari bab ini juga dibenci masuk kepada penguasa dan 


dekat dengan mereka, karena itu adalah cara masuknya para ulama 
dunia untuk mendapatkan kemuliaan dan kepemimpinan di dalamnya. 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad?288, Abu ` Daud239, At- 
Tirmidzi24?, dan An-Nasa'i?241 sebuah hadits dari hadits Ibnu Abbas, 
dari Nabi ©, beliau bersabda, 


AT a‏ الباذية Kai ari A e‏ غفل 
ومن ا ی A‏ السّلاطِين GA‏ 


238 HR. Ahmad (1/357) 

239 HR. Abu Daud (2859) 

240 HR. At-Tirmidzi (2256) Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib dari 
hadits Ibnu Abbas tidak diketahui kecuali dari Ats-Tsauri." 

241 HR. An-Nasa'i (4320) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $4 203 


"Barangsiapa yang tinggal di pedalaman akan menjadi kasar, 
yang memburu binatang buruan akan lalai, dan yang datang kepada 
pintu-pintu para penguasa akan terfitnah.” 

Diriwayatkan oleh Ahmad242, Abu Daud?48 hadits yang sama 
dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi @, dan di dalam haditsnya terdapat, 


وما ازْدَادَ AE‏ من السلطان دنول إلا SIS‏ مِنَ 


الله بعدا. 


r 


` "Tidaklah bertambahnya kedekatan dia dengan para penguasa 
kecuali semakin jauhnya dia dari Allah.” 


Diriwayatkan dari Ibnu Majah24 dari Ibnu Abbas, dari 
Nabi & bersabda, 


(ad 


2 St r 


ora Daan akh WAH :‏ وَيَتَعَمُقَوْن 
sh sei‏ بن ماش akan Serba‏ ألا 
VK,‏ ذَلِكَ إلا كما لا يُحِتنَى .5 Yo‏ 

NAN pat A لا‎ BE الوك‎ 


242 HR. Ahmad (2/371, 440) 
243 HR. Abu Daud (2860) 


244 HR. Ibnu Majah (255). Dia berkata di dalam kitab Az-Zawaid, "Sanadnya 
dhaif, dan Ubaidillah bin Abu Burdah tidak diketahui”. 


204 & Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab 


“ Sesungguhnya ada sebagian dari umatku yang akan belajar ilmu 
agama dan membaca Al Qur'an kemudian mereka berkata, 
“Seandainya kalian mendatangi para penguasa agar mendapatkan 
kenikmatan dunia dan menjauhi mereka dengan agama kalian. Hal ini 
tidak akan bisa seperti yang dia inginkan kecuali seperti seseorang tidak 
akan terkena dari binatang buas kecuali taringnya, dan tidak akan 
mendapatkan dari kedekatan dengan mereka kecuali dosa.” 


Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani95 dengan lafazhnya, 
“Sesungguhnya ada sebagian dari umatku yang akan membaca Al 
Qur`an dan mendalami ilmu agama, datang kepada mereka syetan dan 
berkata, “Seandainya kalian mendatangi para penguasa agar 
mendapatkan kenikmatan dunia dan menjauhi mereka dengan agama 
kalian, maka tidak bisa seperti itu kecuali seperti dia tidak akan terkena 
dari binatang buas kecuali taringnya, dan dia tidak akan mendapatkan 
dari kedekatan dengan mereka kecuali dosa'.” 

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi?8 dari hadits Abu Hurairah, dari 
Nabi ,هه‎ beliau bersabda, “Berlindunglah kalian dari mata air 
kesedihan.” Mereka bertanya, "Apa itu mata air kesedihan?!” Beliau 
bersabda, “Suatu lembah di jahannam yang dia berlindung darinya 
setiap hari 100 kali” Dikatakan, "Siapakah yang akan memasukinya 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, "Para pembaca Al Qur 'an yang 
pamer dengan amalnya." 


Diriwayatkan dari Ibnu Majah247 hadits yang sama, dan dia 
menambahkan, 


245 Didalam kitab A/ Ausath. Ath-Thabarani berkata, "Tidak diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas kecuali sanad ini, tersendirinya Hisyam bin Ammar”. | 

246 Didalam kitab A/ Jami” (2383), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan 
gharib.” 

247 HR. Ibnu Majah (256) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 205 


03032720 م 
sa Gi fo‏ إِلَى الله GAN‏ يزورون ANI‏ 
ل 
"Pembaca Al Qur 'an yang paling dibenci. oleh Allah adalah yang‏ 
biasa mendatangi para penguasa zhalim.”‏ 
Diriwayatkan dari Ali248 dari Nabi @ hadits yang sama.‏ 


Sesuatu yang paling ditakutkan untuk masuk ke dalam 
pemimpin zhalim adalah membenarkan kebohongan mereka, dan 
menolong mereka atas kezhalimannya walaupun hanya diam diatas 
pengingkaran kepada mereka. Karena orang yang ingin masuk kedalam 
mereka pasti menginginkan kemuliaan dan kepemimpinan —mereka 
berkeinginan kuat dalam meraihnya— tidak maju untuk mengingkari 
mereka, bahkan mungkin saja membaguskan perbuatan jelek mereka 
agar dekat dengan mereka untuk memperindah kedudukan dia di 
hadapan mereka, maka mereka pun menolong keingingannya. | 


Diriwayatkan dari Imam Ahmad?19, At-Tirmidzi250, An- 
Nasa `i251, dan Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya222 dari hadits Ka'ab 
bin Ujrah, dari Nabi @, beliau bersabda, 


248 HR. Al Ugaili (2/241-242) dan Ibnu Adi (4/139). Didalam sanadnya ada Abu 
Bakar Ad-Dahiri Uqili, dia berkata tentangnya, “Pekerjaannya adalah 
membuat hadits baru yang tidak ada aslinya serta menggantinya dengan 
orang-orang yang terpercaya, dia menyebutkan kalau hadits ini termasuk 
yang didalamnya, Ibnu Adiy berkata tentang hadits ini, ” Dhai?. 

249 HR. Ahmad (4/243) 

250 HR. At-Tirmidzi (A/ Jami’, 2259) berkata, "Hadits ini shahih gharib kita tidak 
mengetahuinya dari hadits Mu'sir kecuali dari jalur periwayatan ini”. 

251 HR. An-Nasa'i (Sunan As-Sughra, 4207) | 

252 HR. Ibnu Hibban (279, 282, 283, 285) 


206 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


A 4 MP - Pena 7 1 Bar Sta 14 
› أمراء يكذبون وَيَظلِمُون‎ an OK ها‎ 
3 A 
له‎ o Xt o 5 وه‎ lá- 7 0 On ANA Ona 
á ra r r or 40 4 o Ta d Pa A o 57 
بوارجٍ علي‎ a ya 25 ظليهم» فليس مني»‎ 
o so LX 6 a? nZ 2 ع‎ 017 0. 
d بهم ويعنهم‎ IS ون لم يصدقهم‎ PA 
r 0 Pak | عرس سمس‎ 84 < r 
ite وهر‎ di a 5 ab 
"Akan ada setelahku para penguasa, barangsiapa masuk 
menemui mereka dan membenarkan kebohongan mereka serta 
menolong atas kezhaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku 
dan aku bukan dari golongan dia, serta tidak pula mereka mendapatkan 
telagaku, dan barangsiapa yang tidak memasuki mereka dan tidak 
` menolong kepada kezhaliman mereka, serta tidak membenarkan 


kebohongan mereka, maka dia dari golonganku dan aku dari 
golongannya dan dia pasti akan mendapatkan telagaku." 


Diriwayatkan oleh Imam Ahmad??? makna hadits ini dari 
Hudzaifah, Ibnu Umar, Khabbab bin Arrat, Abu Said Al Khudri, dan An- 
Nu'man bin Basyir. 

Banyak dari kalangan salaf yang melarang masuk ke dalam 


penguasa walaupun untuk menyuruh pada yang makruf dan melarang 
dari yang munkar. 


253 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/95, 3/24, 92, 4, 267-268, 5/111, 384, 
dan 6/395). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 207 


Diantara yang melarangnya adalah: Umar bin Abdul aziz, Ibnul 
Mubarak, Ats-Tsauri dan para imam lainnya. : 


Ibnul Mubarak berkata, "Bukanlah orang yang menyuruh dan 
melarang bagi kami yang masuk pada mereka dan menyuruh serta 
melarang mereka akan tetapi orang yang menyuruh dan melarang dari 
menjauhi mereka itulah amar makruf nahi munkar bagi kami.” 

Sebabnya adalah karena ditakutkan terfitnah apabila masuk ke 
rumah mereka, karena jiwa kadang berangan-angan pada manusia. 
Apabila jauh menyuruh pada yang makruf dan melarang dari yang 
munkar serta bersikap keras pada mereka, Tapi apabila dia dekat 
dengan mereka hatinya pun condong pada mereka, karena cinta akan 
kemuliaan yang terpendam di dalam jiwa mereka, jiwa pun membaikkan 
itu, memuji mereka dan bersikap lembut pada mereka, mungkin 
condong kepada mereka dan mencintainya, apalagi kalau mereka 
bersikap lembut dan menghormatinya maka diapun menerimanya, inilah 
yang telah terjadi pada anak Thawus?54 bersama sebagian dari beberapa 
gubernur dengan kehadiran bapaknya, maka Thawus pun menjelek- 
jelekan perbuatannya. 


Sufyan Ats-Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin 
Abbad, dan di sana tercantum, “Jangan kamu dekat dengan para 
penguasa atau bergaul dengan mereka di setiap apa pun, dan janganlah 
kamu tertipu dengan dikatakan kepadamu, “Agar kamu memberikan 
syafaat serta menolak kezhaliman atau menolak kezhaliman pada para 
penguasa karena itu sesungguhnya adalah tipuan iblis, dan itu adalah. 
kebisaan para pembaca Al Qur'an yang jahat sebagai tangga untuk 
mendekati mereka, kalau kamu diamanatkan menjadi mufti maka 
ambillah dan janganlah bersaing dengan mereka. Janganlah kamu 


254 Di dalam naskah asli disebutkan, "untuk Abdullah bin Thawus". 


208 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


seperti orang yang ingin ditaati perintahnya, disebarkan perkataannya, 
dan didengar perkataannya, apabila ditinggalkan yang seperti itu maka 
akan diketahui. Janganlah kamu suka akan kepemimpinan, karena 
sesungguhnya manusia cinta akan kepemimpinan melebihi cintanya 
pada emas dan perak dan itu adalah masalah yang pelik yang tidak 
diketahui kecuali oleh orang yang bisa melihat dari ulama yang bersinar. 
Maka periksalah dengan hati dan kerjakan dengan niat, dan ketahuilah 
telah datang perkara kepada manusia yang menjadikan seseorang ingin 
mati, wassalam.” 


Dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa dibenci bagi 
seseorang memamerkan dirinya kepada manusia dengan keilmuannya, 
kezuhudannya serta agamanya atau menunjukkan perbuatannya, 
perkataannya serta karamahnya agar selalu dikunjungi, diminta 
barakahnya dan doanya, serta dicium tangannya. Dia pun senang 
kepada perbuatan semacam itu, berusaha agar senantiasa di dalamnya 
dan bahagia diatasnya atau mencari sebab-sebabnya. 

; Ulama salaf pun sangat membenci sekali dengan 
kepopularitasan, Di antaranya adalah Ayyub, An-Nakha'i, Sufyan, 
Ahmad dan lainnya dari generasi ulama rabbani. Begitu juga Al Fudhail, 
Daud Ath-Thai dan lainnya dari kalangan orang-orang zuhud dan yang 
mengenal Allah, mereka pun mencela diri mereka serta menutupi 
amalan mereka. 


Ada seseorang yang datang kepada Daud Ath-Thai dan dia pun 
bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu datang kesini?” 


Dia menjawab, “Aku datang untuk mengujungimu.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 209 


| Dia berkata, "Adapun kamu akan mendapatkan kebaikan karena 
telah mengunjungi di jalan Allah, tapi aku melihat ketika aku bertemu 
besok dan dikatakan padaku, Siapakah kamu sampai dikunjungi? 
Apakah kamu termasuk orang-orang zuhud?” 

“Tidaklah demi Allah” 

“Apakah kamu ahli ibadah?” 

“Tidaklah demi Allah” 

“Apakah kamu orang shalih?” 

“Tidaklah demi Allah.” 

“Dia lalu menyebutkan beberapa kebaikan yang berkenaan 
dengan itu, kemudian menghina dirinya, seraya berkata, “Wahai Daud 
pada waktu muda kamu seorang yang fasik, ketika dewasa kamu 
menjadi seorang yang riya, dan seorang yang ria lebih jelek daripada 
orang yang fasik.” | i | 

Muhammad bin Wasi' berkata, "Seandainya dosa mengeluarkan 
bau busuk maka tidak ada yang sanggup untuk duduk denganku.” 

Ibrahim An-Nakha'i ketika ada orang yang datang kepadanya 
dan dia sedang membaca mushaf langsung menutupnya. 

Uwais dan ulama lainnya dari kalangan orang yang zuhud ketika 
berada disuatu tempat dan diketahui oleh orang lain bergegas untuk 
beranjak dari tempat tersebut. Banyak dari kalangan salaf membenci 
ketika ada orang yang meminta doa darinya, seraya mengatakan 
kepadanya, "Apakah dari aku?” | 

Diantara mereka adalah: Umar bin Khaththab dan Hudzaifah, 
begitu juga Malik bin Dinar. 

An-Nakha'i adalah orang yang paling benci ketika dimintai doa. 


210 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ada seseorang yang menulis kepada Ahmad untuk meminta 
doa, maka dia pun berkata, “Seandainya kami berdoa untuk ini maka 
siapakah yang akan mendoakan kami?!” 


“Pada suatu hari kisah orang-orang yang shalih beserta 
semangatnya dalam beribadah diceritakan kepada para raja. Mendengar 
itu mereka pun ingin berziarah kepadanya. Ketika sampai kabar 
kedatangannya dia pun duduk di jalanan sambil makan. Pada saat raja 
itu datang sedangkan keadaannya seperti itu, dia langsung 
mengucapkan salam kepadanya, setelah dijawab salamnya, dia pun 
menambah makanannya dan tidak menengok kepadanya, Raja pun 
berkata, “Tidak ada kebaikan bagi orang ini." Seraya meninggalkannya, 
orang shalih itu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan 
aku darinya karena itu adalah perbuatan tercela.” 


Ini adalah masalah yang sangat luas sekali. 


Di sini ada sebuah poin yang harus diperhatikan, yaitu terkadang 
manusia mencela dirinya dihadapan manusia karena dia menginginkan 
agar terlihat sebagai orang yang tawadhu” di hadapan dirinya, derajatnya 
pun meningkat di mata mereka, tak lupa mereka pun memujinya, akan 
tetapi ini adalah terrnasuk bab riya yang sangat tersembunyi serta telah 
diingatkan tentang ini oleh para ulama salaf. 


Mutharrif bin Abdillah bin Syikhkhir berkata, "Cukuplah bagi 
manusia berlebih-lebihan dalam menghina dirinya di hadapan manusia, 
seakan-akan kamu menghinanya dengan tujuan e akan 

tetapi di sisi Allah itu adalah sebuah kedunguan.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab &@& 211 


. Pasal 


Sebelumnya telah dijelaskan bahwa cinta akan harta dan 
kepemimpinan serta bersemangat di dalam keduanya akan 
menghancurkan agama seorang hamba sampai tidak ada yang tersisa 
kecuali yang Allah kehendaki, seperti yang dikabarkan oleh Nabi @. 


Asal dari cinta kepada harta dan kemuliaan adalah cinta kepada 
dunia dan asal dari kecintaan kepada dunia adalah menuruti hawa nafsu. 


Wahb bin Munabbih berkata, "Asal mula dari menuruti hawa 
nafsu adalah keinginan kepada dunia, asal mula dari keinginan kepada 
dunia adalah cinta kepada harta dan kemuliaan, dan asal dari kecintaan 
kepada harta serta kemuliaan adalah menghalalkan segala yang haram.” 


Ini adalah perkataan yang indah, karena dicelanya seseorang 
yang suka harta dan kemuliaan disebabkan cinta kepada dunia, dan 
keinginan kepada dunia berasal dari keinginan hawa nafsu, karena hawa 
nafsu mengundang kepada keinginan akan dunia. Cinta akan harta serta 
kemuliaan di dalamnya. Sedangkan ketaatan akan mencegah dari 
menuruti hawa nafsu dan menghalangi cinta dunia. 


Allah & berfirman, 
هى‎ IE NEGO blk 


GO LAA 3 ل وما من حاف مقام ري‎ it 


Pai 


` “Adapun orang-orang yang melampaui batas, dan lebih 
mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat 


212 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


tinggalnya, dan adapun orang yang takut akan kebesaran tuhannya dan 
menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya 
surgalah tempat tinggallnya)” (Qs. An-Naazi'aat [79]: 37-41) 


| Allah & menjelaskan penduduk neraka karena cinta harta dan 
kekuasaan di berbagai tempat di dalam Al Qur`an. Dia berfirman, 


Pk 


© TSI يكن‎ Iris sana Kan 
JU فى عي‎ Ona KEY AC AI, 


r 
(Ora 2- 7 عم‎ NE هلك‎ KO) 


"Adapun orang yang yang diberikan kepadanya kitabnya dari 
sebelah kirinya, maka dia berkata, ‘Wahai alangkah baiknya kiranya 
tidak diberikan kepadaku kitabku (ini), dan aku tidak mengetahui apa 
hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang 
menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat 
kepadaku, telah hilang kekuasaanku dariku'” (Qs. Al Haaggah (69): 25- 
29) 


Perlu diketahui bahwa jiwa meyukai kemuliaan dan ketinggian 
derajat sesuai dengan jenisnya. Dari sini bermulanya kecongkakan dan 
rasa kedengkian, akan tetapi akal berlomba untuk mendapatkan derajat 
yang abadi, keridhaan dari Allah dan kedekatan dengannya, serta benci 
kepada kemuliaan sementara yang akan hilang, yang dibelakangnya 
terdapat kemurkaan dari Allah dan kebenciannya, serta rendahnya 
kedudukan seorang hamba, kejauhannya, dan keterusirannya dari Allah. 
Inilah kemuliaan yang sementara dan tercela, dan itulah kecongkakan 
dan kesombongan di dalam dunia secara batil. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 213 


Adapun kemuliaan yang pertama dan berlomba-lomba di 
dalamnya adalah sifat yang terpuji. 


Allah & berfirman, 


j se AKIR TAG a7 
زه‎ Dobel! وف ذلك فليتنافي‎ 
"Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba- 
lomba.” (Qs. Al Muthaffifiin (831: 26) 


k Al Hasan berkata, “Apabila kamu melihat seseorang 
menyaingimu dalam hal dunia maka saingilah dia dalam hal akhirat.” 


Wahb bin Al Ward berkata, ”Apabila kamu bisa agar tidak ada 
yang bisa untuk menyaingimu dalam urusan akhirat maka lakukanlah.” 


Muhammad bin Yusuf Al Ashbahani seorang ahli ibadah 
berkata, ”Seandainya ada seseorang yang mendengar bahwa ada orang 
lain atau mengerti bahwa orang lain lebih taat kepada Allah dari pada 
dirinya dan hatinya pun retak maka itu bukanlah sesuatu yang aneh.” 


Seseorang berkata kepada Malik bin Dinar, “ Tadi malam aku 
melihat ada seseorang yang menyeru, ‘Wahai manusia, 
perjalanan...perjalanan...', maka aku tidak melihat seseorang berjalan 
kecuali Muhammad bin wasi’. Mendengar itu Malik pun berteriak dan 
pingsan.” .. 

Di dalam derajat yang tertinggi di akhirat disyariatkan untuk 
berlomba-lomba untuk mencarinya, bersemangat di dalam berjalan 
menujunya, serta tidak boleh merasa cukup dengan kedudukan yang | 
rendah padahal dia mampu mendapatkan derajat yang tertinggi. 


.- Adapun kemuliaan yang musnah dan terputus akan 
membuahkan bagi orang yang menjalankannya besok berupa kerugian, 


214 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


penyesalan, kehinaan, kerendahan, ketidakberartian, itulah yang 
disyariatkan untuk zuhud di dalamnya dan menjauhinya. 


Sebab-sebab Zuhud di antaranya: 


Pertama, melihat kepada akibat yang terjadi pada kedudukan 
yang mulia di dunia dengan kekuasaan dan pemerintahan bagi orang 
yang tidak memenuhi haknya di akhirat. 

Kedua, melihat kepada hukuman bagi orang yang zhalim dan 
pendusta, serta siapa saja yang menyaingi pakaian kebesaran milik 
Allah. | 

Di dalam kitab As-Sunan disebutkan sebuah dari Nabi &, beliau 
bersabda, 


حشر المتكبرون 2 AAN Jeh AA‏ في 

7 ١ 5 ua 4 اس‎ 0. 2 3 

DIA oa من کل‎ JAN GA SE صور‎ 

إلى سجن في e mer‏ سايق نا ارُ الأثيَار 
بترن س عضارة Jal‏ 3 طيئة JÉ‏ 


"Akan dikumpulkan orang-orang yang sombong pada Hari 
Kiamat seperti atom yang bertebaran di dalam rupa seseorang, 
kehinaan menyelimuti mereka di setiap tempat, digiring menuju suatu 
penjara di jahannam yang dinamakan 'Bulas', mereka terbakar dengan 
api yang menyala-nyala, diberi minum dari getahnya ahli neraka, yaitu 
tanah yang keras'." 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 215 


Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi??? dan lainnya256 dari Amr bin 
Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi &. 


Di dalam riwayat lainnya dari jalur periwayatan yang lain 
disebutkan di dalam hadits ini, Het الاس‎ maias ”Manusia akan 
menginjak-injaknya dengan menggunakan kaki-kaki mereka.” 

Diriwayat yang lain dari jalan yang lain, di الإلس‎ jk 
والدواب بازجلهم حى يَقْضِي الله بَيْنَ عِبَادِهِ‎ “Mereka dinjak-injak oleh jin, 
manusia, dan binatang melata dengan kaki-kaki mereka sampai Allah 
memberikan keputusan pada hamba-Nya.” 


Ada seseorang yang datang pada Umar meminta izin agar 
mengghisas seseorang, maka Umar berkata, “Aku takut kalau 
seandainya kamu mengghisas mereka dan kamu menjadi merasa lebih 
tinggi dari mereka sehingga Allah menaruhmu di bawah kaki-kaki 
mereka pada Hari Kiamat.” 


Ketiga, manusia harus melihat kepada ganjaran orang-orang 
yang bersikap tawadhu' karena Allah di dalam dunia maka Allah akan 
angkat derajatnya di akhirat, karena barangsiapa yang bersikap 
tawadhu' karena Allah maka akan diangkat derajatnya. 


Keempat, apa yang dia capai bukanlah atas kekuatannya, akan 
tetapi dari keutamaan Allah dan rahmat-Nya dari apa yang Allah 
gantikan kepada para hamba-Nya yang mengenal tentang-Nya, yang 
selalu zuhud terhadap apa-apa yang fana dari harta dan kemuliaan, apa 
yang Allah segerakan kepada mereka di dunia berupa kemuliaan takwa, 


255 Di dalam kitab A/ Jami’ (2492), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih, 
lihat takhrij dari hadits ini didalam kitabku Ahwa/u An-Nar bab Sijnu An-Nar." 

256 HR. Ahmad (2/179), dan An-Nasa'i (A/ Kubra, seperti juga di dalam kitab 
Tuhfatul Asyraf, 8800) 


216 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


rasa wibawa pada segenap manusia secara zhahir, dan dari manisnya 
pengetahuan, keimanan, serta ketaatan di dalam hati. 

Itulah kehidupan terindah yang Allah janjikan kepada siapa saja 
yang beramal shalih dari kaum laki-laki maupun perempuan dan dia 
mukmin, ini adalah kehidupan terindah yang tidak dirasakan oleh para 
raja, para pemimpin dan orang-orang yang menginginkan kemuliaan. Ini 
seperti yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, “Seandainya para raja 
dan anak-anaknya mengetahui apa-apa yang kita rasakan maka mereka 
akan mencambuk kita dengan menggunakan pedang.” 

Barangsiapa yang Allah berikan rezeki seperti itu maka dia pun 
sibuk mencari kemuliaan yang sementara dan kepemimpinan yang fana. 

Allah & berfirman, 

3 : z 
1 4 Pa KIK 4 Ne 
ولباس النقوئ ذلك حر‎ 
"Dan pakaian taqwa itulah yang terbaik.” (Os. Al A'raaf [7]: 26) 
Allah & berfirman, 


وح دل ما 12 بو 
g A‏ 


RASA 


"Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allahlah 
kemuliaan semuanya.” (Qs. Faathir (35): 10) 


Di dalam sebagian atsar juga terdapat bahwa Allah & berfirman, 

أنا GA‏ فَمَنْ GA gkah Ga) f‏ وَمَنْ 
OPEP iA 4 £‏ 
راد GAJI Se‏ وَالآخرَةٍ وشرفهما SA alas‏ 


Kas‏ يريد 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 217 


“Aku adalah orang yang mulia, barangsiapa menghendaki 
kemuliaan maka taatilah Dzat Yang Maha Mulia, dan barangsiapa 
menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat maka bertaqwalah.” 


Hajjaj bin Arthah pemah berkata, “Kecintaan pada kemuliaan 
telah membunuhku.” 


Mendengar itu Sawar berkata kepadanya, "Kalau seandainya 
kamu bertaqwa maka kamu akan mulia.” 


Seorang penyair berkata: 
SAN Sal A sa JAN 
rih ع و ے شو و ر عن‎ 
A a KAG. : 
2 قي ق‎ 07 l2 2 م‎ 


susah op s إا حمق‎ 


“Bukankah ketaqwaan itu adalah keagungan dan kemuliaan. 
Sedangkan kecintaanmu pada dunia adalah kehinaan dan kesengsaraan. 
Bagi hamba yang bertaqwa tidaklah ada kekurangan, 
apabila dia merealisasikan taqwa walaupun dengan kesusahan dan 
keterbebanan. ” 

Shalih Al Bajji berkata, "Ketaatan adalah kepemimpinan dan 
seseorang yang taat kepada Allah adalah pemimpin yang memimpin 
para gubernur, apakah kamu tidak melihat kewibawaannya di hati-hati 
mereka. Apabila dia berkata diterima, apabila dia memerintah ditaati, 
kemudian dia berkata, "Ya Allah adalah berhak bagi orang-orang yang 
senantiasa berkhidmah kepada-Mu, dan yang telah Engkau berikan 


ص مس 


218 WW Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kecintaan kepada-Mu supaya menghinakan baginya para orang-orang 
yang sombong sampai mereka takut kepadanya disebabkan wibawanya 
di dalam hati-hati mereka, itu semua disebabkan karena adanya wibawa- 
Mu di dalam hatinya, karena setiap kebaikan dari-Mu hanyalah bagi para 


wali-Mu'. 


Sebagian ulama salaf berkata, "Siapa yang paling bahagia 
dengan ketaatan selain orang-orang yang taat? Bukankah setiap 
kebaikan ada di dalam ketaatan, bukankah orang yang taat kepada Allah 
adalah raja di dunia dan akhirat.” 


Dzun Nun berkata, "Siapa yang lebih mulia dan lebih berwibawa 
daripada orang yang berlepas diri dari para pemilik sesuatu ditangannya 
(raja)?” 

Muhammad bin Sulaiman seorang gubernur Bashrah masuk 
menemui Hammad bin Salamah dan duduk disampingnya seraya 
bertanya, "Wahai Abu Salamah, ada apa denganku mengapa setiap aku 
memandangmu hatiku selalu bergetar untuk berpisah denganmu?” 

Dia menjawab, “Karena seorang alim apabila dia menginginkan 
dari ilmunya wajah Allah maka akan ditakuti oleh segala sesuatu, tapi 
apabila dia menginginkan untuk memperbanyak harta maka akan takut 
kepada segala sesuatu.” 

` Dari sini bisa diambil kesimpulan dari beberapa perkataan 
mereka, "Seberapa banyak kamu takut kepada Allah maka begitu pula 
kamu akan ditakuti oleh manusia. Seberapa banyak kamu mencintai 
Allah maka begitu pula kamu akan dicintai manusia. Seberapa banyak 
kamu menyibukkan diri untuk Allah maka begitu pula manusia akan 
tersibukkan denganmu.” 

Suatu hari Umar bin Al Khaththab 4 berjalan diikuti oleh 


beberapa orang dari pembesar Muhajirin. Dia pun menengok melihat 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 219 


mereka maka mereka pun turun dari tunggangan karena takut kepada 
Umar, Umar pun menangis dan berkata, "Ya Allah sesungguhnya kamu 
mengetahui kalau aku lebih takut kepada-Mu daripada mereka, maka 
ampunilah aku.” 

Dahulu Umar seorang yang zuhud telah keluar dari kufah 
menuju Rasyid untuk menasehatinya dan melarangnya dari yang 
munkar, maka terbesitlah rasa takut pada pada pasukan rasyid ketika 
mendengar tentang kedatangannya, sampai-sampai apabila datang 
kepada mereka musuh sebanyak 100 ribu tidak melebihi takutnya 
kepadanya. | | 1 

Selain itu, tidak ada yang berani bertanya kepada Al Hasan 
karena wibawanya. Dikisahkan juga bahwa para murid-murid seniornya 
berkumpul dan saling meminta sebagian dari sebagian yang lain agar 
menanyakan sesuatu masalah. Ketika mereka datang ke majelisnya tidak 
ada yang berani bertanya kepadanya sampai-sampai mereka bertahan 
dengan keadaan seperti itu mungkin hampir satu tahun penuh. 

Orang-orang yang ingin bertanya kepada Malik bin Anas pun 
takut untuk bertanya sehingga berkata penyair tentangnya: 


يدع ORAL gag AA‏ واس الأَذْقَانِ 
ور la Ia AG SO jen UP‏ 


“Dirinya meninggalkan untuk menjawab pertanyaan dan tidak ditanya 
karena wibawanya 


serta orang-orang yang bertanya pun menganggukkan dahi mereka. 


Cahaya penghormatan dan kemuliaan raja di dalam dirinya karena 
ketagwaan. ` | 


220 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Itu adalah sebuah kewibawaan yang tidak dimiliki oleh para penguasa.” 

Yazid Al Ugaili pemah berkata, "Siapa yang menginginkan 
dengan ilmunya wajah Allah maka Allah pun menerima dengan wajah- 
Nya dan menjadikan hati-hati para hamba menerimanya. Barangsiapa 
yang mengiginkan dengan ilmunya untuk selain Allah, maka Allah akan 
menolaknya dengan wajah-Nya serta akan menjadikan hati para hamba 
menolaknya.” 

Muhammad bin Wasi berkata, “Apabila seseorang hamba 
mendekatkan hatinya pada Allah maka Allah akan mendekatkan hati 
para hamba-Nya yang beriman kepadanya.” 

Abu Zayid Al Busthami berkata, “Aku telah menalak dunia 
dengan thalak tiga, tidak ada rujuk bagiku di dalamnya, aku datang 
kepada Allah sendirian, dan aku menyeru-Nya dengan meminta 
pertolongan kepada-Nya 

'Dia berdoa, “Wahai Rabbku, aku meminta kepada-Mu dengan 
doa yang tidak ada yang bisa menjawabnya selain-Mu." 

Setelah Allah mengetahui kejujuran doa dari lubuk hatiku dan 
keputus asaan pada diriku, pertama yang Allah berikan kepadaku adalah 
aku lupa akan diriku sendiri dengan segenap kelupaan, kemudian 
bertaburan manusia menyambutku disisiku padahal aku telah 
menghindari mereka.” 


Dia pemah dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai Negara. 
Ketika melihat manusia mengelilinginya dia berkata, 


TA Ga ويتتي صرت‎ 


be‏ مول لاني لَك عبد 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 221 


رفي Selagi‏ ما تُسسَطَاعٌ تَعْد 
ek‏ احق بي ish‏ 
“Seandainya aku menjadi sesuatu dari‏ 
selain sesuatu yang aku akan kembali.‏ 
Aku menjadi tuan bagi semua orang‏ | 
padahal aku dari-Mu hanyalah seorang hamba.‏ 
Di dalam hatiku terdapat perkara-perkara‏ 
yang tidak bisaku dihitung.‏ 
Akan tetapi menutupi keadaanku‏ 


lebih berhak bagiku dan lebih pantas.”?59 


Wahb bin Munabbih menulis kepada Makhul, “Amma ba'du, 
sesungguhnya kamu mendapatkan dengan zhahirnya ilmumu kemuliaan 
dan derajat yang tinggi disisi manusia, maka mintalah dari sesuatu yang 
tidak nampak pada ilmumu kedudukan disisi Allah dan derajat yang 
tinggi. Ketahuilah bahwa satu dari dua perkara akan menghalangi yang 
lainnya.” 

Maknanya adalah bahwa ilmu yang zhahir seperti belajar ilmu 
syariah dan hukum, fatwa, kisah-kisah, nasehat, dan yang lainnya yang 
nampak: pada manusia akan menjadikan bagi pemiliknya kedudukan 
tinggi dan kemuliaan disisi manusia. Sedangkan ilmu yang tidak nampak 
yang tersimpan di dalam hati dari mengenal tentang Allah dan takut 
kepada-Nya, kecintaan kepada-Nya, muraqabah-Nya, dekat dengan- 
Nya, rindu akan bertemu dengan-Nya, bertawakkal kepada-Nya, ridha 


259 Dari (4) dan di sisa naskah yang asli dengan tambahan (alif setelah (da) 


222 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dengan takdir-Nya, menolak keindahan dunia yang fana, dan 
menyambut permata akhirat yang abadi. Semua ini menjadikan 
pemiliknya mendapatkan derajat yang mulia serta kedudukan yang 
tinggi. Satu dari dua perkara pasti akan menghalangi yang lainnya. 


“Barangsiapa yang berhenti dengan kedudukannya di sisi 
manusia, dan sibuk dengan apa-apa yang dia dapatkan dari mereka 
dengan ilmu yang zhahir berupa kemuliaan di dunia, serta keinginannya 
ingin menjaga kedudukan ini di sisi manusia, memulazamahkannya, 
menambahkannya, dan takut kehilangannya maka urusannya diserahkan 
pada Allah dan terputus hubungan antara dia dengan Allah. Ini seperti 
yang dikatakan oleh salah seorang ulama, “Celakalah bagi orang yang 
bagiannya dari Allah adalah dunia.” 

Assari Ash-Sagathi merasa kagum dengan ilmu Junaid, 
khutbahnya yang bagus, dan kecepatannya dalam menjawab 
pertanyaan, maka dia pun berkata kepadanya setelah bertanya 
kepadanya tentang sesuatu masalah yang dia telah menjawab dan benar, 
“Aku takut kalau bagianmu dari dunia adalah lisanmu.” Junaid pun 
menangis setelah mendengar perkataan ini. 


Barangsiapa yang sibuk dengan memelihara kedudukannya disisi 
Allah seperti yang kita katakan dari ilmu yang tidak nampak akan 
sampai kepada Allah, dan akan tersibukkan dengan selainnya. Dirinya 
pun merasa telah tersibukkan dari mencari kedudukan di sisi manusia, 
“akan tetapi bersamaan dengan ini Allah memberikannya kedudukan di 
hati-hati para hamba dan kemuliaan di sisi-Nya, walaupun dia tidak 
menginginkan itu dan tidak mencarinya. Bahkan kabur dan lari darinya 
dengan sangat jauh. Dia juga takut manusia akan memutus 
hubungannya dengan Dzat yang hag. 


Allah # berfirman, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 223 


PAN‏ رم 


A HA 7‏ ص ر 
e : KN ol‏ منوا 9- عَمِلُوأ | Sadha)‏ سيجعل 2 
r‏ و a‏ 
gi‏ ودا ) 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih 
kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) 
mereka rasa kasih sayang.” (Qs. Maryam (19): 96) 

Maksudnya adalah di hati para hamba. 

Di dalam hadits disebutkan, 


2. 2 07 


إن 3 إذا A)‏ عبدا ثادى: يا a Jisa‏ 


ع 
r‏ 


3 X f 


Jal wa a A‏ السّمَاء ثم 
AAS 7‏ ضع له ابول في PN‏ 


“Sesungguhnya Allah ketika mencintai seseorang menyeru, 
Wahai jibril, Aku mencintai fulan, maka jibril pun mencintainya'. Maka 
para penghuni langit pun mencintainya, kemudian diletakkan keridhaan 
pada manusia di muka bumi.” 

Hadits yang masyhur, diriwayatkan di dalam Ash-Shahih.260 

Kesimpulannya, mencari kemuliaan di akhirat akan 
mendapatkan kemuliaan di dunia, walaupun pemiliknya tidak 
menginginkannya dan tidak memintanya. Sedangkan mencari kemuliaan 
di dunia akan menghalangi kemuliaan di akhirat, adpun keduanya tidak 
akan pernah bertemu. Orang yang paling bahagia adalah yang lebih 


260 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 3209). 


224 $& Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


mendahulukan sesuatu yang abadi daripada sesuatu yang fana. Hal ini 
seperti yang disebutkan di dalam hadits Abu Musa, dari Nabi @, beliau 
bersabda, 


E 0... r - £ IT P a oz 
BA ومن‎ TAU Tel Gi من أحب‎ 


“Barangsiapa yang mencintai dunianya maka dia telah 
membahayakan akhiratnya, dan barangsiapa yang mencintai akhiratnya 
maka dia telah membahayakan dunianya, maka dahulukanlah apa-apa 
yang abadi daripada sesuatu yang akan musnah.” 

. Diriwayatkan oleh Ahmad 259 dan lainnya260. 


Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Abul Fath Al 
Busthi: 


Dg ce 5 ea 1 رر ا کے‎ P cg. 0 8 5 AI ih 

ora‏ مفترقان لست oise GANG‏ لخلطة وكلاتي 

01203 r Le 1 Pa Ta a ایر‎ 1r 229 s 
SP طلب المعادٍ مع الرياسة والعلى فدعي الذي يفتى‎ 

“Dua perkara yang terpisah dan kamu tidak melihat keduanya 
ingin bercampur dan ingin bertemu 
٠ 259 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/214). 

260 Diriwayatkan juga oleh Abd bin Humaid didalam Musnadnya (568), Al 
@adhai di dalam Musnad Asy-Syihab (418), Al Baghawi didalam Syarhu As- 
Sunnah (4038), Al Hakim di dalam A/ Mustadrak (4/308), dan Al Baihagi di 


dalam Sunan Al Kabir (3/370). 
Al Hakim menilai hadits ini shahih. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab غ19‎ 225 


Menginginkan tempat kembali bersama kepemimpinan dan derajat yang 
0 YF, 
maka biarkanlah sesuatu yang fana untuk sesuatu yang abadi.” 


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 


Imam Ahmad dan Al Hakim?61 meriwayatkan sebuah hadits dari 
Zaid bin Tsabit 4%, bahwa Nabi © pernah mengajarkan kepadanya 
sebuah doa dan menyuruh agar keluarganya membiasakannya setiap 
hari. Beliau bersabda, | 


قل حن تُصبخح: ال ك ENG‏ 
SA‏ في يديك ويلك وبك ويك ا 
ا من خرن 
gi hai‏ ما نيت کان وما لم كأ آم 
كن وا ولول بل لل على كن شن 


261 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/191) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/516). 
Al Hakim menilai hadits ini shahih. 


226 - Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


في UM‏ والآخيرَةء توفي SA Uh‏ 
بالصالجين. سالك AD‏ الرضًا بَعْدَ الْقَضَاء ويرد 
ida AA‏ نظر إلى وَجْهِك» وَشَوْقا 
YA ab‏ اش T‏ 
aja a‏ أو أكتسب حَطِيئة مُحبطًة أو YES‏ 
pati Gb al ei‏ وَالأرْض» GAN E‏ 
GÉ‏ ا JNE‏ والإکرا» Jb‏ أَعْهَدُ su‏ 
AN di edi‏ وأشهدك وكفى بك شهيداء A‏ 
i Ba‏ إلا أنتَ وَحْدَكَ Y‏ شريك لَك لَك 
alah‏ :ولك di cah‏ كن A‏ فی 


"4 


8 z £ و‎ ø 
Ee E E anta SI agak 
as! وعدك 3 ولقاءك حق» والجئة حق» والساعة‎ 


< 30 و‎ r 
في القبور» وأشهد‎ a وأنت تبْعَث‎ IN 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 227 


أك إن تكلني إلى تفسي» تكلني إلى Wo‏ وَعَوْرةٍ 


r 


BA AN ih dab, =y‏ فَاغَفِرْ لي 


Sa 


y a) Sis PE‏ يعفر ر الذئوب Sf Fa Y!‏ علي 
TE HRONI‏ الرحيم. 


“Katakanlah kala pagi hari, ‘Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah 
aku penuhi panggilan-Mu dan ketaatan kepada-Mu, kebaikan seluruhnya 
ada di hadapan-Mu, dari-Mu, karena-Mu dan (kembali) kepada-Mu. Ya 
Allah, tidaklah aku ucapkan sebuah perkataan atau ungkapkan sebuah 
nadzar atau bersumpah dengan sebuah sumpah maka kehendak-Mu ada 
di hadapan semua itu. Jika Engkau telah menghendakinya niscaya 
terjadi dan jika Engkau tidak menghendakinya maka tidak akan pernah 
terjadi. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari-Mu, sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidaklah aku 
bershalawat dengan sebuah shalawat kecuali bagi orang yang engkau 
bershalawat kepadanya dan tidaklah aku melaknat dengan sebuah laknat 
melainkan bagi orang yang telah Engkau laknat. Engkaulah pelindungku 
di dunia dan di akhirat Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan 
gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih. 


Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kerelaan 
setelah datangnya ketentuan, dinginnya: kehidupan setelah kematian, 
kenikmatan melihat Wajah-Mu, kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, 
tanpa adanya kesempitan yang membahayakan dan fitnah yang 
menyesatkan. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari berbuat zhalim 
dan dizhalimi, menyakiti dan disakiti, melakukan sebuah kesalahan yang 


228 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


` menghilangkan (pahala amalan lainnya), dan melakukan sebuah dosa 
yang tidak diampuni oleh-Mu. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang 
Maha Mengetahui yang tersembunyi dan yang terlihat, Pemilik 
ketinggian dan kemuliaan, sesunggguhnya dalam kehidupan di dunia ini 
aku berjanji dan bersaksi kepada-Mu cukuplah Engkau sebagai saksi. 
Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Engkau Yang Esa dan 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Engkau pemilik kerajaan dan pujian, dan 
Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Aku juga bersaksi bahwa 
Muhammad itu hamba dan utusan-Mu. Aku bersaksi bahwa janji-Mu 
adalah benar (haq), pertemuan dengan-Mu adalah haq, surga itu haq, 
kiamat itu benar akan datang, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, 
dan Engkau membangkitkan orang-orang yang di dalam kubur. Aku 
bersaksi bahwa Engkau jika menjadikan diriku lelah maka jadikanlah aku 
merasa lelah terhadap kehilangan, cela, dosa dan kesalahan. 
Sesungguhnya aku tidak bisa kuat kecuali atas rahmat-Mu maka 
ampunilah aku atas dosa-dosaku seluruhnya sebab sesungguhnya tidak 
ada yang mengampuni seluruh dosa kecuali Engkau dan terimalah 
tobatku sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha 
Penyayang.” 


Redaksi َك‎ êi J “Labbaika Allahumma labbaika” 
artinya adalah, aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan berulang 
kali. Maksudnya bukan benar-benar hanya dua kali saja namun 
maksudnya adalah pengulangan, memperbanyak dan pengukuhan. Hal 
ini sebagaimana Firman Allah &, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 229 


“Kemudian pandanglah sekali lagi.” (Os. Al Mulk (67): 4) 

Asal kalimatnya dari لب بالْمَگان‎ yang artinya selalu menetapi dan 
mendiaminya. Seakan-akan orang yang memenuhi panggilan itu 
menjawab panggilan Allah dan mengharuskan untuk memehuhinya. 


Pengertian lain: cepat dalam menjawab sekaligus berkesinambungan 
dalam menjawab. 

Redaksi zw “aku penuhi ketaatan kepada-Mu” maksudnya 
adalah, kebahagiaan yang berlimpah. Artinya ketaatan yang banyak. 
Asal katanya adalah: ketika seseorang dipanggil maka jawaban yang 
diberikan merupakan upaya membahagiakan dan menolongnya. | 
Kemudian hal itu diperuntukkan dalam ketaatan secara mutlak, seperti 
digunakan dalam menjawab panggilan Allah &. Dikisahkan dari 
penduduk Arab, “subhaanahu wa sa'daanahu” artinya adalah aku 
memuji dan menaatinya. Kata “isad” dinamai dengan “sa dan” 
sebagaimana kalimat “tasbih” dinamai dengan “subhan” dan tidak 
pernah terdengar kalimat “bisa 'daika” dalam bentuk tunggal. 

Tidak diragukan lagi bahwa Allah & menyeru hamba-Nya untuk 
menaati-Nya dan meraih keridhaan-Nya yang terdapat dalam ketaatan 
serta mendapatkan kebahagian akhirat bagi mereka yang menjawab 
seruan tersebut. Barangsiapa yang menjawab seruan-Nya dan 
menjalankannya maka sungguh dirinya telah bahagia dan sukses. 

Allah & berfirman, 


4 4 ld سس سرجه‎ ~A >. al, 
صا‎ MÉ KAA PA دا‎ Ie لله‎ 


230 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menai 
orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (lslam).” (Qs. 
Yuunus. [10]: 25) 


Jan 4 a ME estaa {z 
SAN قالت رسلهم أف الله شك فاطر‎ # 
rad 
» عا‎ ES 


> Luth ZO SA s ور‎ AK. .- 
وو رڪم‎ KEFE لحكم من‎ a IA والارض‎ 


A‏ 4 سد رح 
“Berkata rasul-rasul mereka, Apakah ada keragu-raguan‏ 
terhadap Allah, Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk‏ . 
memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan‏ 
(siksaan)mu sampai masa yang ditentukan?” (Qs. Ibraahiim (14): 10)‏ 
Allah & berfirman yang menceritakan tentang jin ketika‏ 
mendengar Al Qur`an,‏ 
z Wa‏ ص رم 


< LA e دو سلا‎ 2 4A 
OI بن عدا‎ SA 33 


“Hai kaum kami, terimalah (seruan) yang menyeru kepada Allah 
dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa 


kamu dan melepaskan kamu dari adzab yang pedih.” (Qs. Al Ahgaaf 
[46]: 31) 

Oleh karena itu, orang yang bertalbiah saat haji mengatakan, 
بك — ليك‎ “Aku penuhi panggilan Mu ya Allah aku penuhi 
panggilan-Mu”, yang merupakan jawaban atas panggilan-Mu dan 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB. 231 


ketaatan kepada-Mu manakala Engkau memanggil kami untuk 
menunaikan haji di rumah-Mu. 

Nabi © pemah mengucapkannya dalam doa istiftah sewaktu . 
shalat — dikatakan bahwa beliau mengucapkannya saat shalat malam, 
dan dikatakan juga bahwa beliau mengucapkannya saat istiftah dalam 
shalat pn 


َي Aa‏ ليك sal dag‏ كله فى 
ما مهاس م E ar 2 o DG‏ م سوه 2 eh‏ 
يديك» والشر ليس إليك» ئا بك وإليك» تبا SNG‏ 
عالت Waktu‏ ونون KON)‏ 


“Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah aku penuhi panggilan-Mu 
dan aku menaati-Mu, kebaikan seluruhnya ada di tangan-Mu dan 
“kejelekan bukan dari-Mu, aku ada karena Engkau dan akan kembali 
kepada-Mu. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Aku meminta ampun 
dan bertobat kepada-Mu.” (HR. Muslim?€2 dari hadits Ali 4) 


Diriwayatkan dari hadits Hudzaifah secara marfu?68 dan 
mauguP64 dan yang terakhir lebih shahih. Ketika Dia menyeru 
Nabi @ maka beliau menjawab, 


262 HR. Muslim (no. 771) 

263 HR. Al Hakim (4/573) 

264 HR. Ath-Thayalisi di dalam Musnadnya (55 no.414), An-Nasai di dalam لل‎ 
Kubra (11294) dan Al Bazar di dalam Musnadnya (2926 Al Bahru Az- 
Zakhan. 

Ada juga yang lain dari jalur periwayatan Shilah bin Zifr ia berkata, aku 
mendengar Hudzaifah berkata: Manusia dikumpulkan di suatu bukit ... dan 
yang pertama dipanggil adalah Muhammad $ beliau bersabda, "Aku ع‎ 
panggilan-Mu dan ketaatan kepada-Mu..." 


232 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Or, rr r r L KA 0707 r r o 
وحنائيك»‎ O~ لكت و سعد سعديك» اسا‎ 


we 


6 
Or 7 r 07 r 07 r or A 
GL y من هديت» وعبدك بين يديك»‎ RAY 
PAN NE KETO ع 0 ت‎ ga 
بار کت رب الک‎ GAM مِنْكَ إلا‎ GE NG 
“Aku penuhi panggilannmu dan . ketaatan kepada-Mu, dan 
kebaikan ada di Tangan-Mu. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Aku 
penuhi panggilan-Mu dan kasih akung-Mu, yang diberi petunjuk adalah 
orang yang telah Engkau tunjuki, hamba-Mu ada di Tangan-Mu. Tidak 
ada tempat bersandar dan terlepas dari-Mu kecuali hanya kepada-Mu. 
Engkau Maha Suci wahai Pemilik rumah (Ka'bah). 


Maka jika seorang hamba berada di waktu pagi setiap harinya 
dan dia mengatakan, “Wahai Allah aku penuhi panggilan-Mu dan 
ketaatan kepada-Mu.” Maka dia katakan maksudnya adalah 
sesungguhnya aku berada di pagi hari ini seraya menjawab panggilan- 
Mu, bersegera kepadanya, menegakkan ketaatan kepada-Mu, 
mengerjakan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu. dika dia 
mengucapkan dengan lisannya maka dia wajib mengiringinya dengan 
amalnya agar dia memenuhi panggilan Allah dengan ucapan dan 
perbuatannya. 


Jika dia mengucapkan hal itu lalu amalnya tidak selaras dengan 

| yang dia ucapkan maka sebenarnya ucapannya itu telah mendustakan 
` amalnya. Orang seperti ini pantas untuk diberi jawaban sebagaimana 
jawaban kepada orang haji dengan harta yang haram, ketika dia 
berkata, “Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah aku penuhi panggilan-Mu 


Al Haitsami di dalam Al Majma' (10/377) berkata, "Diriwayatkan oleh Al 
Bazzar secara mauguf, dan periwayatnya adalah periwayat yang shahih. " 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 233 


maka dikatakan padanya, “Aku penuhi panggilanMu dan ketaatan 
kepada-Mu itu dusta." 

Di dalam sebagian atsar bahwa Allah & setiap hari menyeru, 
“Hai anak Adam, kamu tidak adil kepada-Ku, aku mengingatmu kamu 
malah melupakan-Ku, Aku menyerumu datang kepada-Ku kamu malah 
bertolak kepada selain-Ku, Aku menghilangkan darimu setiap bala tapi 
kamu bergumul dengan kesalahan. Hai anak Adam, kelak aku tidak 
akan memberimu keringanan jika kamu mendatangi-Ku.” | 
| Berapa banyak Dia menyerumu untuk mengetuk pintu-Nya 

namun kamu tidak menghiraukannya dan tidak kamu penuhi seruan- 

Nya. Berapa banyak Dia memintamu untuk datang ke sisi-Nya tapi 
kamu tetap duduk dan berpaling. Berapa banyak kewajiban yang 
dipaparkan kepadamu tapi bersikap malas dan lemah. Berapa banyak 
larangan yang dipinta menjauhinya tapi kamu tidak menahan darinya 
dan tidak bergeming darinya. Berapa banyak kamu mendengar penyeru 
kebenaran tapi kamu bersikap tuli. Berapa banyak kamu melihat tanda- 
tanda (kekuasaan)Nya pada makhluk-Nya tapi kamu malah berlaku buta. 

Hai orang yang jasadnya hidup namun hatinya mati, duhai jika 
menjawab penyeru kepada petunjuk kala dia menyerumu. 


يا نفس وَيْحَكَ قد D‏ هُدَاكَ أحيبي فَدَاعِي الْحَقّ قد MGG‏ 


o r, mn oo‏ رع مه e‏ ص a‏ سوام مدص وم 
کم قد دعیت ABI udi‏ فتعرضي Cg‏ داعي A‏ حين دعاك 
“Wahai jiwa kau telah celaka kala datang kepadamu petunjuk‏ 
Terimalah seruan para penyeru kebenaran telah menyerumu‏ 


Berapa banyak kau telah diseru kepada petunjuk tapi kau berpaling 


234 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Malah dirimu menerima seruan para penyeru kesesatan kala dia 
menyerumu.” 


f Berbahagialah bagi orang yang menerima seruan dari penyeru 
kepada petunjuk. Kala dia mengajaknya, “Wahai kaum kami terimalah 
(seruan) para penyeru kepada Allah.” 


مَكَذَا يا or‏ م عبد سوء < 5 عبد سواء لم 6 ey"‏ 
a 0 5-07‏ سُوء هَكَذَا 4 pat‏ 


P 


u BEE, sisa 


“Demikianlah hai hamba yang jelek demikianlah 
Hamba yang jelek, kau tidak pantas bagi Kami. 
Demikianlah hai hamba yang jelek demikianlah 
Sebelumnya kau dekati Kami kini kau jauhi Kami. 
Berapa banyak kami menyerumu tapi kamu tidak menerima 
dan Kami telah mengujimu tapi kamu tidak membuat Kami takjub.” 
Redaksi UI في‎ YAI, “dan kebaikan ada di Tangan-Mu" adalah 
isyarat bahwa Allah & sungguh menyeru para hamba-Nya kepada 
sesuatu yang baik bagi mereka, yang baik untuk agama, dunia dan 
akhirat mereka. Sungguh dia menyeru mereka kepada darussalam 
(surga), menyeru mereka untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Maka 
jika hamba tersebut bersegara menerima seruan Tuhannya dengan 
memenuhi seruannya dan menaatinya, dengan mengatakan bahwa “dan 


kebaikan ada di Tangan-Mu”, dan tidaklah Engkau menyeru seorang 
hamba melainkan hanya kepada kebaikan dunia dan akhiratnya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 5 


Jika makhluk menyerumu kamu pun mengharapkan kebaikan 
darinya niscaya kamu bersegera menerima seruannya, padahal untukmu 
dan dirinya dia tidak mempunyai kemudharatan dan manfaat. Lalu 
kenapa kamu tidak bersegera untuk menerima seluruh kebaikan yang 
ada di Tangan-Nya. Allah tidak menyerumu melainkan hanya kepada 
kebaikan yang akan sampai kepadamu. 


AA JA H3 صِدقٌ‎ at AA ير ث‎ 1 


sah عدي في‎ ah PU 
“Tidakkah manusia jang tulus mewarisi ketakwaan 
Niscaya ketakwaan itu menuntun kamu kepada sebaik-baik tuntunan 
Bukankah Tuhan berfirman, kepada-Ku wahai para hamba-Ku 
Sebab semua kebaikan ada di sisi-Ku kelak di tempat kembalimu." 
Redaksi وبك َك‎ Sas “dan dari-Mu, karena-Mu dan kepada- 
Mu” maksudnya adalah, sahan kebaikan itu dari-Mu, karena-Mu dan 


kepada-Mu. Artinya awal kebaikan datang dari-Mu. Hal ini sebagaimana 
firman Allah &, 


ومایک من ن تم Hoad‏ 


“Dan nikmat apa saja yang ada pada kamu maka dari Allah-lah 
(datangnya).” (Qs. An-Nahl [16]: 53) 


Dia juga berfirman, 


IA 
Sou r KUA . 1L G م‎ P 
Asa ومافي الارض جيعا‎ SANG ES وس‎ 


26 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. ” (Os. Al 
Jaatsiyah [45]: 13) 

` Allah adalah sumber kebaikan maka dari-Nya bermula dan 
berkembang. Kebaikan itu karena-Mu mempunyai arti bahwa 
keberlangsungan, terus menerus dan. kestabilannya karena-Mu. dika 
Allah berkehendak maka niscaya Dia akan mencabut dan 
meniadakannya dari pemiliknya. Sungguh Dia telah berfirman kepada 
nabi-Nya, 


“Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami 
lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, dan dengan 
pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembelapun 
terhadap Kami kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya 
karunia-Nya atsmu adalah besar.” (Qs. Al Israa" (17): 86) 

Artinya bahwa keberlangsungan nikmat ini atasmu adalah dari 
Allah sebagaimana permulaannya adalah dari-Nya juga. 

Kebaikan itu kepada-Nya mengandung arti bahwa kebaikan itu 
bersama pemiliknya akan kembali kepada Allah kelak di Akhirat, 
kembali ke sisi-Nya dan di dekat-Nya di surga yang penuh kenikmatan. 
Maka kebaikan bersama pemiliknya bermuara kepada Allah &. 

Bisa jadi maksud dari sabda beliau, “dan dari-Mu, karena-Mu, 
dan kepada-Mu” adalah bahwa diri seorang hamba ada karena Allah, 
berasal dari-Nya serta kembali kepada-Nya, sebagaimana dalam hadits 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab يا‎ 237 


istiftah, “Aku (ada) karena-My dan (akan kembali) kepada-Mu." 
Pengertian ini sepertinya lebih jelas. Maka pengertian dari kalimat- 
kalimat tersebut yaitu sesungguhnya seorang hamba keberadaannya di 
dunia ini karena Allah, sebab sebelumnya dia tidak ada lalu Allah adakan 
dia serta menciptakannya. Tentang keberadaanya di dunia adalah 
karena Allah yaitu bahwa tegak dan berdirinya karena Allah, kalaulah 
bukan Allah yang menegakkan yang ada dan unsur yang ada padanya 
dari. „sekian makhluk niscaya semuanya akan hancur dan lenyap. Oleh 
karena itu, ia ada di antara namanya yaitu Dia yang Hidup Kekal dan 
terus menerus mengurus makhluk-Nya. 


Dia berfirman, 


3 وى‎ KA رود‎ 2, ee 3 25 
Ng ASN SEN إن لله د‎ © 
“Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan 
lenyap.” (Qs. Faathir [35]: 41) 
Ada juga atsar yang masyhur dalam kisah dua botol, “Hai Musa, 
jika aku tidur niscaya jatuhlah langit itu ke bumi.” 


Setelah berpindahnya hamba dari dari dunia ini maka tempat 
kembalinya yaitu kepada Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya, 


ا 


“Hanya kepada-Nyalah kamu semua akan kembali. ” (Qs. 
Yuunus (101: 4) 


| Dalam banyak ayat Allah & berfirman, “Kepada-Nyalah kamu 
dikembalikan.” (Qs. Al Baqarah [2]: 28) 


238 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam pengertian ini sebagian orang-orang bijak menuturkan: 
hakikat tauhid yaitu jika seorang hamba merasa binasa di hadapan 
“Allah & lalu kala dia melihat segala sesuatu itu semata-mata karena-Nya 

dan milik-Nya, (akan kembali) kepada-Nya dan dari-Nya. Seperti yang 
telah diucapkan oleh Amir bin Abdi Qais: Tidaklah aku memandang 
sesuatu melainkan aku melihat Allah padanya. 


SS Ay الإنسّانَ يِن عَدَمٍ وأقامَة ولو لا‎ AA مَنْ‎ BG 
AN NANG badi بَعْدَ‎ BAL وهو‎ hi a) 
“Maha Suci Dzat yang telah mengadakan manusia dari ketiadaan 


dan menegakkannya dan kalaulah bukan (kehendak) Tuhan niscaya 
tidak akan tegak. 


Hanya kepada-Nya tempat kembali dan Dialah yang akan 
membangkitkannya. 
Seusai mati, dikubur dan menjadi tulang-belulang. ” 

Redaksi iló iya CAS من قول او كدَرْتْ مِن کذرء أ‎ Ah الهم ما‎ 
كشأ لَمْ يكن ولا حول ولا قَُةَ إلا بسك‎ Su OE ما شرفت‎ uh بين‎ Una 
عَلَى کل شيءِ قَدِيرٌ‎ GW “Ya Allah tidaklah aku ucapkan sebuah perkataan 
atau ungkapkan sebuah nadzar atau bersumpah dengan sebuah sumpah 
maka kehendak-Mu ada di hadapan semua itu, jika Engkau telah 
menghendakinya niscaya terjadi dan jika Engkau tidak menghendakinya 
maka tidak akan pernah terjadi, tidak ada daya dan upaya melainkan 
dari-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." 


Al Khaththabi telah menyebutkan di dalam kitabnya Ad Du'a ` 
bahwa redaksi GO AAN, diriwayatkan dengan huruf ta ` dengan harakat 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 239 


dhammah dan fathah. Bagi yang diriwayatkan dengan harakat 
dhammah maka pengertiannya adalah, beralasan atas adanya takdir 
yang datang sebelumnya juga mengahalanginya untuk memenuhi apa 
yang menjadi kewajibannya terhadap nadzar dan sumpahnya. Di dalam 
pengertian ini ada unsur paksaan. Yang benar adalah riwayat yang 
menggunakan harakat fathah pada huruf ta` dengan menyembunyikan 
kata kerjanya. Seolah dia mengucapkan, “maka sesungguhnya aku 
mengedepankan kehendak-Mu dalam perkara itu serta aku berniat agar 
terdapat pengecualiaan padanya “sebagai bentuk penjauhan dari 
pelanggaran sumpahku saat terjadinya sumpah tersebut." 


Dalam hal ini sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat 
seperti pendapatnya orang-orang Makkah atas diperbolehkannya 
pengecualian secara terpisah dari sumpah. 


Menurutku, yang benar adalah pengertian ini dari dua riwayat di 
atas yakni riwayat dengan harakat dhammah dan fathah. 


Riwayat dengan harakat dhammah maksudnya adalah, bukanlah 
meminta udzur dengan adanya takdir akan tetapi pengertiannya yaitu 
maka kehendakmu ada di depan semuanya sebelum adanya sesuatu. 
Bentuknya adalah mubtada ' yang dihilangkan khabarnya. 


Pengertian ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dalam kitab Sunannya dengan sanadnya dari Abi Ad-Darda', 
bahwa dia berkata, “Barangsiapa yang mengucapkan kala pagi hari, Ya 
Allah tidaklah aku bersumpah dengan sebuah sumpah, mengucapkan 
sebuah ucapan, mengungkapkan sebuah nadzar, maka kehendak-Mu 
ada di hadapan semua itu. Jika Engkau telah menghendakinya niscaya 
terjadi dan jika Engkau tidak menghendakinya maka tidak akan pernah 
terjadi, tidak ada daya dan upaya melainkan dariMu. Ya Allah, 
ampunilah aku dan jangan hukum aku. Ya Allah, barangsiapa yang 


240 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Engkau telah bershalawat kepadanya maka baginya shalawatku dan 
barangsiapa yang telah Engkau laknat maka baginya laknatku. 
Demikian itu adalah pengecualian untuk hari tersebut.” 


“Abu Daud telah menjelaskan dengan gamblang bahwa maksud 
pengecualian yang berlaku untuk kehendak Allah itu adalah 
pengecualian yang berlaku hari itu. Artinya bahwa atas apa yang dia 
sumpahkan atau nadzarkan atau ucapkan pada hari itu saja. 


Ini sangat jelas bahwa sebenarnya pengecualian itu berlaku atas 
segala yang terucap dari perkataan pada hari itu. Sedangkan penuturan 
Al Khaththabi —bahwa dia menghalangi pelanggaran sumpah— 
sebagaimana ucapan dari orang yang mengatakan itu sebagai 
pengecualian yang bersambung setelah perkataan —seperti yang telah 
dikisahkan dari ulama Makkah. Pijakan hal itu bahwa diriwayatkan dari 
para ulama Makkah seperti: Atha', Mujahid, Amr bin Dinar, Ibnu Jurajj 
dan lainnya, bahwa pengecualiaan dari sumpah setelah. beberapa saat 
itu masih berlaku. 


Itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari beberapa jalur 
periwayatan. Dalam masalah itu telah banyak yang mencela, seperti Al 
@adhi Ismail Al Maliki dan Al Hafizh Abu Musa Al Madini. Dalam 
masalah ini dia mempunyai karangan tersendiri. | 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman-Nya, 

2 راص‎ os Yang 
رَبك إا سیت‎ Sh “Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa” 
(@s. Al Kahfi [18]: 24) bahwa itu khusus untuk Nabi & dan bukan untuk 


yang lain. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur periwayatan yang 
lemah. | 


Diriwayatkan juga dari Ibnu Juraij seperti di atas. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 241 


Sebagian ulama mengatakan, sebenamya maksud mereka itu 
adalah pengecualian terpisah. Ini dihasilkan dari yang terkandung dalam 
firman-Nya, 


Gu‏ كيه يت 


“Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, 
“Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan 
menyebut), Insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu 
lupa'” (Qs. Al Kahfi [18]: 23-24) 

Yang menjadi sebab turunnya ayat ini adalah, suatu ketika satu 
kaum yang bertanya kepada Nabi @ tentang sebuah kisah lalu beliau 
menjawab, “Besok aku akan menceritakan kepada kamu.” Beliau tidak 
menyebutkan insya Allah sehingga berhentilah wahyu untuk beberapa 
saat lalu turunlah ayat ini. 

Di dalam hadits yang shahih??? disebutkan bahwa Nabi 
Sulaiman #2 berkata, “Malam ini aku akan menggilir 100 istriku ....” 


Dalam hadits lainnya disebutkan bahwa kalau bani Israil tidak 
mengatakan insya Allah niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk 
selamanya, yaitu untuk menemukan sapi yang diperintahkan untuk 
menyembelihnya. 


Di dalam hadits yang terdapat di kitab Musnad dan Sunar?68 
disebutkan, “Bahwa Ya'juj dan Ma'juj setiap hari melobangi benteng 


267 HR. Al Bukhari (Shahih لف‎ Bukhari, 2819), Muslim (Shahih Muslim, 1654) 


242 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


hingga hampir saja dari lobang itu mereka melihat sinar matahari lalu 
mereka kembali dan mengatakan besok kita akan membukanya. Ketika 
esok_itu datang mereka kembali dan mendapatkan seperti keadaan 
semula (tertutup) dan mereka tidak bisa membukanya. Sampai Allah 
mengizinkan untuk dapat membukanya kala mereka mengatakan, 
‘Besok kita akan membukanya insya Allah. Saat kembali mereka 
mendapati lubang itu seperti sebelumnya maka mereka pun bisa 
membukanya.” 


Said Al @addah berkata: Sampai kepadaku khabar bahwa 
Musa #8 mempunyai kebutuhan kepada Allah dan dia telah memohon 
kepada-Nya namun tersendat lalu dia berucap, masya Allah. Tiba-tiba 
kebutuhannya sudah ada di hadapannya lalu Allah mewahyukan 
kepadanya, “Apa kamu tidak tahu bahwa ucapanmu, masya Allah itu 
telah menghasilkan kebutuhan yang kamu minta.” 


Ibrahim bin Adham berkata, “Sebagian ulama mengatakan 
bahwa tidaklah sesuatu yang diminta oleh para pemohon itu akan 
berhasil tanpa hamba itu berucap, masya Allah, masya Allah. Ini artinya 
mempercayakan sepenuhnya kepada Allah." 

Malik bin Anas keadaannya banyak berguman, masya Allah lalu 
ada orang yang mencela hal itu, kemudian orang tersebut bermimpi 
melihat seseorang berkata kepadanya, “Kamu yang mencela Malik 
karena dia mengucapkan masya Allah? Kalau Malik dengan ucapannya 
masya Allah bermaksud melobangi biji sawi maka itu akan terjadi.” 

Hammad bin Zaid berkata, “Seseorang mengupah yang lain 
untuk menyebrangi sungai lalu dia memulai menyebrang saat mulai 


266 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/510-511), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
3153), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 4080) dari Abu Hurairah dengan 
redaksi yang berbeda-beda. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 243 


dekat dari tepinya dia berkata, “Demi Allah aku bisa menyebranginya'. 
Seseorang kepadanya berkata, “Katakanlah masya Allah' Lalu dia 
menjawab, “Allah berkehendak atau tidak sama saja'. Setelah itu tanah 
itu menghalanginya.” 

Tidak layak bagi seseorang menceritakan sebuah pekerjaan yang 
akan dikerjakannya di waktu mendatang tanpa menyertakan kata insya 
Allah. Sebab, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi sedangkan yang 
tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi. Seorang hamba hanya 


` berkehendak ada dasar kehendak Allah. Jika dia lupa terhadap 


kehendak Allah kemudian baru teringat setelah beberapa waktu maka 
dia telah mengerjakan yang diperintahkan kepadanya, dan dosanya pun 
hilang meski hal itu tidak bisa mencabut kafarat yang harus dia lakukan 
dan tidak bisa melanggar sumpahnya. Inilah yang dimaksud dari 
perkataan Abu Ad-Darda”,269 “Ya Allah, ampunilah aku dan jangan 
hukum aku.” Jelas itu hanya meminta untuk diangkat dosanya saja 
tanpa pencabutan kafaratnya. | 

Demikian juga yang diriwayatkan dari Said bin Jubair tentang 
firman Allah &, “Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa” (Os. Al 


“Kahfi (18): 24) ia berkata, “Maksudnya adalah, mengucapkan nama 


Allah ketika kamu bersumpah (dan kamu lupa) mengecualikannya. 
Gunakanlah kata insya Allah jika kamu ingat meski sudah berlalu lima 
atau enam bulan. Hal itu tidak mengapa bagiku selama kamu tidak 
melanggar sumpahmu.” 

Oleh karena itu, sebagian ulama berpaling dari ucapan Ibnu 
Abbas dan para shahabatya. Di antara mereka adalah Abu Mas'ud Al 
Asbahani dan Ibnu Jarir At Thabari. 


269 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 5085) dari Abu Dzar. 


244 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Demikian yang dikatakan di dalam hadits ini tentang 
mendahulukan pengecualian kala bersumpah karena dengan 
'mendahulukannya berarti mengakhirkan pengecualian dari sumpah akan 
menjadi sangat jauh kemungkinannya. Pada umumnya, sumpah itu tidak 
terjadi namun hal itu terjadi saat dia mengulurnya. 


Malik berkata tentang pengecualian dalam sumpah, “Jika dia 
ingat dengan mengucapkan insya Allah yang maksudnya adalah, 
pengeculian. Hal ini sangat bermanfaat dalam menahan diri dari 
melanggar janji. Namun jika hanya bermaksud menjalankan perintah 
dalam firman Allah &, "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok 
pagi, kecuali (dengan menyebut), Insya Allah’, (Qs. Al Kahfi (18): 23) 
maka itu tidak malanggar janji namun aku tetap melihat wajibnya 
kafarat.” | 


Ibnul Mundzir dan lainnya telah menukil perkataan ini dari Imam 
Malik. Demikian juga Abu Ubaid dan sebagian ulama telah menyebutkan 
hal ini. 

Ada juga ulama yang bersikap ragu tentang wajibnya kafarat 
dalam sumpah seperti ini, karena keraguan pandangannya antara 
ucapan dan maksud. Ucapannya terkait dengan penyebutan insya Allah 
namun maksudnya tidak terkait dan mengharuskan untuk dipenuhi 
karena penyebutan pengecualian itu sebagai upaya mewujudkan dan 
menguatkan dalam memenuhi sumpahnya. 


Secara global, sudah selayaknya mengambil hadits Zaid bin 
Tsabit untuk pengertian ini serta mendahulukan penyebutan insya Allah 
atas setiap perkataan, sumpah dan nadzar yang terucapkan. Dengan 
demikian dia dapat keluar dari tanggungjawab atas kebebasan seorang 
hamba dalam berbuat dan agar hamba tersebut menanamkan keyakinan 
bahwa apa yang dicita-citakan dan dikatakannya baik sumpah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 245 


Nadzar dan yang lainnya tidaklah terjadi kecuali karena 
kehendak dan maksud Allah semata. Oleh karena itu, bunyi hadits 
selanjutnya yaitu, “Sesuatu yang telah Engkau kehendaki niscaya terjadi 
dan sesuatu yang Engkau tidak menghendakinya maka tidak akan 
terjadi. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari-Mu, sesungguhnya 
Engkau Maka Kuasa atas segala sesuatu.” 


Jika demikian, maka dia telah terlepas dari daya, kekuatan dan 
kehendaknya tanpa kehendak, kekuasaan dan kekuatan Allah. Dia pun 
telah mengakui terhadap Tuhannya atas kekuasaannya terhadap segala 
sesuatu karena seorang hamba itu lemah atas segala sesuatu kecuali 
yang telah Tuhannya takdirkan kepadanya. 

Makna perkataan di atas adalah, mengesakan Tuhan dalam 
kekuasaan, kekuatan, ketentuan dan kehendak karena sesungguhnya 


seorang hamba tidak mampu atas semua itu kecuali atas kemampuan 
yang diberikan oleh Tuhannya. Inilah puncak dari tauhid rububiyah. 


Imam Asy-Syafi'i berkata: 
Kets ta أشأ وما‎ Jang ما شت کان‎ 


“Sesuatu yang Engkau kehendaki nisca ya terjadi meski aku tidak 
menghendakinya. 

Sedangkan sesuatu yang aku kehendaki jika Engkau tidak 

menghendakinya maka tidak akan pernah terjadi.” 

Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad mengambil | 
perkataan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut dalam bentuk 
yang lain, yaitu: Seseorang jika berucap aku tidak akan mengerjakan ini 
dan itu, lalu dia bermaksud untuk mengerjakannya, maka dia harus 
mengecualikannya lalu berkata, “Insya Allah” kemudian baru 


246 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


mengerjakannya. Karena dengan demikian dia terlepas dari dusta jika 
keadaannya tidak bersumpah dengan sebuah sumpah. 


Pernah Yahya bin Said Al Qathan mengatakan, “Aku tidak akan 
mengerjakan itu” maka dia tidak akan mengerjakannya selamanya. 
Namun jika dikatakan padanya, “kamu kan tidak melakukan sumpah”, 
maka dia menjawab, “Ini lebih berat — yaitu berlaku dusta —kalau aku 
bersumpah maka itu lebih mudah yakni aku lakukan kafarat atas 
sumpahku lantas aku bisa mengerjakan kembali.” 


Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berkata, 
“Aku tidak akan makan lalu dia makan” dia menjawab, “Dia telah 
berdusta tidak pantas baginya melakukan itu.” 

Al Walid bin Muslim dalam kitab A/ Aiman wan Nudzur telah 
menukil dari Al Auza'i tentang orang yang disuruh mengerjakan sesuatu 
lalu dia menjawab, “Iya, insya Allah (padahal dia tidak berniat untuk 
mengerjakannya”, dia berkata, “Ini adalah kebohongan dan pelanggaran 
janji. Pengecualian itu hanya dibolehkan dalam masalah sumpah.” 

Dia ditanya lagi, “Bagaimana jika dia mengatakan, iya insya 
Allah, dia pun berniat mengerjakannya namun kemudian jelas dia tidak 
mengerjakannya?” maka dia menjawab, “Atasnya sesuatu yang 

| dikecualikan.” 

Ini menunjukkan bahwa pengeculian dengan menyebut insya 
Allah itu untuk selain sumpah. Hal ini bermanfaat bagi orang yang tidak 
mempunyai itikad kuat untuk menyelisihi perkataannya sejak awal 
pembicaraannya. 2 


Redaksi مِن‎ ci ما وَمَا‎ KOMA فَعَلَى مَنْ‎ Kp iya tp Lag ali 
ci من‎ Ja aa “Ya Allah tidaklah aku bershalawat dengan sebuah 
shalawat kecuali bagi orang yang Engkau bershalawat kepadanya dan 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 247 


tidaklah aku melaknat dengan sebuah laknat melainkan bagi orang yang | 
telah engkau laknat' Al Khaththabi berkata: Bentuknya adalah kalimat 
صليت ولعنت‎ dengan huruf fa ` yang pertama dibaca dengan harakat 


dhammah dan yang selanjutnya dengan harakat fathah. Pengertiannya 
adalah, seolah dia berdoa, “Ya Allah, peruntukkan shalawatku dan 
doaku hanya untuk orang yang Engkau telah mengkhususkan baginya 
shalawat dan rahmat-Mu dan jadikanlah laknatku bagi orang yang 
berhak mendapatkan laknat-Mu dan layak baginya pengasingan dan 
penjauhan pada keputusan-Mu. Janganlah Engkau hukum kami atas 
kesalahan yang telah kami perbuat dengan meletakkannya bukan pada 
tempatnya dan menempatkannya bukan pada semestinya.” 


la bertutur bahwa yang benar atas penafsirannya yaitu jika 
shalawat atau laknat atas orang yang tidak berhak mendapatkannya 
telah terucap terlebih dahulu. Kemungkinan maksudnya adalah hanya 
mendoakan taufik dan mensyaratkan dalam permohonannya penjagaan 
agar tidak terlontar dari lisannya pujian melainkan hanya untuk orang 
yang berhak mendapatkan pujian dari kalangan kekasih-Nya dan tidak 
pula celaan kecuali hanya bagi orang yang berhak mendapatkannya dari 
kalangan wmusuh-musuhNya hingga tidaklah aku mengadakan 
permusuhan kecuali terhadap musuh-musuh-Mu. Bentuk yang pertama 
mengarah kepada bentuk lampau sedangkan bentuk yang kedua 
mengarah kepada bentuk yang akan datang. Allah yang Maha Tahu. 


Menurutku, penafsiran yang pertama lebih shahih berdasarkan 
perkataan Abu Ad-Darda', “Ya Allah, barangsiapa yang Engkau telah 
bershalawat kepadanya maka baginya shalawatku dan barangsiapa yang 
telah Engkau laknat maka baginya laknatku.” Sedangkan ucapan Al 
Khatthabi bahwa bentuk ini mengarah kepada bentuk lampau sangat 
lemah, karena yang benar adalah mengarah pada bentuk yang akan 
datang yang maksudnya: “Tidaklah pada hari ini aku melaknat dengan 


248 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


sebuah laknat dan tidak pula bershalawat dengan sebuah shalawat." 
Artinya, aku tidak akan melaknat dan tidak akan bershalawat. 


Ini berkenaan dengan perkataannya sebelumnya, “Ya Allah, 
tidaklah aku ucapkan sebuah perkataan atau ungkapkan sebuah nadzar 
atau bersumpah dengan sebuah sumpah maka kehendak-Mu ada di 
hadapan semua itu.” 


Al Khaththabi sepakat bahwa maksud yang terdapat dalam 
kalimat “tidaklah aku mengucapkan suatu ucapan, bersumpah dengan 
sebuah sumpah, atau bernadzar dengan suatu nadzar” berkaitan dengan 
yang akan datang maka seharusnya begitu juga dalam permasalahan 
shalawat dan laknat. Perlu diketahui, bahwa seorang hamba itu diuji 
dengan lisannya, kadang dia akan melaknat kepada orang yang telah 
membuatnya marah serta memuji orang yang dia ridha kepadanya.. 
Banyak terjadi pujian ini diberikan kepada orang yang tidak berhak 
menerimanya, laknat juga demikian banyak diberikan kepada orang 
yang tidak berhak menerimanya. 

Ada juga perkataan lainnya namun bukan hadits yang berbunyi, 
“Sesungguhnya jika laknat dilontarkan maka ketika yang dilaknat itu 
ternyata bukan orang yang berhak menerimanya maka itu akan kembali 


kepada pelaknat itu sendiri.” 


Laknat sama dengan doa, terkadang dikabulkan dan tepat 
mengenai orang yang dilaknat. Nabi @ pernah memerintahkan kepada 
seorang wanita yang melaknat untanya untuk melepaskan unta tersebut. 
Lalu beliau bersabda, 


Ao up Ten “XI o 4222 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 249 


“Unta yang telah dilaknat tidak boleh menemani perjalanan 
kami.”??0 | 


Sebagian ulama salaf tidak akan memasuki rumah yang dilaknat, 
tidak makan telur ayam dan tidak minum susu kambing yang telah 
dilaknat. Sebagian mereka berujar, “Aku tidak pernah sekalipun 
memakan sesuatu yang telah dilaknati.” 


Ibnu Hamid telah menyebutkan dari sahabatnya dari Ahmad 
beliau berkata, “Barangsiapa yang melaknat hamba sahayanya maka dia 
harus memerdekakannya dan yang melaknat sebagian dari hartanya 
maka hendaknya dia mensedekahkannya.” 


Dia juga berkata, “Berkenaan dengan melaknat istrinya maka dia 
harus menceraikannya. Alasannya adalah terjadiya perceriaan antara 
suami istri yang saling melaknat, manakala salah seorang diantara 
. keduanya berdusta maka dia yang akan tertimpa laknat dan 
kemarahan.” 


Jika seorang hamba di pagi harinya mendahulukan di dalam 
doanya: tidaklah dia melaknat dengan suatu laknat dan itu sesuai dengan 
laknat Allah terhadap yang dia laknati, dan tidak pula dia memuji 
dengan sebuah pujian dan itu sesuai dengan pujian Allah terhadap yang 
. dia puji maka dia telah terbebas dari dosa melaknat orang yang tidak 
berhak untuk dilaknat atau memuji orang yang tidak berhak untuk dipuji 
dan kejadian tersebut karena lupa dan salam atau kemarahan yang besar 
dan lain-lain. i 

Namun jika orang itu sengaja melakukannya padahal dia 
mengetahui maka masuknya dia dalam syarat di atas itu, maka perlu 


270 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2596). 


. 


250 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ditinjau kembali meski keumuman pensyaratan ini mengharuskan dia | 
termasuk di dalamnya. | 

Dalam sebuah hadits shahih dari Nabi & menyebutkan, “Bahwa 
Nabi @& pemah menetapkan syarat dan orang yang menghardik, 
melaknat atau memukulnya dalam keadaan marah atau yang semisalnya 
harus membayar kafarat dan shalat.”269 

Hal ini khusus jika dia menyangka yang dilaknat itu berhak 
mendapatkannya tapi ternyata jelas dia itu tidak berhak 
mendapatkannya. 

Redaksi والجقسي‎ GL كو وقي‎ SP إلك ألت ولي في الدليا‎ 
ea “Engkau penolongku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku 
sebagai seorang muslim dan pertemukanlah aku dengan orang-orang 
yang shalih” ini diambil dari doanya Nabi Yusuf #& ketika berkata, “(Ya 
Tuhanku), Pencipta langit dan bumi Engkaulah pelindungku di dunia dan 
di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku 
dengan orang-orang yang shalih.” (Qs. Yuusuf (1s2): 101) 

Allah Æ adalah Pelindung para kekasihnya di dunia dan di 
akhirat. Dia melindungi dengan menjaga dan mengawasi mereka, 
memberikan hidayah kepada mereka dalam masalah dunia dan akhirat 
selama mereka hidup. Jika kematian menjemput mereka maka Dia 
wafatkan dalam keadaan Islam dan menggabungkan mereka setelah 
wafatnya bersama orang-orang yang shalih. 


269 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 6/45, 2/390, 488, 3/400, 3/333,384, 391, 
400, dan 5/454, dari hadits Saudah istri dari Abu At-Thufail) dan Muslim 
(Shahih Muslim, 2600, dari hadits Aisyah, 2601 dari hadits Abu Hurairah, 
2602 dari hadits dari Jabir). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 251 


Ini adalah , nikmat yang besar dan sempurna. 
Rasulullah & sebelum wafatnya bersabda, 


2 0.98 z 2 290 Z úp > A, عه .هات الغا‎ 
الله من النبيين والصديقين‎ Aa مَعَ اين‎ 
| 0 - 0 ó - 2. 4 - 
والشهداء والصالحين.‎ 
“Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat 
oleh Allah yaitu: Nabi-nabi, para shiddigiin, orang-orang yang mati 
syahid dan orang-orang yang shalih.”270 
Mengenai ucapan Nabi Yusuf sa, “Wafatkanlah aku dalam 
keadaan Islam dan gabungkanlah aku bersama orang-orang shalih” (Qs. 
Yuusuf (12): 101), ada yang berpendapat bahwa dia memohon 
kematian untuk dirinya. Ini adalah pendapat sebagian ulama salaf di 
antaranya Imam Ahmad. Inilah yang dijadikan dalil dalam masalah 
bolehnya memohon kematian tanpa ada kemudharatan yang datang 
bersamanya. | | 
Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa dia hanya 
meminta agar dimatikan dalam keadaan Islam saat benar-benar-datang. 
Namun ini tidak mencerminkan doa untuk wafat lebih cepat 


sebagaimana yang diinformasikan tentang orang-orang beriman kala 
mereka berdoa, 


n r Ér کھ‎ LAA R E rar 
وتوف‎ CELA عا‎ un رينا فاعفر لنا ذنوسًا‎ 


r 


270 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, 3586) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2444, 86, dari Aisyah). 


252 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


. 


“Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan 
hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami 
beserta orang-orang yang berbakti." (Qs. Aali Imraan (3): 193) 


Yang menguatkan penafsiran yang pertama adalah bahwa di . 
akhir doa ini ada permohonan tentang kerinduan untuk bertemu dengan 
Allah, ini memuat di dalamnya permohonan untuk kematian. 


Bolehnya memohon dan mengharapkan kematian didasarkan 
pada firman Allah &, ٠ 


7 2 7 


دون GN‏ ف فتمتوا dj)‏ وعد 


“Katakanlah, Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat 
(surga) itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka 
inginilah kematian (mu), jika kamu menang benar'” (Qs. Al Baqarah 
(2): 94) 


Lalu Dia mencela -mereka atas tidak mengharapkan kaain 


dengan sebab kejelekan mereka dan atas keinginan mereka untuk hidup 
lama di dunia. Allah & berfirman, 


Lt 


HARKAT SI AS إن‎ Gan الذي‎ GE قل‎ 
na A en س فما‎ At BIRTE 


“Katakanlah, ‘Hai orang-orang yang menganut agama Yahudi, 
jika kamu mendakwakan bahwa sesungguhnya kamu sajalah kekasih 
Allah bukan manusia-manusia yang lain maka harapkanlah 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab S& 253 


kematianmu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.” (Os. Al 
Jumu'ah (62): 6-7) 


Di dalam kitab A/ Musnad”! disebutkan sebuah hadits dari 
Nabi &, beliau bersabda, 


Pn نر‎ a r Di a- Esa 
إلا من وثق بِعَمَلِهِ.‎ SANA لا يتمنين‎ 

“Janganlah seseorang mengharapkan kematian kecuali dia telah 
yakin dengan amalnya.” 

Orang yang memiliki amal shalih hendaknya mengharapkannya 
kedatangannya (kematian), demikian juga bagi orang yang ditimpa 
` kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Allah &. Namun jika 
orang yang mengharapkan kematian takut terjadinya fitnah yang 
menimpa agamanya, maka ini dibolehkan tanpa diperselisihkan. Kami 
telah memaparkan penjelasan tentang masalah ini. 


Redaksi اللَهُم الرّضًا بَعْدَ القضاءء وَبَرْدَ الْعَيْش بَعْدَ الْمَمَاتٍَ وَلَذَةَ تَر‎ 
alah a A فتنة‎ 2 Tg Sa No من‎ KOGA] إلى‎ Gn إلى وج جهك›‎ “Ya 
Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kerelaan setelah 
datangnya ketentuan, dinginnya kehidupan setelah kematian, 
kenikmatan melihat Wajah-Mu, kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, 
tanpa adanya kesempitan yang membahayakan dan fitnah yang 
menyesatkan.” 

Ketiga hal di atas juga telah ada riwayat dari Nabi @, bahwa 
beliau berdoa dengan ketiganya yaitu hadits dari Ammar bin Yasir, dari 


271 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/350). 


254 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Nabi &.274 Kami telah menjelaskannya dengan seutuhnya di 
pembahasan yang lain. 

Ridha dengan ketentuan termasuk tanda-tanda orang tawadhu 
dan jujur dalam kecintaan. Di kala hatinya dipenuhi dengan kecintaan : 
kepada Pelindungnya maka dia pun akan ridha dengan segala yang 
Allah tentukan untuknya, baik yang menyakitkan atau pun yang 


menyenangkan. 
A 


سيان NAN Ol‏ وَإِنْ عَڌلوا تا لي عن hia MI‏ 
لا بد لي منم ون تركوا قبي بتار Ea jah‏ 
Ka‏ حَكَمواوأطیع في کل ما مروا 


“Dua hal yang sepadan jika mereka mencaci dan mencela 


ا 


terhadap orang yang dicinta apa pun aku harus bersabar. 
Aku tetap harus menjadi bagian dari mereka meskipun meninggalkan 
dalam hatiku panasnya api yang menyala. 
Aku harus selalu bersabar atas apa yang mereka putuskan 
, dan tetap taat atas segala yang mereka perintahkan.” 


Jika hati dipenuhi dengan kerelaan terhadap yang dicinta maka 
kerelaannya itu untuk semua yang datang Kabid baik itu berupa 
hukum-hukum atau ketentuan. 

Umar bin Abdul Aziz berkata, “Aku berada di pagi hari dan 
kebahagiaanku hanyalah yang sudah ditetapkan dalam keputusan dan 
takdir.” 


274 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/264) dan An Nasa'i (Ash-Shughra, 1305 
dan A/ Kubra, 1228). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $8 255 


Pernah orang-orang menjenguk sebagian para tabiin ketika 
sedang sakit lalu dia berkata, “Aku suka kalian datang kepadaku seperti 
aku juga suka jika kalian datang kepadanya.” 

A 4 r Pd r 4 2 2 0 
APEE aú Kena إن كان ميركم‎ 
“Jika rahasia kalian adalah yang sudah menimpaku 
maka untuk sebuah luka tidak mengapa sebab aku rela kalian 
menyakitiku. ” 
Terkadang sebagian para pencinta memilih kehinaan dibanding 


kemuliaan, kemiskinan ketimbang kekayaan, keadaan sakit dibanding 
kesehatan dan kematian daripada kehidupan. 


aa a a 
عزي ذلي و صحتي في سَقمي‎ 
سَفك دَمِي‎ GN يا قوم رضيت في‎ 
P P r da D) 


“Kemulianku, kehinaanku, sehatku, ketika aku dalam keadan sakit. 
Wahai kaum aku telah rela dalam ketakutan mengucur darahku. 
Tahanlah oleh kalian banyak mencelaku, di antara musibah adalah rasa 
sakit ini. 

Barangsiapa yang malamnya adalah waktu perjumpaannya maka tak 
akan tidur.” 

Nabi @& mengungkapkan dengan bahasa “rela setelah datang 
ketentuan” karena itulah kerelaan yang sebenarnya. 


256 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Sedangkan rela dengan ketentuan yang belum terjadi maka ini 
termasuk keinginan kuat untuk rela. Adakalanya keinginan kuat tersebut 
bisa hilang ketika kenyataan itu datang. Oleh karena itu, tak pantas jika 
seorang hamba mengharapkan datangnya musibah dengan segera 

“namun mohonlah kepada Allah keselamatan maka tatkala datang 
musibah maka dia hadapi dengan kerelaan. 

Sebagian mereka ada dua anaknya yang terbunuh di medan 
jihad dan datanglah orang-orang bertakziah kepadanya atas 
meninggalnya dua anaknya lalu dia pun menangis, dia berkata, “Aku 
menangis bukan karena mereka terbunuh namun bagaimana kerelaan 
mereka terhadap Allah kala pedang membunuhnya.” 


إن کان سكان po) Cai‏ بقثلي Ca‏ 


Cap AI وله ما كنت بهي‎ 
للب إن يترا‎ ed 
“Jika penduduk negeri (Al Ghisha) 


mereka telah ridha dengan keharusan membunuhku 


demi Allah, aku tidak akan seperti layaknya kekasih yang dipenuhi 
kebencian 


Aku telah menjadi hamba sahaya mereka 
. tak ada hak bagi seorang hamba sahaya untuk menolak 
Seorang yang sakit tidak akan melihat 
kecuali tabib yang akan mengobati.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 257 


Dinginnya kehidupan setelah kematian maksudnya adalah 
kehidupan yang baik berikut dengan kenikmatannya dan setiap yang 
menyejukkan mata. Rasa dingin itu menyebabkan sejuknya pandangan 
pemiliknya dan kebaikan yang ada padanya, sedangkan hati yang dingin 
menjadikannya lapang dan tenang, tidak seperti hati dan mata yang 
panas. 

Oleh karena itu, ada hadits yang menyatakan, 

>سى مه 0ر Dea od‏ 
طهر قلبي بالماء والثلج والبرد. 

“Sucikanlah hatiku dengan air, salju dan embun.”275 

Air mata kebahagiaan itu dingin berbeda dengan air mata 
kesedihan yang sifatnya panas. Dinginnya kehidupan yaitu kebaikan dan 


kenikmatannya dan hakikat baik serta nikmatnya kehidupan adalah di 
akhirat bukan di dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah $, 


ø r 
A a 4 or 2 or 
BAN لا عيش إلا عيش‎ 
“Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat”?76 
Sebabnya adalah anak Adam itu terdiri dari jasad dan ruh, 


keduanya membutuhkan makanan dan kenikmatan dan itulah 
kehidupannya. 


275 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 744 dari Abu Hurairah dan 6368 dari 
Aisyah) dan Muslim (Shahih Muslim, 598, dari Abu Hurairah dan 589, dari 
Aisyah). 

276 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 6413 dari Mu'awiyah dan 6414 dari 
Sahl bin Sa'id) dan Muslim (Shahih Muslim, 1805, dari Mu'awiyah bin Gurrah 
dan 1804, dari Sahl bin Said). 


258 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Hidupnya jasad dengan makan, minum, kawin, berpakaian, 
wewangian dan kenikmatan lainnya yang dapat diindera. Dengan 
pengertian di atas tak ubahnya seperti binatang tentunya hanya dengan 
pensifatan seperti ini. Sedangkan hidupnya ruh itu sifatnya sangat 
lembut bersifat ruhaniyah dari jenis Malaikat maka makanannya, 
kenikmatannya, kebahagiaannya yaitu terletak pada mengenali 
Penciptanya, pada hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya dari 
melaksanakan taat dengan mengingat dan mencintai-Nya, ingin dekat 
dan rindu untuk berjumpa dengan-Nya. 

Inilah kehidupan dan nutrisi jiwa. Jika hal itu hilang maka dia 
akan: sakit bahkan musnah. Hal yang paling mendasar penyebab 
rusaknya jasad itu ketika tidak ada makanan dan minumannya. Dengan 
demikian banyak terjadi di kalangan orang-orang kaya yang hanya 
menjadikan kenikmatan itu dirasakan oleh jasadnya saja namun dia 
mendapati hatinya dalam keadaan sakit dan takut. Orang-orang bodoh 
itu menyangka bahwa hatinya yang sakit itu akan hilang dengan 
menambah kenikmatan yang terindera. Sebagian mereka menyangka 
bahwa itu akan hilang dengan menghilangkan beban pikiran dengan 
minum yang memabukkan, padahal semua ini tidak menjadi solusi 
bahkan menambah rasa sakit dan takutnya. 


Sebabnya adalah kehilangan makanan dan vitaminnya hingga 
dia sakit dan meradang. 


ar 0 لفون‎ d 


“Apabila engkau itu makanan buat jiwa lalu kau menjauhinya, 
maka jiwa itu tidak akan dapat bersabar terhadapmu. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 259 


Biawak itu akan tetap hidup di air atau seperti 
yang hidup di sahara sedang ikan-ikannya pada binasa.” 


Di antara orang-orang bijak bertutur kepada suatu kaum, “Apa 
yang kamu siapkan untuk kehidupan kalian?” 


Mereka menjawab, “Makanan dan minuman dan yang 
semisalnya.” 
Maka dia berkata, “Hidup yang sebenarnya adalah yang tidak 


menyisakanmu rasa sakit dan itu adalah yang menguatkanmu untuk taat 
kepada Allah &.” 


Barangsiapa yang hidup bersama (tuntunan) Allah maka baiklah 
kehidupannya, dan barangsiapa yang hidup dengan diri dan nafsunya 
maka akan selalu dalam kegoncangan. 


Al Hasan berkata, “Sesungguhya para kekasih Allah itu adalah 
orang-orang yang mendapatkan warisan kehidupan yang baik, 
dengannya mereka sampai ke kepada-Nya melalui munajat dengan 
Kekasih mereka dan dengan mendapatkan kelezatan mencintanya di 
dalam hati.” 


Ibrahim bin Adham bersama para sahabatnya pernah makan 
remukan roti yang kering kemudian dia berdiri menuju sungai dan dia 
pun minum airnya dengan telapak tangannya, lalu memuji Allah, lantas 
dia berkata, “Kalaulah para raja dan anak-anak itu mengetahui 
kenikmatan dan kebahagiaan yang ada pada kami, niscaya mereka akan 
mencambuk kami sepanjang hayat. Sebab kita ini merasakan nikmatnya 
hidup dan sedikitnya keletihan.” 


| Di antara sahabatnya berkata, “Wahai Abu Ishag, sekelompok 
orang mencari-cari kesenangan dan kenikmatan namun mereka telah 
salah dalam memapaki jalan yang lurus.” 


260 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Lalu dia berkata, “Darimana kau dapatkan ungkapan ini?” 


ار 1 دده قله 


jo aa سرورهم‎ Ct الْمَحَبَةِ قوم شأئهم‎ Ja 
AG IG AN ما الاس‎ SE ijg a ESA) 


“Para pencinta itu adalah suatu kaum yang keadaannya sangat 
menakjubkan. 

Kebahagiaan mereka berlangsung lama dan kehidupannya 

menyenangkan. 
Kehidupan itu adalah kehidupan mereka dan kepemilikan adalah milik 
mereka. 
Manusia hanya mampu berusaha untuk semakin menjauh atau 
mendekat. ” 

Sebagian orang bijak ditanya ketika mereka mengasingkan diri 
dari orang banyak, “Jika kamu. menjauh dan memutus hubungan 
dengan yang lain maka kamu akan hidup dengan siapa?” 

Dia menjawab, “Bersama orang yang aku jauhi karena 
mengharapkan-Nya.” 

Diriwayatkan dari Al Masih # bahwa beliau berkata, “Wahai 
segenap sahabatku perbanyaklah Pee D dengan Allah dan 
sedikitkanlah bercakap-cakap dengan manusia.” 

Mereka bertanya, “Bagaimana kami memperbanyak bertakap- 
cakap dengan Allah?” 

| Beliau menjawab, “Menyendirilah kalian dengan mengingat-Nya, 
menyendirilah dengan mengingat segala nikmat dari-Nya, menyendirilah 
dengan bermunajat kepada-Nya.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 261 


Perlu diketahui bahwa mengumpulkan kedua jenis kehidupan di 
dunia ini tidaklah mungkin. Barangsiapa yang sibuk dengan kehidupan 
ruh dan hatinya maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak 
darinya dibanding kehidupan jasad dan badannya. Dia tidak akan 
mampu untuk mendapatkan bagian dari muara nafsunya. Dia pun tidak 
akan mampu memperluas diri untuk mendapatkan kesenangan yang 
dapat diindera, dia hanya mampu untuk mengambil sebatas kebutuhan 
badannya saja, maka kehidupan jasadnya menjadi berkurang meman 


ini yang harus terjadi. 

Inilah jalannya para nabi dan rasul juga para pengikutnya. 
Allah & telah memilih mereka untuk menyedikitkan bagian mereka 
berkenaan dengan kehidupan jasadnya dan memperluas bagian mereka 
berkenaan dengan kehidupan hati dan ruhnya. 

Sahl At-Tusturi berkata, “Tidaklah Allah memberikan bagian 
kepada seorang hamba berupa kedekatan kepada-Nya dan mengenal- 
Nya kecuali Dia haramkan baginya dunia sebesar pemberiannya berupa 
mengenal-Nya dan dekat dengan-Nya. Tidaklah Allah memberikan dunia : 
kepada seorang hamba kecuali Dia haramkan baginya untuk mengenal- 
Nya dan dekat dengan-Nya sebesar dunia yang diberikan kepadanya.” 

Nabi @ dalam kehidupannya senantiasa bersikap hemat sebisa 
mungkin, padahal Allah telah membukakan dunia dan kekuasaan untuk 
beliau. Bahkan, beliau wafat dalam keadaan tak pernah kenyang dengan 
roti gandum, beliau bersabda, 


ما لي NG‏ مكلِي SE G JEG‏ 
PEH, w | Maa‏ و - 
قال في ظِل at‏ ثم راح وئ رکها. 


262 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Perumpamaanku dengan dunia tak lebih hanya sekedar 
pengembara yang berteduh di bawah pohon lalu dia pergi dan 
m 0 / ya. ”- 

4 . Beliau j Bi bersabda, 


2 إلى jan KT , AL 22 a‏ 
قرَّةَ عَيْني في الصَّلاة. 


“Kecintaanku terhadap dunia hanyalah kepada wanita dan 
wewangian, dan sejuknya pandanganku hanya di dalam shalat "27 

Wanita dan wewangian mengandung kekuatan spiritual, berbeda 
dengan makanan dan minuman. Jika keduanya diperbanyak maka akan 


membuat hati semakin keras dan juga merusaknya. Kadangkala bisa 
juga merusak badan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi @, 


وعَاء شرا مِنْ يَطن. at‏ بن 


sds ea Y OG op Mann, , LIS gi 
di ثلث‎ ay aa E WA AN 
“Tidak ada tempat yang jelek pada diri anak Adam yang terus 


dipenuhi kecuali perutnya namun jika tetap harus dipenuhi maka 1/3 
makanan, 1/3 minuman dan 1/3 udara.””8 < 


277 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/128, 199, 285) dan An-Nasa'i (7/61) 
hadits dari Anas. | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 263 


Salah seorang ulama salaf berkata, “Sedikit makan membantu 
sekali untuk bersegera dalam kebaikan.” 


Ibrahim bin Adham berkata, “Kekenyangan itu mematikan hati 
darinya menimbulkan kesenangan, suka cita, dan tertawa.” 

Abu Sulaiman berkata, “Jiwa itu jika kelaparan dan kehausan, 
maka hati akan menjadi bersih dan lembut tapi jika kekenyangan maka 
hati menjadi mati.” 


Dia juga berkata, “Kunci dunia adalah kenyang dan kunci akhirat 
adalah menahan lapar.” 


Imam Ahmad ditanya, “Apa seseorang bisa mendapatkan 
kelembutan hatinya sedang dia selalu dalam keadaan kenyang?” Dia 
menjawab, “Aku tidak melihatnya. Untuk ini, Allah mensyariatkan puasa 
dan Nabi © juga pemah melakukan puasa wishal (tidak berbuka) 
beberapa hari yaitu tidak makan dan minum dan ketika beliau ditanya 
maka jawabnya adalah, ‘Aku tidak sama dengan kalian, aku selalu dalam 
lindungan Tuhanku. Dialah yang memberiku makan dan minum'.”??? 


Di Bashrah, pernah ada seorang yang bersungguh-sungguh 
dalam ketaatan, dia sedikit makan namun badannya tidak kurus. 
Kemudian dia ditanya tentang sebabnya maka dia menjawab, “Itu 
disebabkan oleh kegembiraanku mencintai Allah. Jika aku teringat kalau 
Dia adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Nya maka Dia tidak akan 
menahan badanku untuk tumbuh baik.” 


276 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/132), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
2380), An-Nasa'i di (A/ Kubra, 4/177), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
3349) dari Al Migdam bin Ma'di Karib. 

277 HR. Al Bukhari (Shahih لف‎ Bukhari, 1965) dan Muslim (Shahih Muslim, 
1102) dari Aisyah. 


264 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Abul Hasan bin Basyar ditanya, “Apakah ada wali Allah 
berbadan gemuk?” 
Dia menjawab, “Iya, jika wali itu berlaku jujur.” 
` Dia ditanya lagi, “Bagaimana ini sedang Allah membenci orang 
shalih yang berbadan gemuk?” 
Dia berkata, “Itu jika orang shalih tadi mengetahui dirinya 
hamba dari Dzat yang menjadikan dirinya gemuk.” 


Basyar pernah berjalan di rumahnya lalu dia berkata, “Cukuplah 
` bagiku kemuliaan bahwa diri ini adalah hamba-Mu dan cukuplah bagiku 
kebanggaan Engkau adalah Tuhanku.” 


NONA a کہ‎ 1| 


r 


0, re 


SS gp قذري‎ 3-5 
BA A - 
عذاب فى هواكم لذ‎ S 
َكل ب في هواكم يلذ لي‎ 
ANY م‎ 7 X Pu 
طيب في هَوانکم‎ pa وکل‎ 
2 A لزه‎ DM ° 5 A gA 
لحا الله قلبي إن تغير عنکم‎ 
e 3 A A 2 5 i r 2 r 
“Nasibku menjadi hamba sahaya kalian tapi itu adalah keinginanku 
dan kemuliaan bagi kedudukanku adalah penyandaranku penisbatanku 
kepada petinggi kalian. 


Maka semua adzab di atmosfer kalian adalah kenikmatan bagiku 
dan setiap kehinaan menjadi baik. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 265 


Allah mencela hatiku jika berpaling dari kalian 
dan jika aku condong kepada selain kalian di dunia ini.” 

Siapa yang memenuhi jiwanya dengan bagiannya dari kehidupan 
jasadnya dan keinginan yang terindera, seperti makan dan minum, maka 
hatinya menjadi rusak dan keras. Hal itu karena kelalaian dan banyak 
tidur sehingga bagian ruh dan hatinya dari bermunajat laksana makanan 
dan mengenal Tuhannya laksana minumnya menjadi berkurang lalu dia 
akan merugi dengan kerugian yang jelas. 

; Salah seorang ulama berkata, “Tempat-tempat tinggal pecinta 
dunia, mereka keluar darinya tanpa merasakan sesuatu yang paling baik 
yang ada di dalamnya.” | 

Kemudian dia ditanya, “Apa itu?” 

Dia menjawab, “Mengenal Allah &. Maka barangsiapa yang 
hidup di dunia dan tidak mengenal Tuhannya serta merasakan nikmat 
dalam pengabdian kepada-Nya maka kehidupannya laksana kehidupan 
binatang.” 


No 


< z 4 07 o Jas ص ص‎ eg 
m 2 وغفلة‎ sen يا مَعْرْوْرٌ‎ DU 


ad كتك في اللا تيش‎ Kop وتنب وما‎ 
“Siang harimu wahai orang yang tertipu kelupaan dan kelalaian 
dan malam harimu hanya tidur maka layak bagimu kebinasaan. 
Engkau bersusah payah untuk mendapatkan yang kau benci 
kepergiannya. 
Demikianlah di dunia tapi kau berkehidupan laksana binatang.” 


Orang-orang shalih semuanya menyedikitkan dari kehidupan 
jasadnya dan memperbanyak dari kehidupan ruhnya. Namun di antara 


266 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


| mereka ada yang menyedikitkan kehidupan badannya dengan harapan 
di akhirat nanti dapat terpenuhi inilah tipe para pedagang. Di antara 
mereka yang melakukan itu benar-benar takut atas hisab yang akan 
menimpa mereka di akhirat. 


Orang-orang yang selalu mencari hakikat mengerjakan itu hanya 
untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang menyibukkan diri dari 
mengingat Allah. Mengkhususkan hati itu untuk fokus dalam taat dan 
mengabdi kepada-Nya, mengingat dan mensyukuri-Nya, merasa dekat 
dan rindu untuk berjumpa dengan-Nya. Sesungguhnya mengambil 
bagian dari kehidupan jasad lebih banyak dari kebutuhan mengakibatkan 
lalai dari Allah dan menjadi sibuk dari mengabdi kepada-Nya. 


Salah seorang ulama berkata, “Setiap yang menyibukkan dirimu 
dari mengingat Allah maka itu adalah kesialan. Bagaimana tidak, apa 
pun yang melalaikan dari (mengingat) Allah itu merugikan dan 
menjatuhkannya, jelas itu adalah kesialan.” | 


Tidaklah seseorang mengkhususkan diri untuk mencari 
kehidupan jasadiah dan jiwanya diberikan juga bagian yang sama maka 
berkuranglah bagiannya dari kehidupan akhirat bisa jadi hatinya mati 
karena kelalaian dan berpalingnya dari Allah, Dia telah mencela orang 
yang seperti itu. Allah 84 berfirman, 


م » 


# خلت Oa‏ 
تق يق یق 


“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang 


menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya maka 
mereka kelak akan menemui kesesatan.” (Qs. Maryam (19): 59) 


ta pig ه م‎ GoL سا‎ L s 
- "9 1 


يج AG AAAA A‏ لوت 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 7 


Apa yang telah mereka dapatkan dari memperturutkan hawa 
nafsu akan terputus dan hilang dengan datangnya kematian, karena itu: 
juga bagiannya di sisi Allah di akhirat kelak akan berkurang. Jika apa 
yang telah mereka dapatkan dari memperturutkan hawa nafsunya itu 
dengan jalan yang haram, maka itu adalah kerugian yang jelas: Dia 
berhak mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Namun tatkala 
| seorang hamba tidak dapat mengumpulkan bagian dari kehidupan 
ruhnya dan bagian dari kehidupan jasadnya secara maksimal, maka 
Allah telah menjadikan sebuah tempat bagi orang-orang beriman 
dengan mengumpulkan kedua bagian itu untuk 'mereka secara 
paripurna. Tempat itu adalah surga. 


Sungguh di dalamnya terdapat semua kelezatan, kehidupan dan 
kenikmatan jasmani. Hal ini sebagaimana firman Allah &, 


Ha 105 92 GA a91 zez 
LAI تلذ‎ Ga i) apai وفيها ما‎ 


“Di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati 
dan sedap (dipandang) mata.” (Qs. Az-Zukhruf (43): 71) 


(JL لدا م‎ YAH Ag 


“Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki: 
dan pada sisi Kami ada tambahannya.” (Os. Gaaf (50): 35) 


Hal itu tidak mengurangi bagian mereka dari kesenangan 
ruhnya, dia mencakup kesenangan hati. Keadaannya akan terus 
bertambah bagi orang-orang yang beriman seperti keadaanya di dunia 
dari semua yang tidak ada bandingnya ketika di dunia. Sesungguhnya 
sebuah berita di dunia keadaannya harus disaksikan mata oleh 
karenannya puncaknya kenikmatan di surga adalah melihat dan 


268 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


menyaksikan Allah Æ, dekat dengan-Nya dan mendapat ridha-Nya. 
Dengan demikian mereka mendapatkan puncak dari mengenal-Nya dan 
dekat dengan-Nya dan di sana akan terus bertambah kenikmatan 
mengingat-Nya sebagaimana di dunia. Mereka diilhamkan untuk 
bertasbih seperti diilhamkan jiwa baginya maka jadilah kalimat tauhid itu 
bagi mereka laksana air dingin untuk penduduk dunia. 

Dari sinilah diketahui bahwa kehidupan yang baik itu sebenarnya 
tidak didapatkan di dunia tapi setelah kematian. Dan sesungguhnya 
barangsiapa yang memenuhi dirinya dengan kenikmatan ruh dan 
hatinya di dunia maka akan terpenuhi juga di akhirat. Namun 
barangsiapa yang di dunianya hanya memenuhi kenikmatan jasadnya 
saja dan cukup dengan kesenangan tersebut, maka kesenangan ruhnya 
akan berkuranglah kesenangan ruhnya di dunia dan di akhirat. ; 


Padahal sebenamya dia hanya merupakan kesenangan yang 
menyusahkan dia tidak berkesinambungan dan tidak tetap, banyak yang 
disusahkan dengan penyakit dan luka. Terkadang dia terputus dan 
pemiliknya berubah menjadi miskin dan hina setelah mendapatkan 
kekayaan dan kemuliaan. Jika dia bisa terlepas dari semua kesusahan 
maka dia akan tetap terjerat oleh kematian. Jika dia telah datang maka 
tak ada lagi yang dapat dirasakan dari kenikmatan dunia meski 
sebelumnya selalu dia nikmati. Terlebih lagi jika dia berpindah dari ranah 
kematian ke dalam adzab akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah, 


O a ES 9 53‏ 5 3 جاءهم ما كانوأ 
Oem‏ 


“Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada 
mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun. Kemudian datang kepada 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab &@& 269 


mereka adzab yang telah diancamkan kepada mereka.” (Qs. Asy- 
Syuuraa (26): 205-206) 

Khalifah Harun Ar-Rasyid membangun sebuah istana. Ketika 
pembangunannya telah dirampungkan, disempumakan dan diberi 
perlengkapan, dia meminta didatangkan makanan dan minuman dan 
nyanyian. Dia juga meminta untuk didatangkan Abul Atahiyah. Lalu Ar- 
Rasyid berujar, “Terangkanlah kepada kami tentang sifat-sifat kehidupan 
kami ini?” Maka mulailah dia bertutur: 


WE GUI‏ في ظِل ain das‏ القصور 
aa‏ يسْعى sl CHE Cg UN‏ الرواح في AB‏ 


os al 2 a? 0 aa 
في ضيق حشرجةٍ الصدور‎ LA افوس‎ Ép 
عه‎ T P 0? r es 2162 3 


“Hiduplah dengan segala yang engkau pandang baik 
di bawah naungan istana yang megah. 
Disegerakan bagimu segala yang diinginkan 
kala petang dan pagi harinya 
Meski jiwa-jiwa itu terguncang 
dalam kesempitan dada yang menyesakkan. 
Di sanalah engkau akan mengetahui dengan yakin 
bahwa tidaklah keadaanmu itu melainkan sedang tertipu. ” 


Ar-Rasyid pun menangis, menterinya lalu berkata kepada Abul 
Atahiyah, “Amirul Mukminin mengundangmu agar kau dapat 
menghiburnya tapi kenapa malah menjadikannya bersedih?” 


270 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ar-Rasyid langsung menimpali, “Biarkan, dia melihat kita berada 
dalam keadaan buta dan dia benci kalau kebutaan kita terus bertambah.” 


Di antara orang yang hidup mewah ada yang sempat 
memandangi rumahnya sebelum dia meninggal kemudian dia memohon 
kebaikan atasnya, dia pun berkata: 


A r 0 a 
التنخيص‎ Pama Ad إن عيشا آخره‎ 
“Sesungguhnya akhir dari kehidupan ini adalah kematian 
Sebuah kehidupan yang kesusahannya dipercepat.” 


Lalu dia meninggal pada hari itu juga. 


Yang lain berkata: 
AE, 3 o ا‎ 
SA يا £ بالذكانير مجحب الله‎ 
“Wahai yang kaya dengan uang dinar, 
mencintai Allah itu menjadikanmu lebih kaya.” 
Yang lain pun berkata: 


oz o ' 0 Zo 2 9 - nå r 
سر ت قلِيل مِن قَلِيِلٍ‎ op ga Gi 
۶ r r 
or 4 e. Ng ع ع‎ a ot هوس‎ 
ظليل‎ JP إنما العيش حوار الله في‎ 
s r P r 
O. ل در 3 ` قال‎ ga HAN Pa ad 
Ja) j ين‎ A نيما لبجم .ور‎ 
“Kehidupan dunia itu meski menyenangkan 
hakikatnya adalah sesuatu yang sedikit dari yang sedikit. 


Dan kehidupan yang sesungguhnya yaitu di sisi Allah 


berada dalam naungan dan lindungannya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 271 


Yaitu di kala engkau tidak lagi mendengar yang menyakitkanmu 
dari ucapan katanya dan katanya.” 
Yang lain bertutur: 


a? r 3< r 2 Dan ا ا ا‎ 079 2 a PE 
الحق لا بد سائله‎ ob WE مَنْ كان‎ [esah وكيف يَلذ‎ 

3 م‎ @ o 04 4 7 Sa 
a r b f A زيه با خير الذي‎ 1 92 aa) م‎ ain j فيا‎ 


“Bagaimana akan menikmati kehidupan bagi orang yang mengetahui 
bahwa Tuhannya semua makhluk akan menanyainya 

Maka dia akan menghukum di antara hambanya yang berbuat zhalim 

dan mengganjarnya dengan kebaikan bagi yang telah berbuat baik.” 


Orang-orang yang sengsara di alam barzah berada dalam 
kehidupan yang sempit, Allah & berfirman, 


ge Er NA > 9 Mb ررم‎ 
sio معيدشة‎ sd Ob عن زحكرى‎ A 

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.” (Qs. Thaahaa (20): 
124) 

Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al Khudri secara marfu' dan 
mauguP30, bahwa penghidupan yang sempit itu adalah adzab kubur 
yaitu kuburnya menjadi bertambah sempit hingga memisahkan tulang 
belulangnya, dia dililit oleh 99 ular besar. Sedangkan penghidupan 
mereka kelak di akhirat akan lebih sempit lagi sedangkan orang yang 
baik penghidupannya setelah meninggal nanti maka penghidupan itu 


280 HR. Al Hakim (A/ Mustadrak, 2/381) secara marfu' dan Ath-Thabari (Tafsir 
Ath-Thabari, 16/164) secara mauguf. 


272 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


tidak akan pernah berhenti bahkan akan terus bertambah baik. Oleh 
karena itu, pernah di antara ulama salaf ditanya, “Siapakah orang yang 
paling nikmat penghidupannya?” Lalu dia menjawab, “Jasad yang 
tertimbun tanah namun selamat dari adzab, lalu tinggallah dia menunggu 
datangnya pahala. Inilah penghidupan yang baik di alam barzakh.” 


. Ma'ruf setelah meninggalkan pernah dimimpikan oleh 
seseorang, dia berujar: 


WW NY Bh 


El قذ مات قَوْمٌ وَهُمْ فِي الئاس‎ 
“Kematian orang yang bertakwa adalah kehidupan yang kekal. 
Seseorang memang sudah meninggal tapi dia tetap hidup di tengah- 
` tengah manusia.” 
| brahim bin Adham e 


وس 6.2 نسية 


PA ð د في برو‎ yi ما أحذ نعم من‎ 
sebi رَوْضَةٍ هال في‎ aa 
“Tak ada seseorang pun yang lebih menikmati dalam kesendirian. 
Di kuburnya melainkan amalan yang menemaninya. 
Jasadnya diberi kenikmatan di taman 
yang telah dihiasi oleh Allah pada tempat tinggalnya.” 


Sebagian orang bijak pemah dimimpikan setelah meninggalnya 
dan mereka berkata, “Keadaan kami di alam barzakh ini Alhamdulillah 
baik. Kami tidur beralaskan dipan terbuat dari kayu yang semerbak 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 273 


wangi, bertelekan bantal yang terbuat dari surta yang tipis dan yang 
` tebal. Ini akan berlangsung hingga hari dibangkitkan.” 

Sebagian orang yang sudah meninggal pernah dilihat dalam 
mimpi dan dia ditanya tentang keadaan Fudhail bin Iyadh, lalu dia 
menjawab, “Pakailah hiasan dunia beserta kenikmatannya tak dapat 
menandinginya.” 

Sedangkan penghidupan orang-orang yang bertakwa di surga 
tak perlu ditanya tentang kebaikan dan kenikmatannya, cukup 
gambaran tentangnya dijelaskan dalam firman-Nya, 


WA sa 3 إو‎ 
ls CY یت‎ s في‎ S a NG 8 فهو‎ 


Wat NB Lini نیا با‎ 75 O: 16 


“Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam 
surga yang tinggi, buah-buahannya dekat, (kepada mereka dikatakan, 
Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu 
kerjakan pada hari-hari yang telah lalu'” (Os. Al Haaggah [69]: 21-24) 

Makna )اض‎ adalah kehidupan yang mendatangkan keridhaan. 
Ibnu Abbas telah menafsirkan kata WA dengan tak menjumpai lagi 


kematian. Ini menunjukkan bahwa kehidupan itu tidak diberikan kecuali 
setelah datang kematian dan kekal di dalamnya. 


Yazid Ar-Ragaasyi berkata, “Ahli surga itu selamat dari 
kematian. Bagi mereka kehidupan yang baik. Mereka juga selamat dari 
rasa sakit maka bagi mereka kenikmatan di sisi Allah sepanjang waktu.” 


= Allah & berfirman, 


274 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ON ase Ge a2 ki 
إن الميقين فى ججناتٍ وعبونِ‎ 
" Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. berada di dalam 


taman-taman (surga) dan di mata air-mata air.” (Os. Adz-Dzaariyaat 
[51]: 15) 


r - e 7 pe WA [4 . 1 í z 
Aja egie ف جت وتر ) في مَفْعَدٍ‎ gail SL 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman- 
taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang 
berkuasa.” (Qs. Al Qamar [54]: 54-55) 

| Tempat ahli surga yang paling rendah yaitu dimana seseorang 
melihat kerajaannya, dipan-dipannya, istananya sejauh 2000 tahun 
perjalanan. Dia melihat yang paling jauh laksana melihat yang ada di 
dekatnya. Yang paling tinggi tempatnya adalah dimana seseorang selalu 
melihat wajah Tuhannya setiap pagi dan petang.281 

Seorang ulama salaf berkata, “Sungguh , bagi seorang yang 
beriman itu di surga memiliki pintu yang tembus dari rumahnya ke 
daarus salam. Dia dapat masuk bertemu Tuhannya dari pintu itu kapan 
saja dia mau tanpa meminta izin terlebih dahulu.” 

` Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, “Jika telah datang utusan dari 
Tuhan Pemilik Kemuliaan dengan membawa salam dan kelembutan. 


281 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/13,64) dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
2553, 3330) hadits dari Ibnu Umar. 
At-Tirmidzi telah menjelaskan tentang perbedaan dalam penetapan marfu 
dan maugufnya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 275 


Utusan tadi tidak dapat masuk menemuinya tanpa meminta izin darinya. 
Sebelumnya dia berkata kepada penghalangnya, “Izinkanlah untukku 

- agar dapat menemui kekasih Allah? Dijawab, “Aku tidak mempunyai - 
hak mendasar untuk itu'. Lalu penghalang tadi memberitahu bahwa ada 
lagi penghalang-penghalang lain untuk sampai kepadanya.” 


Itulah firman Allah, 
CK Lr gik 39 م‎ rz 
Di وإذارأ ريت يت ثم رايت بت نما و ملكا كيرا‎ 
“Dan apabila kamu melihat di sana ( surga ), niscaya kamu akan 


melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.” (Os. Al 
Insaan (76): 20) 


+ 


“Maka penghidupan itu adalam kepunyaan Allah E kemah- 
kemahnya | 


dan taman-tamannya, dan wajah di taman itu sedang tersenyum. 
Kepunyaan Allah jua berapa banyak kebaikan jika engkau tersenyum. 
Cahaya menyinarinya lebih terang dari fajar menyingsing. 
Kepunyaan Allah lembah-Nya yang menjadi tempat 
tambahan bagi utusan kecintaan jika engkau termasuk dari mereka. 
Kepunyaan Allah kebahagiaan orang-orang yang mencinta tatkala 
kekasih mereka mengajaknya berbincang dan menyalaminya. 
Kepunyaan Allah mata-mata yang memandang-Nya dengan jelas 
Tak ada awan yang menutupinya dan dia memandang tanpa kebosanan. 
Wahai pandangan yang menghadiahkannya kepada hati, 
siapakah setelah ini yang menjernihkan kekasih yang diperbudak? 


276: = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dekatkanlah ruhmu jika engkau ingin sampai kepada mereka 
Tidaklah pandangan dapat menguasai yang membeli ruhmu dari 
Aku menyuguhkan sedang engkau tidak merasa cukup dengan 
penghidupan yang memperdaya. 
Tidaklah berbahagia dengan berbagai kelezatan bagi yang tidak 
disuguhkan. 

Puasalah dalam waktu yang tidak lama semoga di esok hari 
engkau bahagia dengan beridul fitri sedang orang-orang masih berpuasa. 
Wahai penjual dengan harga yang didahulukan, 
seolah engkau tidak mengetahui sesuatu yang jelas engkau akan 
mengetahuinya. 

Jika engkau benar tidak mengetahuinya maka itu adalah musibah 

| bagimu, 

dan jika engkau mengetahuinya maka lebih besar lagi musibah atasmu." 

Redaksi في وَجْهك وأستألك الشرق إلى لِقَائِكَ في‎ A Eh 
ajan 25) ولا‎ Span s> غير‎ “Dan aku memohon kepada-Mu kenikmatan 
melihat Wajah-Mu, kerinduan untuk berjumpa dengan-Mu, tanpa adanya 
kesempitan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan” ini 
meliputi nikmat paling tinggi bagi orang-orang beriman dan 
penghidupan paling baik bagi mereka di dunia dan di akhirat. 

Berkenaan dengan nikmatnya memandang kepada wajah 
Allah Æ maka ini merupakan nikmat paling tinggi dan paling besar bagi 
ahli surga. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Shahih Muslim 
dari Shuhaib 4, dari Nabi &, beliau bersabda, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 277 


إذا دحل Jah‏ الْجِنّةِ الْجَنّة » ادى مُتَادٍ: يا أَهْل 


sa? 


co يريد أن ينجر‎ lae ya عند لله‎ Ta إن‎ AI 
وبحرا‎ Bj Jan WA فیقولون: ألم يض‎ 
Oa لَهُمْ الْحِجَاب»‎ aki قال:‎ BN مِنَ‎ 
JEN ia AN شيا‎ Abe ما‎ aa 
E ال ره الا‎ 


“Jika masuk ahli surga ke surga, maka ada penyeru yang 
memanggil, “Wahai ahli surga, sesungguhnya di sisi Allah ada sebuah 
Janji yang ingin Dia sempurnakan bagi kalian’. Maka mereka bertanya, 
Apakah itu? Bukankah wajah kami telah diputihkan? Bukankah kami 
telah dimasukkan ke surga? Dan bukankah kami telah dijauhkan dari 
neraka?'" Beliau bersabda, Maka tabir itu tersingkap sehingga mereka 
memandang kepada Allah. Dan demi Allah tidak ada sedikit pun 
pemberian yang lebih disukai oleh mereka kecuali melihat kepada-Nya. | 
Inilah tambahan.” 


Kemudian Rasulullah 2 membaca ayat ini, 


عد 


Sg, 


| “Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik 
(surga) dan tambahannnya.” (Qs. Yuunus [10]: 26) 


278 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dalam riwayat Ibnu nae dan lainnya280, disebutkan, 


SING NE شا‎ Pen 7 wan 


“Maka demi Allah tidak ada pemberian yang paling disukai 
mereka dan paling menyejukkan mata mereka kecuali melihat kepada- 
Nya.” | | 


r 


. Ad-Darimi28! meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar secara 
marfu’, 


pai وتوا أذ لأ‎ la نهم كل‎ pah إذا بلغ‎ 
JA Ta Agni GI a) 9 cáis Jail 


r 


إلى وجه ya‏ فنَسُوا SY‏ تيم عاينوه» حن 
Nagi‏ إلى وَجْهِ PEN‏ 


“Jika ahli surga benar-benar telah sampai kepada mereka 
kenikmatan lalu mereka pun menyangka bahwa tidak ada lagi 
kenikmatan yang lebih baik lagi maka Tuhan yang Maha Suci dan Maha 
Tinggi menampakkan kepada mereka sehingga mereka melihat kepada 


280 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 1871), An-Nasa `i (A/ Kubra, 1/11234), 
dan Ahmad (Musnad Ahmad, 4/332, 333, dan 6/15). 

281 HR. Ad-Darimi (Ar-Radd ala Al Jahmiyyah, 189 dan Ar-Radd ala Al Muraisy, 
229) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 279 


wajah Ar-Rahman Yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka mereka pun | 
ketika melihat kepada Wajah Ar Rahman menjadikannya lupa terhadap 
semua nikmat yang sudah mereka rasakan.” 
Ad-Daraguthni?82 meriwayatkan oleh dengan pengurangan dan 
penambahan darinya. Dalam hal ini Allah & berfirman, “Wahai ahli 
surga bertahlillah, bertakbirlah dan bertasbihlah dan kepada-Ku seperti 
.engkau telah bertahlil, bertakbir, dan bertasbih kepada-Ku di dunia.” 
Maka mereka saling menjawab dengan bertahlil kepada Ar-Rahman. 
Lalu Dia Yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman kepada Daud ga, 
“Hai Daud, berdirilah dan muliakanlah Aku maka Daud berdiri dan 
memuliakan Tuhannya &. 
Di dalam Sunan Ibnu Majah?88 disebutkan hadits dari Jabir 
secara marfu' 


ينا أل اد في asal‏ إذ سطع لهم ور 
BARA E‏ :اليب تَبَارَكَ وتَعَالّى Sala‏ 
Te |‏ فقال: Si Ss‏ يَا is abd a‏ 
قول ad m‏ امن تب AT se‏ قال: ja‏ 
wedi‏ وَيَنْظرُونَ al T s‏ شي ء من rai‏ 
ا دَامُوا يَْظرُونَ MIPA Aa di‏ 


282 HR. Ad-Daraguthni (Ar-Ru yah; 176) 
283 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 184). 


280 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Tatkala ahli surga sedang berada dalam kenikmatan menyeruak 
kepada mereka cahaya temyata Tuhan yang Maha Tinggi telah 
mendekati mereka lalu Dia berkata, Keselamatan atas kalian hai ahli 
surga’, Ini adalah Firman-Nya 4, (Kepada mereka dikatakan), “Salam”, 
sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang’. (Qs. 
Yaasiin (36): 58) Maka tidaklah mereka menoleh kepada kenikmatan 
yang lain yang ada pada mereka selama melihat kepada-Nya.” 


Al Baihagi286 meriwayatkan hadits dari Jabir secara marfu’, 
“Bahwa ahli surga di atas pohon-pohon dari yagut merah dan kerikil 
dari zamrud hijau melihat kepada Tuhannya & lalu Dia meminta batu 
yang paling wangi berwama putih kemudian menyebarlah seantero 
mereka keharuman yang disebut Al Mutsirah hingga sampai ke surga 
Adn dan dia merupakan tengah-tengahnya surga. Maka Malaikat 
berkata, ‘Ya Tuhan kami, kaum itu telah datang’. Lalu Dia berkata, 
‘Selamat datang orang-orang yang jujur, selamat datang orang-orang 
yang taat. Tak lama kemudian tersingkaplah tabir bagi mereka hingga 
mereka melihat kepada-Nya dan menikmati cahaya-Nya sehingga satu 
sama lain tidak dapat saling melihat lalu. Dia berkata, ‘Kembalikanlah - 
mereka ke istana-istana sebagai hadiah kemudian mereka kembali dan 
satu sama lain bisa melihat kembali’. Demikianlah firman Allah &, 
“Sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan Yang Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang” (Qs. Fushshilat (41): 32) 

Di dalam Musnad Al Bazzar disebutkan hadits dari Hudzaifah 
secara marfu’ tentang nikmat tambahan di akhirat, “Sesungguhnya Allah 
- membuka tabir itu maka Dia terlihat jelas oleh mereka maka cahaya-Nya 
meliputi mereka. Kalaulah Allah menetapkan mereka untuk tidak 
terbakar maka benar-benar akan terbakar karena banyaknya cahaya 


286 HR. Al Baihagi (A/ Ba'tsu wa An Nusyur, 448). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 281 


yang meliputi mereka kemudian mereka kembali ke rumah-rumah 
dengan perasaan takut kala bertemu isteri-isteri mereka atas cahaya 
yang meliputi mereka namun tatkala mereka sampai ke rumah cahaya 
itu berangsur hilang hingga mereka kembali ke bentuk semula.” 


Diriwayatkan dari hadits Anas” secara marfu’ “Bahwa Allah 
berkata kepada ahli surga tatkala memberi tambahan kepada mereka 
dan menampakkan diri kepada mereka, “Salam atas kalian hai hamba- 
hamba-Ku! Lihatlah kepadaku sungguh Aku telah ridha terhadap kalian” 
Lalu mereka menjawab, 'Maha Suci Engkau, kota-kota di surga, istana- 
istananya saling memberi hormat, bagian-bagian pohon dan sungai- 
sungai serta semua yang ada di dalamnya salam merespon dengan 
ucapan: Maha Suci Engkau, Maha Suci Engkau. Mereka pun 


menjadikan rendah surga dan semua yang ada di dalamnya ketika 
mereka melihat wajah Allah ”ريق‎ 


Diriwayatkan dari hadits Ali288 secara marfu’, 


A (ad 


Bl JAN sa‏ عن حه 
y AG‏ وو أيه قل A a‏ 


287 HR. Abdurrazzag (A/ Mushannaf. 3/256), Ibnu Abu Syaibah (2/150), Ionu 
Abid Dunya (Shifah Al Jannah, 900) dan lainnya. 

288 Disebutkan oleh Al-Lalika'i (852), Ibnul Qayyim di (Hadi! Arwah, hlm. 368, 
dari jalur periwayatan Ya'qub bin Sufyan), dan Abu Bakar Al Muqri` (Ziyadat 
Musnad Abu Ya Ia sebagaimana yang tercantum dalam للم‎ Mathlab Al Aliyah, 
5205) dan sanadnya sangat lemah. 


282 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Bahwa Allah & Menampakkan Wajah-Nya kepada ahli surga 
dan seolah-olah mereka belum pernah melihat kenikmatan sebelumnya. 
Ini adalah firman-Nya, Dan pada sisi Kami ada tambahan?” (Os. Gaaf 
(501: 35) | 

= Diriwayatkan dari hadits Abi Ja'far secara mursaP®?, 
“Sesungguhnya ahli surga ketika mengunjungi Tuhannya Yang Maha 
Suci dan Maha Tinggi, tampaklah oleh mereka wajah-Nya mereka 
berkata, 'Wahai Tuhan kami, Engkau Maha Pemberi Keselamatan dari- 
Mu keselamatan. Bagi-Mu Pemilik Keagungan dan Kemuliaan'. Lalu 
Allah & berfirman, 'Selamat datang hamba-hamba-Ku yang telah 
menjaga wasiat-Ku, menjaga janji-Ku, takut kepada-Ku kala sedang 
sendiri, mereka juga takut kepada-Ku dalam setiap keadaan'. Mereka 
menjawab, ‘Demi kemulian-Mu, jebesaran-Mu dan keagungan-Mu, apa 
yang kami mampu atas-Mu dengan sebaik-baik kemampuan dan apa 
yang kami tunaikan dari hak-hak-Mu, maka izinkanlah bagi kami untuk 
sujud kepada-Mu'. Lalu Allah & berkata kepada Mereka, 'Sungguh aku 
telah letakkan atas kalian bekal ibadah dan Aku telah menjadikan badan- 
badan kalian nyaman. Selama kalian menyusahkan badan-badan kalian 
untuk-Ku, dan terus bermaksud mengharapkan wajah Kami maka 
sekarang Aku sempumakan atas ruh, rahmat dan kemulian-Ku. 
Mintalah apa yang kalian kehendaki, berangan-anganlah kepada-Ku 
niscaya aku berian apa yang kalian angankan. Sungguh tidaklah Aku 
pada hari ini memberikan pahala kepada kalian sesuai dengan amal- 
amal kalian namun karena kemurahan rahmat dan kemuliaan-Ku' 


Mereka terus dalam angan-angan, pemberian dan hadiah-hadiah 
sampai-sampai orang yang paling sedikit angannya di antara mereka 
yaitu mereka telah mengangankan seluruh kenikmatan dunia dari mulai 


289 HR. Ibnu Abu Dunya (Shifah Al Jannah, 53) dan Abu Nu'aim (Shifah Al 
Jannah, 411). ; 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 283 


penciptaannya hingga hancurnya. Lalu berkatalah kepada mereka 
Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi, “Sungguh telah dipendekkan 
bagi kalian angan-angan kalian dan Aku telah rela kepada kalian tanpa 
meminta kembali hak-hak kalian. Sungguh Aku telah kabulkan semua 
yang kalian minta dan angankan. Aku pertemukan kalian dengan anak 
keturunan kalian dan aku tambahkan apa yang kalian cukupkan dari 
angan-angan kalian'” 

Abdurrahman bin Abi Laila berkata, “Jika Tuhan kalian telah 
menampakkan kepada kalian maka semua yang telah diberikan pada 
waktu itu tidak ada bernilai.” 


Al Hasan berkata, “Jika Allah menampakkan kepada ahli surga 
maka mereka akan melupakan seluruh kenikmatannya.” | 


Dia juga bertutur, “Kalaulah para hamba itu mengetahui bahwa 
tidak akan melihat Tuhan mereka di akhirat maka niscaya mereka 
semuanya mati.” 


Dia berkata, “Sesungguhnya para kekasih Allah itu adalah | 
orang-orang yang mewarisi penghidupan yang baik. Mereka merasakan 
semua kenikmatannya dengan hal-hal yang menjadikannya sampai 
kepada-Nya yaitu berbisik-bisik dengan kekasihnya. Semua yang mereka 
dapati dari manisnya dalam mencintai-Nya dalam hati mereka, apalagi 
jika terbersit dalam benaknya untuk bercakap-cakap dengan-Nya, 
tersingkapnya tabir penutup-Nya di tempat yang aman dan bahagia. 
- Lalu Dia Yang Maha Agung memperlihatkan diri, memperdengarkan 
perkataan yang nikmat dan menjawab semua yang mereka bisikkan 
kepada-Nya di kala hidupnya.” 


paja AP JP 


284 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


PH ل‎ 0 . | r 
NANG فأشكو لَك الْهَوَى‎ 
r A إن هنا‎ 2 9 r إن‎ 4 
وأئاحيْكَ مِنْ قرب وأَبْدِي لَك‎ 
s r 
< 2 3 5 ee er > S r 
Yl وهذا‎ Sa هذا‎ 
“Anganku dapat melihat-Mu suatu hari nanti. 
Maka aku adukan keinginanku dan dahagaku ini 
Lalu aku berbisik kepada-Mu dari dekat dan kutampakkan kepada-Mu. 


Kerinduan ini serta kurusnya badan ini karena merindukan-Mu. ” 


Wahab berkata, “Kalau aku disuruh untuk memilih antara 
melihat Allah dan surga niscaya aku memilih melihat Allah.” 

Bisyr pernah bermimpi dia ditanya tentang keadaannya dan 
saudara-saudaranya lalu dia menjawab, “Aku tinggalkan mereka berdua 
di hadapan Allah dengan keadaan sedang menikmati. makanan dan 
minuman serta sedang bersenang-senang. Engkau sendiri bagaimana? 
Dia mengetahui sedikitnya keinginanku dalam masalah makan maka Dia 
membolehkan diriku untuk melihat kepada-Nya.” 


BE SAI ارْحَم‎ Wa ما لي‎ SI يا بيب‎ 
7 4 E í 2 1 8 
NY وسرُوٴري طال شَؤْقِي مى‎ aaa انت يولي‎ 
ارب دحا لارا‎ AA Sa a س يولي‎ 
“Wahai kekasih hati, tak ada dalam jiwaku selain diri-Mu. 


Hari ini, kasihilah pelaku dosa yang mendatangi-Mu. 
Engkaulah tempat permohonanku, harapanku, dan kebahagiaanku. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 285 


Kerinduan ini sangat panjang waktunya untuk menjumpai-Mu. 
Permohonanku bukanlah surga yang penuh kenikmatan semata 
Yang paling kuinginkan adalah melihat-Mu.” 


Dzun Nun berkata, “Tak ada kenikmatan dunia ini selain 
mengingat-Nya, tidak ada kenikmatan akhirat selain ampunan-Nya, dan 
tidak ada kenikmatan surga selain melihat-Nya. Jika Allah terhalang bagi 
ahli surga niscaya mereka meminta untuk dikeluarkan dari surga 
sebagaimana ahli neraka meminta untuk dikeluarkan dari neraka.” 


Di antara orang shalih berkata, “Andai saja Tuhanku menjadikan 
"pahala dari amalku hanya melihat-Nya saja kemudian Dia berfirman, 
“Kembalilah menjadi tanah'.” 

Ali bin Al Muwaffag berkata, “Ya Allah, jika Engkau mengetahui 
kalau hamba-Mu ini takut kepada neraka-Mu maka adzablah aku 
dengannya. Jika Engkau mengetahui bahwa hamba hanya mengharap 
surga-Mu maka haramkanlah dia bagiku. Namun jika Engkau 
mengetahui bahwa hamba beribadah kepada-Mu karena kecintaan 
kepada-Mu dan kerinduan kepada wajah-Mu yang mulia maka 
halalkanlah surga bagiku serta perbuatlah sekehendak-Mu.”290 


290 Di dalam hal ini perlu dikoreksi sebab hakikat ibadah harus terkumpul di 
dalamnya cinta, takut dan pengharapan. Allah & berfirman, “Lambung 
mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya 
dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki 
yang Kami berikan kepada mereka.” (Qs. As-Sajdah [32]: 16) 

“Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan 
fakan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- 
orang yang berbuat baik.” (Os. Al A'raaf [7]: 56) 

“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada 
Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang 
khusyu' kepada Kami.” (Qs. Al Anbiyaa` (21): 90) 


286 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ig mereka Sea seseorang berkata: 


“Hasrat seorang semakin membesar dan tamak untuk melihat-Mu. 
Dan tidaklah dia menyangka dapat melihat siapa saja yang melihat-Mu." 

Lalu dia pingsan kemudian meninggal. 

Tatkala kerinduan itu memenuhi hati para pecinta mereka akan 
kembali kepada ungkapan di atas. Apa yang tersimpan dalam dada 
mereka itu lebih besar. 

7 مه 4 


E KE gak‏ دام 


Í gp” 9 A‏ 4 4 م 0 کر 
op‏ عنفني الناس ففِي وَحَهِك لي عذر 
“Telah aku sebrangi maka tersingkaplah tabir-Mu bagiku kala sabar itu‏ 


sangat kuat. 


Jika manusia berlaku keras kepadaku ma di hadapan-Mu aku 
meminta uzur.” 


Pandangan para pecinta itu telah ditundukkan dari dunia dan 
akhirat, tidaklah dibuka dan diluruskan kecuali saat menyaksikan 


Kekasih mereka di akhirat. 
أن يحل به سِوًاكا‎ Uu Sp dei تّمت‎ 35, = 
NG A eek 


اجك لا عضي Oh JJ‏ لم يق حبك لي Cie‏ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 287 


< - 0, - Bm 4 o 4 مم ,هم 4 لد‎ £ er 
ناكا‎ E A دمو ف ایی‎ SS 
nOA بت دموعي في حدوډي بین من‎ : 
r g 0 ر ور‎ dE, 
CES من قد‎ Geh وَيَنْطِقٌ‎ aa مَنْ بکی فیذوٴب‎ LL 
“Aku kembali namun hatiku telah Engkau tutup 
Hanya untuk mencinta-Mu maka terhalanglah bagi selain-Mu. 
Jika aku sanggup untuk selalu menundukkan mataku ini 


Niscaya aku tidak menggunakannnya untuk memandang hingga melihat- 
Mu. 


Aku mencinta-Mu bukan hanya sebagian namun sepenuh hati. 


Dan jika cinta-Mu kepadaku tidak tersisa sedikitpun maka tetaplah 
menghadap-Mu. 


Para kekasih selalu terjaga dengan cinta sedang yang lain hanya 
mengaku bersama. 


Kala air mata menetes di pipiku jelaslah siapa yang menangis dan yang 
berpura-pura. 


Yang menangis benarlah cintanya lalu berkata mesra siapa yang telah 
mengeluh.” 


Salinan Peta Tagana: 
قبل بكم‎ IE راي‎ NG 
TA sali وکان بكر الَْلق‎ 
أن 23 لبي هواك أَجَابَهُ‎ [AH 


258 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ت ارا عن اك يرح 
g 5 MIN oA 2 o 32‏ ع سء 
رميت dey‏ عنك إن كنت کاذر 
إن کش في الفلا Ha‏ 
UU)‏ في ادنيا بغيرك افرح 

r 2 7 2 Pi r, - 9 e r 

Ga ja Aka كاد‎ Of 

4 Te. Ria a ه‎ êh 0. i 
إذا غبت عن عيني لعيني يملح‎ 

إن يفت op ia‏ يفت لا صل 
o‏ 20 52 >6 رم e‏ ?3 
“Hatiku kosong sebelum mencinta-Mu, dulu mengingat mahluk dapat‏ 


melalaikan dan menyenangkan. 


Kala hatiku menuntun untuk mencinta-Mu dia memenuhinya, tidaklah 
aku melihatnya tuk meninggalkan halaman-Mu. 
Lemparlah diriku sejauh mungkin jika aku dusta dan jika di dunia ini aku 
lebih nyaman dengan selainmu. 
Jika di negeri-negeri itu ada yang paling menyenangkan lalu aku tak 
memandangnya maka sungguh mataku telah merasa nyaman. 
Jika Engkau berkehendak ataupun tidak untuk menghantarkan diriku 
maka tidaklah aku dapati hatiku layak untuk selain-Mu.” 
Rasa rindu untuk berjumpa dengan Allah merupakan kedudukan 
ahli makrifat yang paling tinggi di dunia, diriwayatkan dari 
Nabi @ bahwa beliau berdoa, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 289 


Nang A الأشياء‎ LA بك‎ Jaa D 
GU حَاجَاتٍ‎ Abi عرف الأشيّاء عِنْدِي»‎ 
o I Jal il gil بالشّؤق إلى لقائك وإِذا‎ 


“Ya Allah, jadikanlah cintaku kepada-Mu adalah sesuatu yang 
paling aku cintai, takutku kepada-Mu adalah yang paling aku takutkan, 
putuskanlah keinginanku atas dunia dengan rindu berjumpa dengan-Mu, 
Jika penduduk dunia mata mereka lebih sejuk dengan dunia maka 
sejukkanlah pandanganku dengan ibadah kepada-Mu.”291 

Beliau bersabda dengan menggunakan redaksi, sip pe A 
iyan 153 Tg Sa “tanpa adanya kesempitan yang membahayakan 
dan fitnah yang menyesatkan” karena rindu kepada Allah itu menuntut 
untuk cinta terhadap kematian, kematian yang diinginkan oleh 
penduduk dunia biasanya karena ada kesempitan yang membahayakan. 
Bercita-cita untuk mati dalam hal ini dilarang oleh syariat. Sedangkan 
kematian yang diinginkan oleh ahli agama adalah karena rasa takutnya 
tertimpa fitnah yang menyesatkan. 


Beliau memohon mengharap kematian lepas dari dua hal di 
atas, dan harus ditumbuhkan dari rasa cinta kepada Allah dan rindu 
kepada-Nya semata. Kedudukan ini telah dialami oleh sebagian besar 


para salaf. 


291 HR. Abu Nu'aim (“Al Hilyah” (8/282) 


290 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Abu Ad-Darda" berkata, “Aku menginginkan kematian karena 
aku rindu kepada Rabbku.” 

Abu Utbah Al'Khaulani berkata, “Saudara-saudara kalian lebih 
mencintai perjumpaan dengan Allah dibanding madu yang lezat.” 

Rabi'ah berkata, “Siang dan malam ini sangat panjang rasanya 
bagiku untuk berjumpa dengan Allah.” 

Fath bin Syahruf tinggal di suatu tempat selama 30 tahun belum 
pernah mendongakkan kepalanya ke langit lalu dia mendongakkannya 
sambil berkata, “Amatlah panjang kerinduaanku ini kepada-Mu maka 
segerakanlah aku untuk mendatangimu.” 

Sebagian ulama juga berkata dalam munajatnya, “Jelek dan 
rendahlah hamba sepertiku ini mengetahui Yang Maha Agung seperti- 
Mu. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui jika Engkau memberikan 
pilihan kepadaku antara dunia yang aku tinggal sejak dilahirkan dan aku 
menikmati: semuanya secara halal dan nanti tidak ditanyakan oleh-Mu 
pada Hari Kiamat dengan keluarnya ruhku saat ini. Sungguh aku lebih 
memilih untuk kematian saat ini juga.” 

Sebagian ulama salaf berkata, “Jika aku teringat perjumpaan 
dengan Allah maka kematian sangat aku rindukan daripada orang yang 
benar-benar kehausan di hari yang sangat panas terhadap minuman 
yang sangat dingin.” 0 


KAB AP Kea 
“Aku merindukan-Mu wahai Yang Dekat lagi menyendiri, 
Lebih dari kerinduan seorang yang kehausan akan segarnya air.” 


Al Junaid berkata: Aku mendengar Sari berkata, “Rindu itu 
merupakan kedudukan ahli makrifat yang paling tinggi jika benar 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 5 291. 


terwujud. Jika benar rindunya maka dia akan tertuju selalu pada yang 
dirindukan tanpa menghiraukan selainnya.” | 

Daud Ath-Tha'i bermimpi di mimbar yang tinggi dia 
bersenandung: 

fe or co اوت‎ ~2 P) 57 Lar 
010 2 فى 2 وى‎ © r To 
الشوق محمود‎ ol من الشوق‎ del 
“Tidaklah seorang hamba mendapatkan tempat di sisi Yang Maha 
Pengasih 
Lebih tinggi dari kerinduan (kepada-Nya) sungguh rindu itu terpuji. ” 

Para pecinta itu senantiasa menundukkan ruh mereka di dunia 
hingga keluar dari raganya hingga jadilah dia di lambung burung 
kerinduan. Dia tampil di taman hiburan lalu kembali ke kolam yang suci 
kemudian kembali ke lampu-lampu makrifat yang digantungkan di 
tempat yang paling tinggi di sekitar Arsy. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh sebagian ahli makrifat, “Hati ini berkeliling, ada hati 
yang berputar sekitar Arsy dan ada hati yang berkutat di sekitar 
kejelekan. Tatkala lepas tanda kesucian dari jasad manusia pada ranting 
hati para kekasih maka kerinduan itu benar-benar condong ke sisinya.” 

Sebagian ulama salaf ada yang terus berjalan kaki karena di dera 
kerinduan dan sebagian lagi seperti orang yang mabuk padahal tidak 


4 2 2 3.9 » Or, . 
إلى الشمال‎ al Sa يريحني إليك الشوق حى ميل‎ 
292 Ini bukanlah petunjuk Nabi &. 


292 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


A 0 و‎ >o £ 2: 1 الات بويت‎ ga و‎ 3,3 
العقال‎ (ja الأسِير‎ his ويأخذني لنرک ركم رياح كما‎ 
“Kerinduanku kepadamu menenangkanku, iioa akupun beralih dari 
kanan ke kiri 


Angin membawaku untuk mengingat kamu sekalian, layaknya para 
tawanan yang bersemangat terhadap tali kepala. ” 
Para perindu itu ada 2 tingkatan: 
Pertama, kerinduan menjadikannya susah tidur dan tidak bisa 
sabar. 


Berkenaan dengan hal ini Abu Ubaidah Al Khawwas berjalan 
dan memukul dadanya seraya berkata, “Kerinduannya kepada Dzat 
yang melihatku sedang aku tidak dapat melihatnya.” 

Daud Ath-Tha'i berkata kala malam hari, “Kecemasanmu 
memutuskan segala kecemasanku, menjadikan diriku susah tidur, 
kerinduanku untuk melihatmu membinasakanku dari segala kelezatan, 
menjauhkan diriku dari berbagai keinginan, maka aku menginginkan 
berada di penjaramu wahai a Maha Mulia.” 


mo. 


Tayi حفن عيني‎ ul E 
A NAN 
عهود كم‎ pad يذ كرني مر‎ 
dj) am WIS شقا‎ 3056 
أشرقت‎ Ja ما ألم‎ BI أرَاني‎ 


Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab غلا‎ 293 


بقلبي مِنْ کار malah Kan GAN‏ 
Ie‏ بذ كراكم aa‏ 3 
ألا إن إن ESAI IS‏ 


"Duhai kekasihku, lubang mataku menjadi cekung dan hatiku tercabik- 
cabik dalam rasa rindu. 
Getirnya janji-janjimu menggelayuti diriku hingga semakin membuatku 
rindu setiap kali angin berhembus. - 
Dia melihat diriku ketika kegelapan malam mulai menerangi lentera- 
| lentera lantaran api cintaku dalam hati. 


Aku selalu berdoa untuk mengenang kalian ketika termenung seorang 
diri, bukankah mengenang orang-orang yang dikasihi adalah puji- 
pujian." 

Kedua, orang yang ketika dirisaukan oleh rasa rindunya, maka 
kedekatannya dengan Allah membuatnya tenang dan kegelisahannya 
pun reda dengan mengingat-Nya. Inilah kondisi yang dialami oleh 
Rasulullah @ dan orang-orang bijak yang mendapat tempat istimewa 


dalam umat Islam. 


Asy-Syibli pernah ditanya, "Apa yang membuat hati orang-orang 
yang mencintai dan merindu menjadi tenang?" Dia menjawab, "Rasa 
bahagia mereka terhadap orang yang mencintainya dan 
merindukannya." 


4 


E, Sewu 


r 


فأحيًا بالمنى Ba Sh‏ کان ر از 


294 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


"Ku bisa mati dan hidup lantaran mengenang dirimu. Seandainya aku 
tak punya impian maka aku pasti tidak lagi hidup. 


` Kuhidup dengan mimpi-mimpi dan mati karena rindu. Betapa 
besarnya harapanku terhadapmu hingga membuatku hidup dan mati." 


Dulu, ada seorang wanita shalih berkata, "Sungguh mengherankan 
aku bisa tetap hidup di tengah-tengah kalian sementara hatiku rindu 
bertemu Tuhanku, layaknya obor yang tidak pernah padam." 


se od l Dy صم‎ orr Gi Park ميات اق 6162م‎ 
موت إشتياقا ثم أحيا بل كر كم وبين التراقي والضلوع لهيب‎ 
2 < < “2 ° or ر‎ r r A 
Lemb MS فوا عجبًا موت المشوق صبابة وَلَكِنْ بقاه فى‎ 
"Kumati karena rindu, lalu hidup karena mengenang kalian. 
Sungguh api rindu itu membara di antara tulang-tulang rusukku. 
Alangkah ajaibnya orang yang merindu mati shababah, | 
namun keberadaannya dalam kehidupan tetap dikenang lebih ajaib 
lagi." 


Seperti inilah kondisi yang bisa dirasakan oleh orang yang pernah ' 
mengalami dan menjalaninya. 


. م وم وص‎ En RA er وو جرب‎ Ko Eaa BA ا‎ 0. X 
لا يعرف الوحَد إلا من يكابذه ولا الصبابة إلا من يعانيها‎ 
"Hanya orang yang pernah menderita karena cinta sajalah yang 
bisa merasakan manisnya cinta." 


Sedangkan orang yang tidak ada beritanya dan tidak pernah 
dikenang, bisa saja menjadi bahan cemoohan orang lain. 


Redaksi yf cde sam او أعحَدِي او او‎ ib أن طلم و‎ aan بك‎ Sal 
PAS OS أو‎ ibaa Kbs أكسب‎ "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 295. 


dari tindakanku yang menzhalimi orang lain atau dizhalimi: dari 
tindakanku yang melampui batas atau dilampaui batas: dari tindakanku 
yang membuahkan kesalahan yang menghancurkan atau dosa tidak 
diampuni" menjelaskan bahwa ada empat hal yang diminta dari Allah 
agar tidak sampai melakukannya, yaitu: 

Pertama, kezhaliman dari dua pihak, yaitu dizhalimi oleh orang 
lain atau menzhalimi orang lain. 


Berkenaan dengan hal ini Abu Daud??? meriwayatkan sebuah 
hadits yang berasal dari Ummu Salamah &, dia berkata: 


7 م 2 o a or A 5 a 4 ó‏ مه 
I rr‏ 2 مر م ص کے ABA‏ و z‏ 
صباحا إلا رفع بصره إلى السماي وقال: اللهم إني 
Ø d z ø z 8 ° A‏ < إن 
sl‏ بك أن أضل أو أضَلء أو أزل أو أَزَلء أو SE‏ 
lo fo AA o‏ كوم á l- lro‏ 
أو او اجهل أو يجهل على 
"Tidaklah Rasulullah @ keluar dari rumah melainkan beliau‏ 
mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa, 'Allaahumma‏ 
innii a'uudzu bika an adhilla au udhilla, aw azilla au uzalla au azhlima au‏ 
uzhlama au ujhila au yujhala alayya (ya Allah, sungguh aku berlindung‏ 
kepada-Mu dari tindakanku yang menyesatkan atau disesatkan oleh‏ 
orang lain; dari ketergelinciran atau digelincirkan, dari menzhalimi orang‏ 


lain atau dizhalimi orang lain: dan dari tindakan membodohi atau 
dibodohi orang lain)." 


293 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 5094). 


296 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Selain itu, At-Tirmidzi??4 pun meriwayatkan hadits yang sama 
dengan redaksi, 
r 2 3 g BA 2 y AA | Ag - M 0 


r r 


£ £ 


PPEP Wa a ANO REE EE 2 
k أو زظلم» أو‎ (el او‎ ha أو‎ Tn من أن‎ 
00 r P 4 L 
E 
"Allaahumma innaa na'uudzu bika an nazilla au nadhilla au 
nazhlima au nuzhlama au najhala au yujhala alaina (ya Allah, sungguh 


kami berlindung kepada-Mu dari ketergelinciran atau ketersesatan, atau 
menzhalimi atau dizhalimi atau membodohi orang lain atau dibodohi)." 


Jadi, orang yang terhindar dari tindakan menzhalim orang lain dan 
orang lain pun terhindar dari tindakan kehzaliman dirinya, maka itulah 
orang yang diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Æ. Oleh karena itu, 
ada ulama salaf yang berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah diriku dan 
hindarkanlah diriku dari tindakan merugikan orang lain." 

Kedua, permusuhan atau melanggar hak orang lain. 


“Dalam Al Qur`an Allah #8 membedakan antara kezhaliman dan 
permusuhan atau melanggar hak orang lain dengan firman-Nya, 


ر کور o g So‏ سه a 33 Fo‏ مه Ie‏ ر 
يتايها اليرت َامنوأ لا تأكلرَا أمولكم HA‏ 
e Ayo‏ 


ودر هم £ Ža a A‏ 2 2 ع Čč‏ 2 
Jah‏ إلا ان تكو SA‏ تراض نكم ولا تقثلوأ 


294 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 3427). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 297 


gah NS UK إن آله كن كم رَحِيمَا © وَس‎ aa 
سمس‎ GA qe A ع‎ PODE A 
@ على آله يَسِيرًا‎ US تارا کان‎ del a 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan | 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
Janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan 
melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke 
dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (Qs. An- 
Nisaa ` [4]: 29-30) 


Perbedaan antara kezhaliman dan melanggar hak orang lain 
adalah, bahwa kezhaliman adalah tindakan menindas atau menganiaya 
orang lain tanpa alasan yang benar secara keseluruhan, seperti 
mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan 
membunuh orang yang dilindungi oleh konstitusi Islam. Sedangkan 
permusuhan atau melanggar hak adalah keluar dari koridor atau batasan 
yang pada asalnya adalah mubah, seperti kasus orang yang memiliki 
tanggungan harta, darah atau martabat. Seperti inilah maksud dari 
permusuhan atau melanggar hak orang lain. 

Definsi kezhaliman secara mutlak adalah, mengambil sesuatu yang 
tidak boleh diambil, seperti mengambil harta orang lain, menginjak- 
nginjak martabat orang lain atau menghabisi nyawa orang lain. Itu 
semua adalah perbuatan zhalim. Dalam sebuah hadits shahih?95 
disebutkan bahwa Nabi @ bersabda, 


295 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2577) dari hadits Abu Dzarr Al Ghifari. 


298 $% Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Aa Ap dal قال الله عر وَجَل:‎ 
NANGEN MAS laen على تفسی»‎ 


"Allah & berfirman, Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah 


mengharamkan perbuatan zhalim terhadap diri-Ku dan menjadikannya 
haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi"" 


Sementara dalam kitab Ash-Shahihain?'98 disebutkan bahwa 
Nabi & bersabda, . 


of‏ وو 
الظلم ظلمات يوم الْقِيَامَةِ. 


" Perbuatan zhalim adalah kegelapan pada Hari Kiamat." 
Rasulullah © juga bersabda, 


ri 


ee An ó Š للظالم‎ eS إن الله‎ 


a 


"Sesungguhnya Allah akan Ta hukuman terhadap 
orang yang menzhalimi orang lain hingga ketika Dia menghukumnya 
tidak menyisakan apa pun." 

Setelah itu beliau membaca firman Allah, 


296 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 2447) dan Muslim (Shahih Muslim, 
no. 2579) dari hadits Ibnu Umar. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab =5 299 


"Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila dia mengadzab penduduk 
negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah 
sangat pedih lagi keras." (@s. Huud [11]: 102) 

Selain itu, Al Bukhari??? juga meriwayatkan sebuah hadits dari 
Nabi ©, beliau bersabda, 


39 - 0 رو‎ Pia g Te 2 مور‎ 9 9 PA 0 
A Gi ae kad ii LA 
r - ene Pà A 


kana Pabean E A 


"Siapa saja yang masih memiliki kezhaliman pada saudaranya, 
maka mintalah untuk dihalalkan, karena sungguh di akhirat tidak ada 
lagi dinar atau pun dirham sebelum kebaikannnya diambil untuk 
membayar kezhaliman yang dilakukannya terhadap saudaranya. Jika 
orang yang menzhalimi tidak lagi memiliki kebaikan, maka dosa orang 
yang dizhalimi akan dibebankan kepadanya." | 

Dalam Shahih Muslim??8 disebutkan hadits dari Nabi @ bahwa 
beliau bersabda, 


297 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, no. 2449) dari hadits Abu Hurairah. 


300 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


baba‏ من agi Kdi‏ الي فين تن ل 
gé Ao‏ م at‏ ,2 


درهم له ولا متا ع) قال: إن المفلس من آمتي پاتي 


م وس o 4 In NE - Pd r 2 jai PN‏ 0 
يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزَكاوء وياتي قد شتم 
Jl dia Vii, dia‏ مال dia‏ نفك 3م هذا 


ورت هدا ف هاا nan‏ رهد اا 
aa‏ فإن ah‏ حستائه قبل أن يقضي ما عَلَيْه 
iel‏ من حَطَيَاهُم قرحت m ab‏ صرح في 
الثار. 


"Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu?! Para 
sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak lagi 
memiliki dinar atau pun dirham (materi)." Beliau berkata, "Bukan, 
sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang pada Hari 
Kiamat datang dengan membawa pahala shalat, puasa dan zakat, 
namun dulunya di dunia dia pemah menghina si fulan, makan harta si 
fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Kemudian itu 
dibayar dengan pahala ibadahnya dan ini dibayar dari pahala ibadahnya. 
Ketika pahala ibadahnya telah habis sebelum tanggungannya selesai 
dibayar, maka dosa orang yang dizhalimi itu diambil lalu dibebankan 


298 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2581) dari hadits Abu Hurairah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 301 


kepada orang yang menzhalimi lalu dia dilemparkan ke dalam api 
neraka." 

Lebih jauh Muslim??? juga meriwayatkan dalam kitabnya bahwa 
Rasulullah & bersabda, ki 


PRS لقوق إلى‎ o 
MEA من الشاة‎ Aa 


"Sungguh semua hak yang pernah dilanggar akan dikembalikan 
kepada pemiliknya pada Hari Kiamat, sampai-sampai domba yang tidak 
bertanduk pun dimintai haknya dari domba yang bertanduk." 

Sedangkan dalam hadits Abdullah bin Anas يذ‎ disebutkan bahwa 
"Sungguh pada Hari Kiamat nanti batu akan ditanyai kenapa dia 
menodai batu yang lain. Sungguh batang pohon akan ditanyai kenapa 
dia merusak yang lain." 


فف الْقَضَاء غدًا إذا وَاقَيْتَ ما كسبت يداك Me SI‏ 
5 ... ماف الأ A‏ اله | 4 0 Mb dg ef‏ 
في Ai‏ أو مهطع أو مقنع بالراس 
a‏ الشهود paiman‏ تار AS‏ شَدِيْدُ البأس 

Pn BPS Sirul 


"Takutlah pengadilan balas besok ketika engkau mendapat balasan apa 
yang 
telah dilakukan kedua tanganmu hari ini dengan timbangan. 


299 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2582) dari hadits Abu Hurairah. 


302 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di sebuah lapangan yang hanya ada orang yang melihat atau 
terperangah dan menundukkan kepalanya. 
Anggota badannya menjadi saksi dan api neraka menjadi penjara bagi 
mereka dan dikendalikan oleh siksaan yang paling keras. 


Kalau hari ini hak-hak tersebut ditangguhkan pembayarannya, maka 
esok hak-hak tersebut pasti dibayar hingga ada yang bangkrut." 
Terkadang kezhaliman yang diharamkan ada dalam permasalahan 
jiwa dan yang paling tinggi tingkatannya adalah kasus pembunuhan. 
Terkadang pula dalam masalah harta dan martabat. Oleh karena itu, 
dalam pidato yang disampaikan dalam haji Wada', 
Rasulullah & bersabda, 


Ag كر‎ TEA Kap AAA 8 
ak aS كحرمة يوم‎ 


da 


"Sungguh darah, harta dan martabat kalian adalah haram seperti 
halnya ketetapan haram pada hari ini di bulan kalian ini dan di negeri 
Kalian ini." 0 

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa setelah itu 

Rasulullah @ bersabda, 


300 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 67) dan Muslim (Shahih Muslim, no. 
1679) dari hadits Abu Bakarah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 303 


cg 


NI pai y yi اسمعوا ا تعيشوا»‎ 


و 


Naba ا طلا‎ VI 


"Ketahuilah, dengarkanlah ini baik-baik niscaya kalian akan hidup.” 
Ketahuilah, jangan kalian saling menzhalimi! Ketahuilah, janganlah 
kalian saling menzhalimi, karena sesungguhnya harta seorang muslim 
tidak halal kecuali harta yang diberikan dari kerelaan jiwa 
pemiliknya. "301 

Dalam Shahih Muslim? disebutkan bahwa 
Rasulullah © bersabda, 


2 ف‎ BA 
هارو‎ se 882 API ه‎ 4 r o x 
حرام دمه ول وعرضه.‎ a کل‎ 
"Darah, harta dan martabat setiap muslim tidak boleh dilanggar 
oleh muslim yang lain." 


Tindakan zhalim terhadap hamba merupakan perbuatan jahat 
yang dibentuk, karena manusia diciptakan dengan watak kikir, sehingga 
dia tidak akan membiarkan setiap haknya yang direnggut dari dirinya 
dengan tidak benar, terutama dalam kondisi sangat membutuhkan hak 
tersebut pada Hari Kiamat. Ketika itu seorang ibu sangat senang jika dia 
memiliki hak pada anaknya untuk ditunaikan. Kendatipun demikian, 


301 HR. Ad-Daraquthni (Sunan Ad-Daraquthni, 3/26) dan Al Baihaqi (As-Sunan 
Al Kubra, 6/1000 dan 8/182) dari hadits Anas bin Malik. 
302 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2564) dari hadits Abu Hurairah. 


304 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


umumnya hukuman orang yang berbuat zhalim disegerakan di dunia 
meskipun ditangguhkan. Hal ini seperti yang disabdakan Nabi 2 


a 1‏ لِلظَالِمٍ D‏ إِذَا أَحَدَهُ َم daa‏ 


Si uia 
Gs 


"Sesungguhnya Allah menangguhkan orang yang berbuat zhalim 
hingga ketika Dia menghukumnya tidak membiarkannya sedikit pun." 


Setelah itu beliau membaca, "Dan begitulah adzab Tuhanmu, ` 
apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. 
Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." (Os. Huud 
(11): 102) 


Salah satu tokoh tabiin pernah berkata kepada seorang pria, 
"Wahai orang yang bangkrut!" Tak lama kemudian orang yang 
mengatakan itu dicoba dengan tanggungan utang dan dipenjara setelah 
empat puluh tahun kemudian. 


Dulu ada seorang pria memukul bapaknya dan menahannya di 
sebuah tempat, lalu orang yang melihat pria itu berkata, "Lihatlah kesini! 
Aku telah melihat pria yang memukul ayahnya ini dipukuli dan 
dipenjarakan." 


Suatu ketika seorang menteri khalifah mengeluarkan seorang pria, 

kemudian mengambil tiga ribu dinar darinya. Setelah beberapa lama 
| kemudian, sang khalifah murka terhadap menteri yang mengambil uang 
dari pria itu dan meminta sepuluh ribu dinar dari menterinya itu. 
Mendapat perlakuan seperti itu keluarganya merasa terusik, lalu berkata, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 305 


"Dia tidak pemah mengambil lebih dari tiga ribu dinar dariku seperti 
kezhaliman yang pernah aku lakukan." 

Ketika dia mengembalikan tiga ribu dinar tersebut, sang khalifah 
pun setuju memberikan kelonggaran kepada menterinya itu. Maha Suci 
Allah yang kuasa atas apa yang dilakukan oleh setiap jiwa. Sungguh 
Tuhanmu Maha Mengawasi hamba-Nya. 


Seorang hakim atau penegak hukum yang adil tidak boleh 
melakukan pelanggaran hukum, tetapi mestinya bertindak dengan 
seadil-adilnya. Seorang hakim atau penegak hukum tidak boleh bermain 
mata dengan orang lain dalam masalah hukum, bahkan semestinya tidak 
memberikan ruang sekecil apa pun karena bagaimana Anda bersikap 
dan berperilaku maka seperti itu pula balasan yang akan didapatkan. 


In, 00 ra 2,0 و‎ o2 4 rr 

عواقب الظلم تخحشى وهي تنتظر 
7d‏ و 8 e,‏ مر se r 0 zo‏ 

وکل تفس ستجرى selan SAI‏ 

وليس للخلق ين دينهم وطر 

"Hindarilah berbuat zhalim dan jangan sekali-kali sekar menyusuri 
jalannya, 
karena konsekuensinya sangat ditakuti dan dia sendiri menunggu. 
Setiap jiwa akan dibalas dengan perbuatan yang dilakukannya, 
dan tak ada kepentingan dari agama yang dianut makhluk." 


Ketiga, melakukan kesalahan. Berkenaan dengan. hal ini Allah & 
berfirman, 


306 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


"Bukan demikian), yang benar. Barangsiapa berbuat dosa dan ia 
telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka 
kekal di dalamnya." (Qs. Al Baqarah (2): 81) 


Tg 


Redaksi ¿sf بم و‎ Ng "dan ia telah diliputi oleh dosanya" 


di sini ditafsirkan dengan mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan 
ditafsirkan juga dengan mati dalam kondisi berdosa yang berujung pada 
api neraka lantaran sebelum bertobat. 


Ini mengesankan seolah-olah pelaku kesalahan tersebut dikepung 
dari seluruh penjuru, hingga tidak menyisakan ruang sedikit pun 
untuknya. Itu karena kesalahan atau dosa biasanya mengungkung dan 
mengepung pelakunya hingga akhirnya membinasakannya. Oleh karena 
itu, Rasulullah # membuat perumpamaan kesalahan dan dosa yang 
dilakukan dengan baju besi sempit yang dikenakan hingga membuat 
seseorang merasa sesak dan tidak leluasa bernapas. Dosa dan kesalahan 
itu hanya bisa lepas dan hilang dengan melakukan kebajikan, seperti 
bertobat atau perbuatan baik lainnya. Hal ini seperti yang ditegaskan 
dalam Musnad Ahmad ketika menyebutkan hadits dari Ugbah bin 
Amir 485, dari Nabi @, beliau bersabda, 


3 ضيقة‎ Pp كانت عَلَيْهِ‎ E 0 MEI 
: 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 307 


ا 5 م عمل aal KAN a‏ * ول 
TA & Sa Ha ue 3G EA “na 5‏ 


إن 
إلى PN‏ 
"Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan kejahatan,‏ 
kemudian melakukan perbuatan baik seperti orang yang mengenakan‏ 
baju besi sempit dan menyesakkan, kemudian ketika orang tersebut‏ 
melakukan perbuatan baik lainnya, maka baju besi itu pun baru‏ 
mengendor. Lalu ketika dia melakukan perbuatan baik berikutnya maka‏ 

baju besi itu pun semakin mengendor hingga jatuh ke tanah."303 


Jadi, seorang hamba tidak akan lepas dari himpitan dan tekanan 
dosa hingga dia bertobat dan melakukan perbuatan baik. Oleh karena 
itu, ada ulama salaf yang selalu mengungkapkan kedua bait syair berikut 
ini setiap malam lalu menangis kesegukan. 


m n 3 Ha Ka 0. 0‏ 2 نولك > -20o É A‏ 
.ابك ASU‏ طول الليل مجتهدا إن البكاء مِعْوَل SAI‏ 
لا تنس UB‏ في II‏ وطوله إن CI‏ تخبط puyu‏ 


"Tangisilah dosamu sepanjang malam dengan sungguh-sungguh, 
karena sesungguhnya tangisan itu adalah tanda bersedih. 
Jangan pernah melupakan dosamu di sepanjang siang hari, 
karena sesugguhnya dosa itu akan mengepung manusia dari segala 


penjuru." 


303 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/145). 


308 Ra Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Keempat, dosa yang tidak diampuni. Yang masuk dalam kategori 
ini ada dua hal, yaitu: | 
a. Perbuatan syirik (menyekutukan Allah dengan tuhan yang lain). 


Hal ini seperti firman Allah &, 
لِمَن ياء‎ AS دون‎ Cia أن شرك‎ dak 


Hse Ia 9 


EA 
ASA 


ع 


"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka 
sungguh dia telah berbuat dosa yang besar." (Os. An-Nisaa ` [4]: 48) 
| b. Melakukan perbuatan dosa dan tidak mendapat taufik karena 
faktor yang menghapus dosa tersebut, bahkan pelakunya bertemu 
Allah & tanpa ada sebab yang menghapus dosanya, sehingga Dia tidak 
mengampuni dosa hamba tersebut dan akhirnya dia disiksa. 

Jika Allah & mencintai seorang hamba maka ketika sang hamba 
terperosok dalam dosa, maka Allah memberikan taufik kepadanya untuk 
melakukan sebab-sebab yang dapat menghapus dosa hamba tersebut. 


Penghapusan dosa tersebut bisa saja terjadi dengan kondisi: 


1. Tobat nashuha. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh 
Ibnu disebutkan hadits dari Ibnu Mas'ud secara 
marfu’, SBI مِنَ لذلب كَمَن‎ SWI "Orang yang 


bertobat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki 
dosa sama sekali." 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 9 


2. Melakukan perbuatan baik yang menghapus dosa. 
Berkenaan dengan hal ini Allah & berfirman, 


La Ly 


g E Ge 
ol JA ia A3 AÏ á MAN قو‎ 
0 00 AT Sk pa 


"Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada bagian permulaan daripada 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik 
itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." 
(Qs. Huud (11): 114) 


3. Mendapat pengampunan dari Allah lantaran syafaat 
bagi siapa saja yang diperkenankan-Nya, atau karena 
karunia dan rahmat dari Allah. Ketika itulah semua 
dosa-dosa bisa terhapus. 


Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila Allah mencintai 
seorang hamba maka dosa itu tidak bisa menimbulkan bahaya apa pun 
terhadap hamba tersebut. Maksudnya Allah pasti menghapus dosa 
tersebut. Bisa jadi dosa tersebut dijadikan sebagai sebab lantaran rasa 
takut dan ketundukan sang hamba kepada Tuhannya, sehingga itu 
menjadi sebab derajat sang hamba terangkat di sisi Allah. 


Namun ketika Allah menghinakan seorang hamba dan 
menetapkan hamba tersebut berbuat dosa, maka sang hamba tidak akan 
bisa mendapat taufik untuk bertobat, hingga bertemu dengan Allah 
tanpa membawa sebab yang dapat menghapus dosanya itu selama di 
dunia, kemudian dia dihukum di akhirat tanpa mendapat ampunan. 
Inlah dosa-dosa yang diminta hamba agar terhindar darinya. 


310 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kesimpulannya, apabila Allah & berinteraksi dengan hamba- 
hamba-Nya berdasarkan standar keadilan dalam masalah dosa yang 
dilakukannya maka hamba tersebut pasti binasa. Namun jika standar 
yang digunakan Allah adalah karunia dan rahmat-Nya maka sang hamba 
bisa selamat dari siksaan. Hal ini seperti yang pernah diungkapkan oleh 
Yahya bin Mu'adz, "Apabila Allah memutuskan perkara berdasarkan 
standar keadilan-Nya pada hamba, maka tidak ada satu kebaikan pun 
yang dimiliki hamba, namun apabila Dia menghamparkan karunia-Nya 
pada sang hamba maka tidak satu pun dosa yang dimilikinya." 


يا ويلا ِن مَوقِف ما به T‏ أن يَعْدِلَ الْحَاكِمُ 


يارب aa‏ منك ع مات AYI‏ ادم 


" Duhai sungguh celaka kondisi yang aku sendiri 
lebih takut kepadanya daripada saat sang hakim memutuskan perkara. 


Duhai Tuhanku, pengampunan dari-Mu atas segala dosa yang dilakukan 

oleh seseorang 
yang melampau batas kecuali orang yang tidak menyesali 

perbuatannya." 

Redaksi JAWI 19 GG الْقيْب‎ IE وَالأَرُضء‎ SRA فَاطِرَ‎ pali 

وَالإكرامء KA‏ ليك في هله N IS‏ وَأشهدك وكفى بك شهيداء A‏ 

igal‏ أله لا Yah‏ وَحْدَكَ لا شريك لَك لَك ui dalah‏ الْحَمْدُ وألت عَلَى 

Ha کل‎ BAN أن وَعْدَكَ حي‎ agak, da pang عَبْدُكَ‎ Nama أن‎ aga 

sih آنه لآ رب فيهاء وألت بقث من في‎ BU e idg a "Ya 

Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui bal yang tidak terlihat 

dan yang terlihat, Yang memiliki kemulan dan kesucian, sungguh aku 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 311 


berjanji kepada-Mu dalam kehidupan dunia ini dan aku beraka a 
Mu dan cukuplah Engkau sebagai saksinya, bahwa aku bersaksi tidak 
ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tanpa ada 
sekutu yang lain. Kepunyaan-Mulah kerajaan dan puja-pujian serta 
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku juga bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Aku bersaksi bahwa 
janji-Mu itu benar, pertemuan dengan-Mu itu benar, surga itu benar, 
neraka itu benar, Hari Kiamat adalah tanda kebesaran yang tidak 
disangsikan lagi, dan bahwa Engkau pasti membangkitkan semua yang 
berada dalam kubur." 


Doa yang dipanjatkan oleh Nabi @ ini dibuka dengan ucapan weli 
وَالإكرَام‎ Jadi BAGAN والأْض» عَالم الْقَيْب‎ LALU bÉ "Ya Allah, 
Pencipta langit dan bumi, Yang Mengetahui hal tidak terlihat dan yang 


terlihat, Yang memilik kemulian dan kesucian." Ini berdasarkan firman 
Allah &, 


Loh sanad ai de والأرض‎ a َاطِرَ‎ Hei 
لفوت ر‎ sa 


"Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengetahui barang 
ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan antara hamba- 
hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya." (Os. 
Az-Zumar (39): 46) 


Dalam Shahih Muslim” disebutkan, "Bahwa Nabi @ biasa 
membuka shalat malam dengan bacaan, 


304 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 770) dari hadits Aisyah. 


312 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


فاطِرَ السَمَوّاتٍ PIN‏ عَالِمَ Gé AN‏ 
الت Sd‏ بین NGE‏ فما NS‏ فيه A‏ 
املوِنى WE UI‏ فيه مِنَ GI‏ بإذنك DN‏ تَهْدِى 


L£ A 


aO 2 - goa هامس‎ > 
| ee bi إلى صر‎ AKA من‎ 

'Faathiras-samaawaati wal ardhi, aalimal ghaibi wasy-syahaadati. 
Anta tahkumu baina ibaadika fiimaa kaanuu fihi yakhtalifuun. Ihdinii 
limakhtulifa fihi minal haqqi bi idznika. Innaka tahdii man yasyaa ` ilaa 
shiraathin mustagiim (wahai Pencipta langit dan bumi, Yang Maha 
Mengetahui yang terlihat dan yang tidak terlihat! Engkaulah yang 
memberikan keputusan di antara hamba-hamba-Mu dalam masalah yang 
diperdebatkan oleh mereka! Tunjukilah aku kebenaran yang 
diperdebatkan oleh mereka dengan izin-Mu, karena sesungguhnya 
Engkau memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki untuk 
` mendapatkan jalan yang lurus)." 


Sedangkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan, 
7 م و تي‎ r ر‎ 8 a G ø "g 
رجلا يقول:‎ guman kang أن النبي صلى الله عليه‎ 
لَك‎ Cah aal والإكرام» فقال:‎ JABA يا ذا‎ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 313 


"Bahwa Nabi & pernah mendengar seseorang berkata, ' Yaa dzal 
jalaali wal ikraam, maka beliau bersabda, 'Sungguh engkau pasti 
dikabulkan, maka mintalah _ 5 


Yang diminta dalam doa ini adalah, sang hamba berjanji kepada 
Tuhannya di dalam kehidupan dunia ini dan bersaksi kepada-Nya, 
bahwa dia bersaksi dengan prinsip-prinsip dasar keimanan yang siapa 
saja yang menepatinya, maka dia pasti selamat dan terhindar dari 
bahaya, yaitu bersaksi dengan keesaan Allah. Kemudian mengiringinya 
dengan kesaksian bahwa Hanya milik Allahlah kerajaan, puja-pujian dan 
kekuasaan atas segala sesuatu. Lalu kesaksian bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan-Nya, kesaksian kepada Allah bahwa apa yang 
dijanjikan kepadanya adalah benar, pertemuan dengan-Nya adalah 
benar, surga adalah benar, neraka itu benar, Hari Kiamat itu benar dan 
Allah pasti membangkitkan siapa saja yang ada dalam kubur. 

Kesaksian yang diungkapkan oleh sang hamba ini meliputi lima 
prinsip dasar keimanan (baca: Rukun Iman), karena siapa pun yang 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, berarti dia 
telah bersaksi atas kesaksian yang diperintahkan kepada beliau dalam 
rukun iman, yaitu | 


1. Beriman kepada Allah 


2. Beriman kepada para malaikat 
3. Beriman kepada kitab-kitab suci 
4. Beriman kepada para Rasul 

5. Beriman kepada Hari Akhir. 


305 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/231 dan 235) dan At-Tirmidzi (Sunan At- 
Tirmidzi, no. 3527) dari hadits Mu'adz. 


314 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Oleh karena itu, doa yang biasa dibaca Nabi @ ketika mengawali 
shalat malam, 


r 2 8” r orr 8” rad of 
0 Kan Ka وقولك‎ GH ووعدك‎ GH Kl 


Tana 


on حق»‎ 5 BU حو‎ Á وال‎ A 
Bo ahs as 3. 


حق» ومحمد حق. 


"Antal haqq, wa wa'duka haqq, wa gauluka haqq, wal jannatu 
haqq, wan-naaru haqq, was-saa'atu haqq, wan-nabiyyuuna haqq wa 
Muhammad hagg (Engkau adalah benar, janji-mu itu benar, firman-Mu 
itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, Hari Kiamat itu benar, para 
nabi itu benar dan Muhammad itu benar),"306 


Berkenaan dengan hal ini, Allah & menyampaikan informasi 
tentang kondisi Nabi Hud yang berkata kepada kaumnya, 


Wi Li 


e 
اله‎ LI 5) 

4 ا‎ - A i 4 
O تظرون‎ TS فکیڈونی جَيِيعًا‎ ang 


"Sesungguhnya Aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah 
olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang 
kamu persekutukan dari selain-Nya, sebab itu jalankanlah tipu dayamu 
semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh 
kepadaku." (Qs. Huud (11): 54-55) 


Lan‏ أَنّ g‏ يما DS‏ من 


306 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 1120) dan Muslim (Shahih Muslim, 
no. 769) dari hadits Ibnu Abbas. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 315 


“Banyak hadits yang membicarakan tentang keistimewaan orang 
yang berjanji dan bersaksi kepada Tuhannya di dunia dengan ucapan 
tersebut, dan mempersaksikan hal tersebut pada dirinya seperti ini, 
diantaranya: | ; 


| Dalam Sunan Abu Daud disebutkan hadits dari Anas bin Malik 
secara mauguf, 


e. 04 209 ر‎ 2 o 2 29 O 
من قال جين يصبح وحين يمسي: اللهم إني‎ 


Dah‏ وأشهڈ حَمَلَهَ عَرْشِكَ USG‏ وَحَويْع 


by م‎ o A, 2 of 0G ANG o لس‎ by سه‎ 


r 1 r 
L PPP L 
0 rr 


ار SA‏ ور A‏ 9 ع مم r‏ 

ومر قالها GET USG‏ الله SG‏ أَرْبَاعِهِ من ÉI‏ ومر 
DDN Kn #5 PA‏ 4 1 
قالها أربَعًا RI‏ الله Gya JGS‏ الثار. 


"Barangsiapa yang ketika pagi dan petang membaca 'Allaahumma 
innii ashbahtu usyhiduka wa usyhidu hamalata arsyika wa malaa 'ikatia 
wa jamiii khalgika, annii asyhadu anlaa ilaaha illaa anta, wahdaka laa 
syariika laka, wa anna Muhammadan abduka wa rasuuluka (ya Allah, di 
pagi ini aku bersaksi bahwa kepada-Mu, dan kepada para pembawa 
Arasy-Mu serta semua makhluk-Mu, bahwa aku bersaksi tidak ada tuhan 
yang berhak disembah kecuali Engkau semata tak ada sekutu bagi-Mu, 
dan Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu)', maka Allah akan 


316 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


memerdekakan seperempat tubuhnya dari api neraka; barangsiapa 
membaca doa tersebut sebanyak dua kali, maka Allah memerdekakan 
separuh tubuhnya dari api neraka; barangsiapa membacanya sebanyak 
tiga kali, maka Allah memerdekakan tiga perempat tubuhnya dari 
neraka: dan barangsiapa membacanya empat kali, maka Allah 
memerdekan seluruh tubuhnya dari api neraka."307 


Selain itu, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadits 
yang semakna dengan hadits di atas.208 Sementara makna hadits 
tersebut juga diriwayatkan dari hadits Salman dan Aisyah.309 


Dalam Musnad Ahmad disebutkan sebuah hadits dari Ibriu 
Mas'ud #8, bahwa Nabi © pernah bersabda, 


مَنْ قال: HM‏ فَاطِرَ SIKA‏ وَالأَرُض» IS‏ 
Ca)‏ والشهادة ئي KE sd Ma‏ 
الدتياء آئي AYI agak‏ وَحْدَكَ لا 


ريك للك اي a E‏ 
شري : ك ورسو 


307 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 5069). 

308 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 6/6, no. 9837/6) dan At-Tirmidzi (Sunan At- 
Tirmidzi, no. 3501) dari hadits Anas.. 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib." 

309 HR. Ath-Thabarani (A/ Mu jam Al Kabir, 6/220, dan Ad-Du'a, no. 299- -300) 
dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/523) dari hadits Salman. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 317 


Wa A 
Yi Skuad تخلف‎ N | AA يوم‎ 4 ka عهدا ر‎ 


ع 
r‏ 


قال الله a era‏ يوم KAI‏ إن SA‏ قد or‏ الي 
يده an‏ زياف A‏ أت الك 


"Barangsiapa yang membaca, ‘Allaahumma faathiras-samaawaati 
wal ardhi aalimal ghaibi wasy-syahaadati, innii a'hiduka ilaika fi 
haadzihid-dunya annii asyhadu an laa ilaaha illaa anta laa syariika laka, 
wa anna muhammadan abduka wa rasuuluka, fa innaka in takilniî ilaa 
nafsii tuqarribnii minasy-syarri wa tubaa'idnii minal khair. Wa innii laa 
atsiqu ilaa bi rahmatika fajal li indaka ahdan tuuftiniihi yaumal 
giyaamati, innaka laa tukhliful mii'aad (ya Allah, Pencipta langit dan 
bumi, Yang Maha Mengetahui yang terlihat dan yang tidak terlihat! 
Sesungguhnya aku berjanji kepadamu di dunia ini bahwa aku bersaksi, 
tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau dan Muhamamd 
adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu. Jika Engkau menelantarkan diriku 
seorang diri, maka Engkau mendekatkan diriku kepada kejahatan dan 
menjauhkan diriku dari kebaikan, sementara aku hanya memercayai 
rahmat-Mu. Maka buatlah sebuah janji untukku yang dapat engkau 
penuhi pada Hari Kiamat, karena sesungguhnya Engkau tidak pernah 
mengingkari janji), maka Allah & pasti berfirman kepada para malaikat 
pada Hari Kiamat, “Sesungguhnya hamba-Ku itu telah membuat sebuah 
janji: kepada-Ku maka penuhilah permintaannya!' Kemudian Allah 
memasukkan hamba itu ke dalam surga."810 


310 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/412). 


318 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Redaksi SH HS KAH إن تكلني إلى ئفسي, تكلني‎ Uh aga, 
إلا بِرَحْمَتِكَ‎ BIN JG dik "Aku bersaksi jika Engkau menelantarkan 
aku seorang diri maka Engkau membiarkanku tersesat, terhina, berdosa 
dan melakukan kesalahan. Aku juga tidak mempercayai yang lain 
kecuali rahmat-Mu" sama dengan ungkapan dalam redaksi hadits Ibnu 
Mas'ud di atas311 (ya JPS CP مِنَ‎ IA إلى كفسيء‎ AK فإك إن‎ 
Usa NI Kai ل‎ sa t الخيْر‎ "Sungguh jika Engkau menelantarkan diriku 
seorang diri, maka Engkau mendekatkan diriku kepada keburukan dan 
menjauhkan diriku dari kebaikan, sementara aku hanya memercayai 
rahmat-Mu." Maksudnya adalah sang hamba meminta kepada Allah 
agar menolong dirinya dengan rahmat-Nya dan tidak membiarkan 
dirinya seorang diri. 

Dalam kitab A/ Yaum wa Al-LailahP12, An-Nasa'i meriwayatkan 
hadits dari Anas bin Malik bahwa Nabi @ bersabda kepada Fathimah, 


يا حي؛ يا يوم sh an‏ الح لي 
شأني As‏ ولا SA‏ تفسي طرقة عَيْن. 


"Apa yang meghalangimu menyimak pesan yang aku wasiatkan 
kepadamu?! Bacalah ketika pagi hari dan sore hari, 'Yaa hayyu yaa 
gayyuum, bi rahmatika astaghiits, ashlih lii sya 'nii kulahu wa laa takilhii 
ilaa nafsi tharfata ain (wahai Dzat Yang Maha Hidup dan Maha 
Mengurusi hamba-hamba-Nya tanpa henti-hentinya, .hanya dengan 
rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaikilah semua kondisi diriku 
dan janganlah Engkau menelantarkan aku seorang diri)'." 


311 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/412). 
312 HR. An-Nasa'i (A/ Yaum wa Ak-Lailah, no. 570). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 319 


Selain itu, Ath-Thabarani j juga meriwayatkan hadits yang sama dan 
menambahkan, الاس‎ G من‎ s si A) Y3 "wa laa ilaa ahadin minan-naas (dan 


tidak pula menelantarkan diriku kepada manusia mana pun)."313 | 


Sementara Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari 
Abu Bakarah 4, dari Nabi &, beliau bersabda, 


للَّهُمّ رَحْمَتَكَ أَرْحُو» فلا تكلنى إلى تفسى DE‏ 
عین» واصلح لی شانى PEREG‏ 


KOH 
"Allaahumma rahmataka arjuu, fa laa takilnii ilaa nafsi tharfata 
aiin, wa ashlih lii sya `nii kullahuu laa ilaaha illaa anta (ya Allah, hanya 
rahmat-Mu yang aku harapkan, maka janganlah Engkau menelantarkan 
diriku seorang diri dan perbaikilah semua kondisiku. Tidak ada tuhan 
yang berhak disembah kecuali Engkau),"314 


Qatadah berkata, "Tatkala ayat 4445 SSI KE II, 
IS Ka Aa dan kalau Kami tidak memperkuat (hatimu, niscaya 
kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka (Qs. Al Israa` 
(171: 74) turun, Nabi @ berdoa, 'Allaahumma laa takilnii ilaa nafsi 
tharfata aiin (ya Allah, janganlah Engkau menelantarkan diriku seorang 
diri) 5 
Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Abdullah bin 
Hawalah, dia berkata, 


313 HR. Ath-Thabarani (A/ Mu Jam Al Ausath, no. 3565 dan 8021). 

314 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 5090) dan An-Nasa'i (A/ Kubra, 
6/167, no. 10487/25). 

315 HR. Ath-Thabari (Tafsir Ath-Thabari, 14/89). 


320 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


بعتا رَسُول الله صَلّى الله علي وسم َعَم على 


SKA SE) UB AS GR أقدايتاء‎ 
NA Ah فقال:‎ WB a 
S عَنْهُم ولا تكِلْهُمْ إلى ألفسهم‎ aweh 

| عَلَيْهمْ.‎ yang A SAY, is 


"Rasulullah gh pernah mengirim kami agar kami memperoleh 
harta rampasan atas kaki kami. Kemudian kami kembali tanpa 
memperoleh apa pun dan beliau mengetahui raut-raut keletihan di wajah 
kami. Melihat itu beliau bersabda, 'Ya Allah, janganlah Engkau 
menelantarkan diri mereka kepadaku hingga membuat mereka lemah, 
dan jangan pula menelantarkan mereka pada diri mereka seorang diri 
hingga mereka tidak berdaya serta jangan Engkau menelantarkan 
mereka pada orang-orang hingga mereka lebih memilih orang lain "316 


Apabila Allah telah memberikan taufik kepada seorang hamba 
maka Allah akan memberikan jaminan penjagaan, pertolongan, hidayah, 
bimbingan, taufik dan arahan kepada hamba-Nya itu. Namun apabila 
Allah menghinakan hamba-Nya, maka Allah akan membiarkan hamba- 
Nya itu seorang diri atau dikuasai oleh orang lain. Oleh karena itu, 
bacaan "hasbunallaahu wa ni'mal wakiil (cukuplah Allah bagi kami dan 
Dia adalah sebaik-baik penolong) " merupakan doa yang sangat agung 
yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim #& saat dilemparkan ke dalam 
kobaran api yang membara. Doa ini pun dibaca oleh Nabi & ketika 


. 316 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 2535). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 321 


orang-orang berkata, "Sesungguhnya orang-orang munafik telah 
bergabung untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka."317 
Doa ini pun dibaca oleh Aisyah & ketika mengendarai unta dalam 
kondisi tertinggal oleh pasukan yang bersamanya.318 


Siapa saja “yang bisa merealisasikan tawakkal kapada Allah 5 
maka Dia tidak akan membiarkan hamba tersebut dikuasai oleh orang 
lain dan ditelantarkan seorang diri. 


` Hakikat tawakkal adalah menyerahkan semua urusan dan perkara 
kepada pihak yang memiliki kemampuan dan kekuasaan. Oleh karena 
itu, siapa pun yang bertawakkal kepada Allah & dalam hal petunjuk, 
pemeliharaan, taufik, sokongan, pertolongan, rezeki dan semua 
kepentingan dunianya, maka Allah pasti memberikan jaminan terhadap 
semua kepentingannya itu, karena Dia adalah penolong dan pelindung 
orang-orang beriman. 


Inilah hakikat mengandalkan rahmat Allah seperti yang terungkap 
dalam doa, Le إلا‎ af لا‎ A "Karena sesungguhnya aku tidak 
memercayai kecuali rahmat-Mu." Orang yang percaya dengan rahmat 
Tuhan-Nya dan tidak percaya kepada rahmat lainnya, berarti dia telah 
merealisasikan tawakkal kepada Tuhannya sehingga dia layak mendapat 
garansi penjagaan dari Allah dan tidak ditelantarkan seorang diri. 


Hadits ini menjelaskan bahwa jiwa atau diri didiskripsikan dengan 
gambaran yang negatif. Itu semua merupakan peringatan agar seorang 
hamba tidak diserahkan kepada kondisi yang digambarkan, yaitu 
tersesat, terhina, berdosa dan melakukan kesalahan. ` 


317 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 4563 dan 4564) dari hadits Ibnu 
Abbas. ! 

318 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, no. 4141) dan Muslim (Shahih Muslim, 
no. 2770). 


322 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Yang dimaksud dengan tersesat adalah kondisi seorang hamba 
disia-siakan. Siapa saja yang ditelantarkan seorang diri maka dia akan 
tersesat, karena jiwa cenderung tidak mengajak kepada yang benar, 
tetapi-mengajak kepada hal yang tidak benar. 

Yang dimaksud dengan terhina atau aurat adalah sesuatu yang 
sepantasnya ditutupi karena terlihat tidak baik dan jelek. Begitu juga 
dengan jiwa. | 

Sedangkan dosa dan kesalahan maknanya tidak jauh berbeda atau 
bisa juga sama. Terkadang salah satunya diartikan dengan dosa kecil 
sedangkan yang lain diartikan dengan dosa besar. 

Dalam Al Qur'an, Allah & mendiskripsikan jiwa dengan 


gambaran negatif, bahwa ia cenderung mengajak kepada perbuatan 
buruk. Allah & berfirman, 


"Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 
sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu 
yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun lagi Maha penyanyang." (Os. Yuusuf (12): 53) 


Oleh karena itu, orang yang mendapat rahmat Allah, akan 
dilindungi dari ajakan jiwanya yang negatif. Dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Bakar 4 disebutkan "Bahwa 
Nabi © mengajarkan doa kepadanya untuk dibaca saat pagi, petang 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab Ëğ 323 


dan ketika hendak tidur, 'A'uudzu bika min syarri nafsi (aku berlindung 
kepada-Mu dari ajakan negatif jiwaku)."319 

: Sementara orang yang ditelantarkan seorang diri tanpa mendapat 
perlindungan dan pertolongan dari Allah, akan merespon ajakan jiwanya 
yang negatif, sehingga dia melakukan semua perbuatan buruk yang 
dibisikkan oleh jiwanya. Berkenaan dengan hal ini Imam Ahmad dan At- 
Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits secara 2111 


ad Ti Si شيل ل‎ $ a a | 
a 


"Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan 
dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang 
yang bodoh atau lemah adalah orang yang memperturutkan hawa 
nafsunya dan berharap kepada Allah يق‎ _ 0 


Nabi & mengklasifikasikan manusia menjadi dua tingkatan dalam 
menyikapi hidup, yaitu: (a) orang yang cerdas dan (b) orang yang lemah 
atau bodoh. 


Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menggunakan akal 
dan rasionya dengan baik untuk mempertimbangkan konsekuensi setiap 
perbuatan yang dilakukan, sehingga dia mampu mengendalikan dirinya 


319 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/9, 10 dan 297), Abu Daud (Sunan Abu 
Daud, no. 5067), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 3392), dan An-Nasa'i 
(Al Kubra, no. 7691/1, 7715/1, dan 9839/8) dari hadits Abu Hurairah. 

320 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/124) dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
no. 2459). 


324 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya 
setelah mati, meskipun dia sendiri tidak menyukainya. 


Sedangkan orang yang lemah atau bodoh adalah orang yang tidak 
memikirkan dan mempertimbangkan dampak atau konsekuensi yang 
ditimbulkan, bahkan dia cenderung mengikuti kata jiwanya yang 
menurut asumsinya itu semua berkaitan dengan sesuatu yang 
menimbulkan kenikmatan dan syahwat sementara, meskipun 
berdampak: negatif bagi kehidupannya setelah mati, bahkan bisa saja 
berdampak negatif di dunia sebelum di akhirat. 


Inilah kondisi yang terjadi bagi orang yang bodoh. Ketika di dunia , 
keterhinaan dan keterpurukan ditimpakan kepadanya selama di dunia, 
bahkan martabatnya di sisi Allah dan makhluk turun. Akibatnya, dia 
tidak bisa menikmati kebaikan dunia dan akhirat, seperti ilmu yang 
berguna, rezeki dan lain sebagainya. Sementara orang yang melawan 
ajakan dirinya yang negatif dan tidak memperturutkan hawa nafsu akan 
balasan di dunia pun dating kepadanya dengan segera di dunia, 
sehingga dia bisa menikmati keberkahannya berupa pengetahuan, 
keimanan, rezeki dan lain sebagainya. 

; Seorang ulama pernah ditanya, "Bagaimana Al Ahnaf bin Qais 
bisa mencapai derajat seperti itu di tengah-tengah kalian?" Maka dia 
menjawab, "Karena dia adalah orang yang sangat mampu 
mengendalikan dirinya." 


Jiwa manusia sangat perlu dilawan dan dibina, karena ia adalah 
musuh bebuyutan manusia. Berkenaan dengan hal ini Nabi # bersabda, 


المحاهد من حَاهَدَ anis‏ في الله. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 325 


Sa 


ڪا 


"Seorang pejuang adalah orang yang berjuang melawan dirinya 
karena Allah."321 


Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi & bersabda, 
979 - ره دس‎ AU وير‎ 


"Musuh bebuyutanmu adalah jiwamu yang berada di tengah- 
tengah dirimu. _ 2 | 


Sebelum ajal datang menjemput, Abu Bakar Ash- Shiddia sempat 
berpesan kepada Umar #&, "Hal pertama yang aku ingatkan kepadamu 


'adalah jiwamu yang berada di dalam tubuhmu." 


Ada juga ulama salaf yang mengatakan, "Bagaimana aku bisa 
melindungi diri dari musuhku, kalau musuhku berada di antara tulang- 
tulang rusukku?!" 

Abdullah bin Amr bin Al Ash # pernah berkata kepada orang 


yang bertanya tentang jihad kepadanya, "Mulailah dari dirimu lalu 
lawanlah jiwamu. Mulailah dari dirimu dengan memeranginya."323 : 


Ada juga yang mengatakan bahwa berjuang melawan jiwa adalah 
perjuangan atau jihad yang paling besar. Hal yang sama pun 
diriwayatkan secara marfu’ dari jalur periwayatan dha'if324 | 


321 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 6/20, 21, 22) dan At-Tirmidzi (Sunan At- 
` Tirmidzi, no. 1621). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi brkata, "Hadits ini hasan shahih." 
322 HR. Al Baihaqi (Az-Zuhdu Al Kabir, no. 343) dari hadits Ibnu Abbas. 
Al Iraqi (Takhrij Al Ihya `, 3/4) berkata, "Di dalam sanad hadits tersebut ada 
periwayat bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Ghazawan yang 
٠ dikenal sebagai salah satu pembuat hadits palsu." 
323 HR. Al Baihagi (Az-Zuhdu Al Kabir, no. 368). 
324 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 2519). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Orang yang mampu mengendalikan diri dan menundukkannya 
“maka dia akan menjadi sosok mulia karenanya, sebab dia memenangi | 
peperangan dari musuhnya yang paling besar. Allah & berfirman, 


ea Maan وان عر‎ LE 
Di ومن يوق شح نفسےے فاؤلتيك هم‎ 


"Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah 
orang-orang yang beruntung." (Os. Al Hasyr [59]: 9) 


Jadi, batasan kemenangan adalah mengendalikan kekikiran diri, 
mengetahui apa yang dilarang dan membatasinya dari hal-hal yang 
sangat diinginkan, seperti, kepopuleran, harta, jabatan, keluarga, tempat 
tinggal, makanan, minuman, pakaian dan lain sebagainya. Sebab jiwa 
sangat menyukai hal-hal tersebut, padahal ia merupakan sumber 
kebinasaan. Darinya muncul perbuatan durhaka, hasad dan dengki. 
Oleh karena itu, siapa pun yang dilindungi dari kekikiran dirinya, berarti 
dia telah berhasil mengendalikan jiwanya dan membatasinya pada hal- 
hal yang dibolehkan. Itulah sumber kemenangan yang sejati. 


Bagaimana pun juga seorang hamba tidak mampu mengendalikan 
dirinya kecuali dibantu dengan taufik Allah dan perlindungan-Nya. Jika 
seseorang telah mendapat perlindungan dan pemeiharaan Allah maka 
orang tersebut akan mendapat pertolongan, terhindar dari kekikiran 
dirinya dan ajakan jiwa yang negatif, dan memberikan kekuatan untuk 
melawan jiwa. 

Sebaliknya, orang yang ditelantarkan seorang diri, maka jiwanya 
akan mampu menguasai dan menggiring orang tersebut untuk 
melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, sementara dia tidak 
mampu menolaknya sebagaimana yang diperbuat oleh musuh kafir 
ketika memperoleh kemenangan dari umat Islam. Bahkan kondisinya 
bisa menjadi lebih parah lagi, karena apabila seorang muslim dibunuh 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 327 


oleh musuhnya yang kafir, maka dia akan menjadi syahid. Apabila jiwa 
mampu menguasai orangnya maka ia bisa membunuhnya secara 
beringas hingga dia binasa di dunia dan di akhirat. 


Inilah makna hadits yang diriwayatkan secara marfu’, 


op dat كان لك‎ ad عَدُوَكَ الذي إن‎ aan 
sil Da 1 Sa 2 SEN ى دحلت‎ 
0 r Ca r 24 y P A Lr 
ته أَعْدَى عدو لَك مالك الذي‎ > Oa حرج ِن‎ 
"Musuhmu a orang yang ketika dibunuh, maka engkau 
mendapat cahaya (pada Hari Kiamat) dan jika engkau terbunuh maka 
maka engkau masuk surga. Musuhmu yang paling besar adalah anakmu 


yang keluar dari tulang sulbimu dan musuh bebuyutanmu adalah 
hartamu yang menguasai sumpahmu."??5 


KN 


Oleh karena itu, hal yang paling penting yang diminta hamba dari 
Tuhannya adalah penama agar tidak ditelantarkan seorang diri. 


2 
ل 


ban i PA : eon 


325 HR. Ath-Thabarani (A/ Mu'jam Al Kabir, 3/294, no. 3445 dan Musnad Asy- 
Syamiyyin, no. 1668) dari hadits Abu Malik Al Asy'ari. 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa id, 10/245) berkata, "Di dalam sanadnya 
terdapat periwayat bernama Muhammad bin Ismail bin Ayyasy yang dinilai 
dha'if" 


328 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kab يعجر عَنْ إصلاح ها‎ Wali نا‎ Kail aa NY, 
hai Tuhanku, berikanlah bimbingan kepada kami dalam semua 
urusan kami 
dan jadikanlah pertolongan-Mu yang baik sebagai bantuan kepada kami. 
Janganlah Engkau membiarkan kami dikendalikan oleh diri kami, 


karena sang hamba tak berdaya untuk memperbaiki apa yang 
telah rusak." 


Redaksi إلا ألت» وكب علي إلك ألت‎ Loan ARYA وبي‎ Hb 
er! الراب‎ "maka ampunilah dosa-dosaku, karena tidak ada yang 
dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Terimalah juga pertobatan 
kami, karena sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha 
Penyayang." 

Doa ini ditutup dengan permintaan ampunan dosa dan 
pertobatan. Salah seorang ulama salaf berkata, "Yang ada di dunia ini 
hanya ada perlindungan Allah atau kebinasaan. Sedangkan di akhirat 
hanya ada ampunan Allah atau nereka." Oleh karena itu, siapa saja 


yang memperoleh pertobatan di dunia dan ampunan di akhirat, maka 
dia telah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. 5 


“Dalam Al Qur`an dan Hadits, kata tobat dan istighfar disebutkan 
secara berulang di beberapa tempat. Contohnya: firman Allah &, 
A 82 3 <f 


47 4 > 2 -, Si 
Ba) غفورٌ‎ AI, Pras إل آله‎ yasa افلا‎ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 329 


"Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan 
memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang." (Qs. Al Maa'idah (5): 74) 


TA متا‎ Kana In GX akal وان‎ 

0 an A Na > E 25 وي‎ -£ 

اجل مسمى وَيوّتِ كل ذى فضل فضلهء ola‏ توّلوًا GP‏ 
ررر T,‏ 5 4 


"Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan 
bertobat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya 
dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu 
sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan 
kepada tiap-tiap orang yang. mempunyai keutamaan (balasan) 
keutamaannya. Jika kamu berpaling. Maka sesungguhnya aku takut 
kamu akan ditimpa siksa Hari Kiamat" (Qs. Huud [11]: 3) 


20 


الله 


2f ع‎ 


Waah kah 1) Tadi‏ أو ظَلَمُوَا aa‏ ذكروا 


“8. 2. يمسر و‎ . pad 


2 -£ pa ر ےو‎ 4 D 
A) مَا فَعَلوأ وهم يَعَلمُوت © أوْلْتيِكَ جَرَاؤْهم مغفرة من‎ 


330 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


A‏ ال 


KI ين نها‎ sá Sn 
Oai 


"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji 
atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon 


TEE ور‎ Hayo 
Sa خاديرت فِها‎ 


ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat 
mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka ` 
itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di 
dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya: 
dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal" (Os. Aali 
Imraan [3]: 135-136) | 
Sedangkan hadits-hadits Nabi @ berkenaan dengan masalah ini 
adalah: | 


Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Al Agharr Al Muzani, 
bahwa dia mendengar Nabi & bersabda, 


ا Per‏ إلى ربكم a) OA b‏ 
في الوم مائة 3 


"Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Tuhan kalian dai 
mintalah ampunan dari-Nya, karena sesungguhnya aku bertobat kepada- 
Nya dalam sehari seratus kali."?26 


Selain itu, An-Nasa'i pun meriwayatkan hadits yang sama dengan 
redaksi 


326 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2702). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab A 331 


PE Oa 6 tar إلى‎ YAK gal يا‎ 


رمه إلى لله وا کل يوم 2 من aa‏ 


ر 
م امہ 


مرة. 


"Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Tuhanmu dan 
mintalah ampunan kepada-Nya, karena sesungguhnya aku bertobat 
kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya dalam sehari lebih 
dari tujuh pulu kali"?21 


| AI Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, 
bahwa dia pernah mendengar Rasulullah @ bersabda, 


A OI وأثوب ليه في‎ Gan A والله‎ 
MAP 7 07 


من سبعين مرة. 


"Demi Allah, sungguh aku meminta ampunan kepada Allah dan 
bertobat kepada-Nya dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali."328 


Selain itu, An-Nasa'i dan Ibnu Majah pun meriwayatkan hadits 
yang sama dengan redaksi, 


BEN A‏ فر الله وأئوب ad‏ كل يوم مائة مر 


"Sungguh aku meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada- 
Nya setiap hari sebanyak seratus kali."329 


327 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 10278/11) dari hadits Anas. 
328 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 6307). 


332 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab | 


Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Hudzaifah, dia 
berkata, 


كان في لِسّاني BLS‏ أهلي, ARA‏ 
SB agé‏ لِك Al‏ صَلَى الله عليه alang‏ قال: 


هده 4 


E‏ ¿ الاستتغفار l R‏ لأستغفر الله 
يوم مائة a) a‏ 


"Aku biasanya menyakiti keluargaku dengan lisanku yang tidak aku 
lakukan kepada orang lain. Kemudian aku menceritakan hal itu kepada 
Nabi @, maka beliau bersabda, Wahai Hudzaifah, kenapa engkau tidak 
beristighfar?! karena sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan 
bertobat kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali."330 

Selain itu, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Musa, dari 
Nabi &, beliau bersabda, 


or 4 0.0 F 2 
الله كل . وم مائة مر ارت إليه.‎ EA إني‎ 
"Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat 
kepada-Nya setiap hari sebanyak seratus kali."331 


Dalam kitab As-Sunan disebutkan hadits dari Ibnu Umar رق‎ dia 
berkata, 


329 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 10268/3) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 
3815). 

330 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/394, 396, 397 dan 402). 

331 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/4410 dan 5/394). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 333 


O RAN Ag Nan Wo 


1 Lg ا ع‎ o A “5 1 3 z bar 5 ١ 
إن كنا لتعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في‎ 
سر ه‎ AA 07 oa? A T 2 م‎ 
يقول: رب اغفر لي وثب‎ Ba مائة‎ JA المجلس‎ 
KAS 20 b 4 Gg Ega GT 
"Sungguh kami pemah menghitung Nabi @ menyebutkan, 
Rabbighfir lii wa tub alayya, innaka antat-tawwaabur-rahiimul ghafuur 
(wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan terimalah tobatku, karena 
sesun ya Engkau Maha penerima tobat, Maha Pengasih, lagi Maha 
Pengampun) 2 
Penyebutan syahadat tauhid didahulukan dari permintaan 
ampunan karena tauhid merupakan faktor paling utama dan penting 
untuk menarik ampunan. Ketidakadaan tauhid dalam hal ini dapat 


menghalangi diperolehnya ampunan secara total. Oleh karena itu, dalam | 
sebuah hadits disebutkan, 


2 A AN Na BRA بن آدم»‎ 
SA بقرابها‎ MEN EG شرك بي‎ ; KA 


"Wahai anak Adam (manusia), jika engkau menghadap kepada-Ku 
dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau 


332 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 1516), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
no. 3434), An-Nasa'i (A/ Kubra, 10293/1), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu 
Majah, no. 3814). 

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi balaa: "Hadits ini hasan shahih 
gharib." 


334 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


menemui-Ku tanpa menyekutukan Aku dengan sesuatu, maka Aku akan 
menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi juga."88 


Hadits yang menyebutkan tentang doa sayyidul istighfar (doa 
istighfar yang paling pamungkas)? mengawali doa tersebut dengan 
menyebutkan tauhid sebelum permintaan ampunan kepada Allah. 
Apabila seorang hamba mengakui dosanya dan memohon ampunan 
dari Tuhannya dan menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada yang 
mampu mengampuni dosa selain Allah, maka ketika itu dia layak 
diampuni. Oleh karena itu salah satu redaksi yang diungkapkan dalam 
doa sayyidul istighfar tersebut adalah, ci Y! ل يَغْفِرٌ الذكواب‎ ahi لي‎ “abu 
"Maka ampunilah aku, karena sesunguhnya tak ada yang bisa 
mengampuni dosa kecuali Engkau." Begitu pula dalam doa yang 
diajarkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddig untuk dibaca setelah shalat lima 
waktu. 


Untuk itu, Al Qur`an memberikan sinyalemen, 


PER K 2 £ ae کے‎ go. ب سردي .اس‎ 2 
الله‎ SS a yadi أو‎ absari إذا فعلوأ‎ Tea 


روه د وما م 


ا نرم ا آل ول Na‏ 
فاسّتغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوست | الله ولم يصروا على 


Wd و 5 مو بكو‎ 1 4 -$ r 

ما فعلوا وهم O oa‏ 

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji 

atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ` 
ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat 


333 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/147, 148, 153, 155, 169 dan 180) dan 
Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 3821) dari hadits Abu Dzarr. 
334” HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 6306). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 335 


mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak 
meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui" (Os. 
Aali Imraan [3]: 135) 

Dalam hadits Abu Dzar 4 yang diriwayatkan secara marfu’ 
disebutkan, 


Te PIs Ha... 0 - Nan é- A 2 
الله عر وَجَل: مَنْ عَلِمَ ئي ذو قذرَةٍ عَلَى‎ Ji 
; le AK AA 0.0 Bar و.‎ 
ولا أبالي.‎ an 8 : FEN 
"Allah & berfirman, “Barangsiapa mengetahui bahwa Aku 
memiliki kemampuan dan kuasa untuk memberi ampunan, kemudian 


dia meminta ampun kepada-Ku, maka Aku pasti mengampuninya dan 
aku tidak peduli" "335 


Dalam hadits Ali 4, disebutkan bahwa Nabi @ bersabda, 
NA 4 4 R 07 Ro... مها‎ 2 
TELT fa ad .إن رك‎ 


E Tuhanmu sangat takjub terhadap hamba-Nya 
ketika berkata, Ampunilah dosa-dosaku' Sebab ketika itu dia . 
mengetahui bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali 

Aku."336 


335 HR. Ahmd (Musnad Ahmad, 5/154 dan 177), At-Tirmidzi (Sunan At- 
Tirmidzi, no. 2495), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 4257). 
336 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, Musna Ahmad, 1/97, 115 dan 128), Abu 
Daud (Sunan Abu Daud, no. 2602), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 
3446), dan An-Nasa `i (A/ Kubra, 8799/1). 


336 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dalam kitab Ash-ShahihP8? disebutkan hadits orang yang telah 
melakukan dosa, lalu orang tersebut berkata, "Duhai Tuhanku, aku telah 
melakukan dosa, maka ampunilah aku." Allah & berfirman, "Hamba-Ku 
mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan 
memberikan sanksi terhadap dosa tersebut. Aku telah mengampuni 
hamba-Ku." Kemudian untuk kali keempat, Allah berfirman, "Maka 
berbuatlah sesuka hatinya." Maksudnya selama sang hamba masih 
dalam kondisi seperti itu, yakni setiap kali berbuat dosa, dia memohon 
ampun kepada Allah &. | 


Dalam kitab As-Sunan228 disebutkan hadits dari Abu Bakar Ash- 
Shiddiq &, 
A عاد في ايوم سيين‎ oG GEE من‎ Sel مَا‎ 


م 


مرة. 


"Orang yang memohon ampun tidak akan terus-menerus dalam 
dosa selama dia kembali memohon ampun dalam sehari sebanyak tujuh 
puluh kali." | 


Tobat dan istighfar diterima dalam semua kondisi, malam maupun 
siang.. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Shahih Muslim secara 
marfu’, 


337 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 7507) dan Muslim (Shahih Muslim, . 
no. 2758) dari hadits Abu Hurairah. 

338 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 1514) dan At-Tirmidzi (Sunan At- 
Tirmidzi, no. 2559). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini gharib. Kami 
hanya mengetahui hadits ini dari hadits Abu Nadhirah, dan sanadnya tidak 
kuat." 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 337 


g 


7 A رو م‎ Hal Pera Na RA 
إن الله عز وجل يبسط يذه بالليل ليتوب مسىء‎ 
2 a? 2 E i -ý oos Oo 0 
انها ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» حتى‎ 


30 
r 97 o 2 o 32 r z 
"Sesungguhnya Allah & membentangkan tangan-Nya di malam 
hari untuk menerima tobat pelaku dosa di siang hari, dan 
membentangkan tangan-Nya di di siang hari untuk menerima tobat 
pelaku dosa di malam hari, hingga matahari terbit dari arah Barat "9 
Ada waktu-waktu yang lebih mengabulkan. Ketika pertobatan dan 
istighfar dilakukan pada waktu mustajab, maka yang diminta lebih 
memungkinkan dikabulkan. Oleh karena itu, Allah & memuji orang- 
orang yang suka beristighfar di waktu sahur, Dia berfirman, 


2i A a a 1 2 A‏ سے Se‏ ي ص 
الصبرين Sana,‏ والقدتيرت والمنفقيرت 


£ a. 


@ ANG وَآَلْمُسَتَغَفِرِيَ‎ 


(Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang 
menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di 
waktu sahur." (Os. Aali Imraan [3]: 17) 

Lebih jauh, dalam kitab Ash-Shahih?40 disebutkan hadits tentang 
turunnya Allah ke langit bumi dan ketika di penghujung sepertiga malam 
terakhir Allah berkata, 


339 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2759) dari hadits Abu Musa Al Asy'ari. 
340 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 1154) dan Muslim (Shahih Muslim, 
| _ no. 758) dari hadits Abu Hurairah. 


338 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


"Apakah ada orang yang memohon ampun, lalu Aku 
mengampuninya, apakah ada orang yang bertobat lalu Aku menerima 
tobatnya?' | 


Berkenaan dengan hal ini Fudhail bin Iyadh berkata, "Setiap kali 
kegelapan malam semakin pekat dan malam mengendorkan ikatan 
penghalangnya, Allah Yang Maha Terpuji berseru, 'Apakah ada yang 
lebih dermawan daripada-Ku saat semua makhluk durhaka kepada-Ku 
dan Aku senantiasa mengawasai mereka. Mereka tenang terlentang di 
atas pembaringan mereka seperti tidak pernah bermaksiat kepada-Ku. 
Aku terus menjaga mereka seakan-akan mereka tidak pemah berbuat 
dosa antara Aku dan mereka. Aku memberikan karunia kepada orang 
yang bermaksiat dan bermurah hati kepada orang yang berbuat jahat. 
Siapa saja yang bermunajat kepada-Ku lalu Aku tidak mengabulkan 
permintaannya? Apakah ada orang yang meminta kepada-Ku lalu tidak 
aku penuhi? Apakah ada orang yang mengetuk pintu-Ku, lalu aku 
menyingkirkannya? Akulah karunia itu dan dari-Kulah karunia tersebut. 
Akulah Yang Maha Dermawan dan dari-Kulah kedermawanan itu. 
Akulah Yang Maha Mulia dan dari-Kulah kemuliaan itu. Salah satu 
kemurahan hati-Ku adalah mengampuni orang yang durhaka atau 
bermaksiat setelah melakukan banyak kemasiatan. Salah satu kemurahan 
hati-Ku adalah mengabulkan permintaan hamba-Ku dan memberikan 
apa yang tidak dia pinta kepada-Ku. Salah satu kemurahan hati-Ku 
adalah memberikan orang yang bertobat seakan-akan dia tidak pernah 
durhaka atau bermaksiat kepada-Ku. Kemanakah para makhluk akan 
lari dari-Ku dan kemana lagi para pendurhaka itu mau mengetuk pintu- 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 339 


Ku. Tidak ada tempat pelarian bagi orang-orang yang durhaka kepada 
Allah kecuali kepada-Nya. Oleh karena itu, mereka lari kembali kepada- 


Pe WOEN BAN Sa 


- 


: PN des a اف حر‎ op Unas غ‎ Ey 


"Kulari darinya untuk kembali kepada Allah. | 
Kumenangis darinya untuk kembali kepada Allah. 
Haknya adalah munajatku yang selalu kupanjatkan di hadapan-Nya. 
Hingga kudapat dan memperoleh bagian yang kuharapkan dari-Nya. 
Aku telah berbuat jahat dan tidak pernah berbuat baik. 


Aku juga menemui-Mu untuk bertobat dan aku hanyalah seorang hamba 
yang bisa berlari kembali kepada Pelindungnya. 
Flamba yang mengharapkan ampunan karena jika Dia memupuskan 
harapannya, 
maka tak ada seorang pun di bumi ini yang lebih kecewa darinya." 

Ini artinya bahwa tidak ada tempat berlindung kecuali kepada 
Allah, karena Dialah yang paling menyayangi hamba-Nya daripada 
orang tua yang melahirkannya. Dia juga sangat senang dengan 
pertobatan hamba-Nya yang telah tergelincir di lembah kebinasaan, 


340 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


hingga merasa putus asa untuk terus hidup, lalu dia pun menemukan 
kembali harapannya dari Allah. Pa 

Dalam hadits Jabir & yang diriwayatkan secara marfu’ 
disebutkan, 


ale الله لله وَهُوَ‎ ad) نفسي ڊ بیدو» إن ال‎ al 


20 OX AN. Sor 


ع (AS pp‏ لم يدعوه فيعرض (Au‏ فقول 
a A‏ 


"Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya, sesungguhnya hamba itu 
benar-benar berdoa kepada Allah sementara Dia marah kepadanya, 
kemudian Allah berpaling dari hamba itu. Setelah itu hamba itu berdoa 
. lagi kepada-Nya, lalu Allah berpaling darinya. Kemudian Allah berkata 
kepada para malaikat-Nya, ‘Sesungguhnya hamba-Ku terus berdoa 
kepada-Ku, hingga aku malu kepadanya lantara dia berdoa terus 
kepada-Ku namun Aku berpaling darinya. Aku bersaksi bahwa aku telah 
mengabulkan permintaannya'"41 


Suatu ketika sahabat-sahabat Dzun-Nun mengelilingi lembah 
sembari menangis dan berseru, "Dimana hatiku? Dimana hatiku? PA 
yang menemukan hatiku?!" 


341 HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 8/92). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB. 341 


Suatu hari Dzun-Nun masuk ke dalam As-Sukak, lalu menemukan 
seorang anak menangis karena dipukuli oleh ibunya. Kemudian ibunya 
mengeluarkan anaknya itu dari rumah dan menutup pintu. Anak itu 
terus-menerus menoleh ke kanan dan ke kiri, tanpa mengetahui kemana 
dia hendak pergi dan tuju. Dia kemudian kembali ke pintu rumahnya 
lalu meletakkan kepalanya di atau daun pintunya lantas tidur. Ketika dia 
bangun, dia pun menangis dan berkata, "Ibu! Siapa lagi yang akan 
membukakan pintu ini kepadaku jika engkau menutup pintu ini. Siapa 
yang mendekatiku jika engkau mengusirku. Siapa yang memberikan 
perlindungan kepadaku jika engkau marah kepadaku?" 


Mendengar itu sang ibu iba, lalu berdiri melihat dari sela-sela pintu, 
dan mendapati anaknya sedang menangis meneteskan air mata sembari 
meronta-ronta di atas tanah. Akhirnya sang ibu pun membukakan pintu 
kepada anaknya dan menariknya masuk hingga meletakkannya kembali | 
ke ruangannya. Setelah itu sang ibu tersebut berkata, "Wahai belahan 
hatiku dan permata hatiku! Engkau yang menyebabkan diriku marah 
kepada dirimu. Engkaulah yang membuatku tersakiti ketika ada yang 
menyakitimu. Seandainya engkau patuh kepadaku maka engkau tidak 
pernah melihatku marah kepadamu." 


Melihat peristiwa itu sang pria tadi sedih, lalu bangkti dan 
berteriak, "Aku telah menemukan hatiku lagi! Aku telah menemukan 
hatiku kembali!" 


Seperti itulah seyogiyanya kondisi seorang hamba dengan 
Tuhannya. 


مط 0 s A‏ 
إذا Nyen‏ عرزا وصلتا ذلا 


4 ڪل‎ o 
وَإن بَعَدُوًا اسا قربتا تعللا‎ 


342 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


o 407 o 
aken AT وإن غلقوا باحر‎ 
å هم‎ Pa Kk 0-0 Pn aa 
MEA وقالوا: ابعدوا عنًا طلبتا‎ 

5 و‎ a. #0 ل‎ o wW PA 
GEN IS وقفتًا على أَبوَابِهِمْ‎ 


Pa 9 a 2 
تذللا‎ Sadi على الترب عفرا‎ 
الْمَدَى‎ Bag وَإن‎ ai شرا‎ 
4 4 r ó r A ر‎ A o or, 
KI وكلفتا الاح‎ al 
"Apabila orang-orang pergi karena kehormatan, maka kami sampai 
dengan merendahkan hati. 


Jika mereka menjauh karena putus asa, maka kami mendekat karena 
penuh harapan. 


Jika mereka menutupi dengan menjauh pintu-pintu yang 
menghubungkan mereka, 


dan mengatakan, Menjauhlah dari kami!" maka kami tetap membangun 
hubungan. 


Kami tetap berdiri di depan pintu mereka untuk meminta keridhaan 
meskipun kami harus meronta-ronta dengan pipi di atas tanah terhina. 


` Kami menunjukkan sikap menerima meskipun jaraknya sangat jauh 
dengan mereka, 


namun kami tetap menitipkannya bebannya kepada angin." 


“Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 343 


HADITS AMMAR BIN YASIR 4; 


Imam Ahmad dan An-Nasa`i340 meriwayatkan hadits Ammar 
bin Yasir #6, bahwa Nabi @ pernah berdoa dengan doa berikut ini: 


الهم بويك اليب 7 Una‏ على الخلق» 
أخيني ما SIM Cale‏ لوي | ISI‏ كات 
AKA‏ خا الله إني -utf‏ حشيتك في AI‏ 
و BK‏ و كلمة الحق E‏ لقب WAN‏ 


Naah Omg‏ في E aa‏ وأسالك تًا لا 
HR. An-Nasa'1 (1305).‏ 340 


344 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


A 


ينفذ» 139 gg‏ لآ Dua ahas‏ لاني 
القضّاءء و برد pa Ang a A HAN‏ 
إلى وَحْهِكَ و إلى لقائك من غير ضَرَاء 
dl‏ ول a ajah a‏ برت الان 


ا A‏ مهتدين. 


“Ya Allah, dengan ilmumu yang ghaib dan dengan kekuasaan- 
Mu atas segala makhluk, hidupkan aku jika yang Engkau ketahui, 
kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku Jika kematian itu lebih 
baik bagiku. Ya Allah, aku memohon kepada takut kepada-Mu dalam 
kesepian maupun - keramaian, (mengucapakan) kata benar dalam 
kemarahan maupun  keridhaan. Aku meminta kepada-Mu 
kesederhanaan dalam. kefakiran dan kekayaan. Aku meminta 
kenikmatan yang tidak ada habisnya, dan penyejuk mata yang tidak 
teputus. Aku meminta keridhaan dalam takdir, dan mengembalikan 
kehidupan setelah kematian. Aku memohon kepada-Mu nikmatnya 
memandang (wajah-Mu), dan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu 
tanpa ada kesulitan dan kepayahan dan mushibah yang menyesatkan. 
Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami orang 
yang diberikan petunjuk serta orang yang dapat memberikan petunjuk.” 


Perlu diketahui bahwa kebutuhan yang diminta hamba kepada 
Allah ada dua macam, yaitu: 


Pertama, apa yang diketahui dari kebaikan, seperti meminta 
rasa takut kepada Allah, ketaatan, dan takwa, meminta surga dan 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 5 345 


perlindungan dari neraka. Ini merupakan permintaan kepada Allah 
tanpa ragu-ragu, tidak dikaitkan dengan ilmu dan mashlahat, karena dia 
merupakan kebaikan. seutuhnya maslahat sehingga dia tidak perlu 
dikaitkan dengan syarat karena telah diketahui mendapatkannya. Begitu 
pula tidak perlu dikaitkan dengan kehendak Allah (maksudnya seperti 
berdoa: jika Allah berkehendak maka masukkanlah aku ke surga, dil) 
karena Allah berbuat apa yang Dia kehendaki dan tidak disukai serta 
tidak ada faidahnya mengkaitkan dengan kehendak Allah (ketika 
berdoa). 

Dia juga sebaiknya mengiakan keinginannya saat berdoa, 
sebagaimana sabda Nabi $$: 


5 , 2 ia P ا‎ da a 
لي إن كت‎ AA SA لا يقل‎ 
aZ Ya و‎ a E a 2 
„aj ليعزم المسألة» فإن الله لا مستكرة‎ NG 
“Janganlah salah seorang diantara kalian mengatakan (di dalam 
doanya), “Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki'. Tetapi 


dia hendaknya mengkuatkan keinginannya di dalam berdoa, karena 
tidak ada siapa pun yang menentangnya atau memaksanya." 


Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari hadits Anas dan 


Abi Hurairah dengan makna yang sama.348 Dalam riwayat Muslim 
disebut, 244 


343 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 6338, dari hadist Anas dan 6339, 7477 
dari Abu Hurairah) dan Muslim (Shahih Muslim, 2678, dari hadits Anas, dan 
2679 dari hadist Abu Hurairah). 

344 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2679). 


346 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Z 
= 
١ 2 ١ 


و كن يعرم JÍ‏ رش TN‏ كن 
ap ubu‏ 


“Dia hendaknya menguatkan dan membesarkan (mengulang- 
ulang) keinginannya dalam berdoa, karena tidak ada yang dapat 
mengalahkan keagungan Allah sedikit pun.” 

Sedangkan dalam riwayat Al Bukhari disebutkan,45 


رم م | م م 


إن الله لا ha ubu‏ يفعل ib‏ ولا 


NAN 


“Sesungguhnya Alah tidak ada yang dapat mengalahkan 
keagungan Alah sedikit pun. Sesungguhnya Dia berbuat apa yang Dia 
kehendaki, dan tidak ada siapa pun yang menentang-Nya atau 
memaksa-Nya.” 

Kedua, apa yang tidak diketahui oleh seorang hamba apakah 
ini baik (baginya) atau tidak, seperti: kematian, kehidupan, kekayaan, 
kemiskinan, anak, keluarga, serta kebutuhan-kebutuhan dunia yang tidak 
diketahui akibatnya. Ini hendaknya tidak diminta kepada Allah kecuali 
jika diketahui ada kebaikan untuk seorang hamba, karena seorang 
hamba tidak mengetahui akibat permasalahan-permasalahan ini. Selain 
itu, bersamaan dengan ini dia tidak mampu untuk mendapatkan 
mashlahat. dan mencegah mudharat darinya. Oleh karena itu, 
disyariatkan (shalat) istikharah dalam semua urusan-urusan dunia, dan 
dalam shalat istikharah tersebut dianjurkan untuk membaca doa: 


345 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 7477). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 347 


Dah, ORME D a , ا‎ 

Wa Our ین میم‎ as ORE 

لأف تفع GENG‏ ونت حلم لزب غ 
D. MAH‏ أن هَذَا الأ — 


53 في ديني و‎ TE حيرا‎ asah 


“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat 
dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuatan kepada-Mu (untuk 
mengatasi persoalanku) dengan kemahakusaan-Mu. Aku memohon 
kepada-Mu dari anugerah-Mu yang agung, sesungguhnya Engkau Maha 
Kuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sementara 
aku tidak mengetahui, Engkau Maha Mengetahui segala yang ghaib.” 
Kemudian bacalah doa: “Ya Allah, jika Engkau mengetahui urusan ini — 
orang yang punya hajat menyebutkan persoalannya— baik bagiku dalam 
agamaku dan duniaku.” 346 


8 < 
Be 


Begitu pula dalam berdoa dari kematian dan kehidupan seorang 
hamba hendaknya meminta kepada Allah dengan ilmunya yang ghaib, 
dan kemahakuasan-Nya atas segala makhluk serta kebaikan yang Dia 
ketahui dalam doa tersebut. 


Di dalam doa ini (doa dari hadits Ammar bin Yasir) terdapat dua 
hal yang bersamaan, yaitu: 


346 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 6372) dari hadist Jabir. 


348 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


a) Ketika hamba meminta kehidupan dan kematian dikaitkan 
dengan kebaikan yang Allah ketahui 
b) Apa yang diminta dari rasa takut dan apa yang sesudahnya 
dari sebuah kebaikan tidak dikaitkan dengan sesuatu 
(kebaikan dan keburukan). 
Di dalam Ash-Shahthain disebutkan sebuah hadits dari Nabi 2, 
bahwa beliu bersabda, 


2 yA 9 fiz لهم متیر أ‎ z 
کان‎ op (4 رل‎ ya) الوت‎ Sa 
Z 07 Dy ` 2 B4 
pet SA Cadi ما‎ GA pal 0000 لابد‎ 
g 0 
o 2 07 0 1 2ي هس‎ 
. حيرا لي‎ AKA توَفني ما كانت‎ aw 

“Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan 
kematian karena tertimpa kesusahan atau kesulitan. Apabila harus 
melakukan itu maka hendaknya dia berdoa, ‘Ya Allah, hidupkan aku jika 
yang Engkau ketahui, kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku 
jika memang di kematian itu lebih baik bagiku'” 7 

Diriwayatkan oleh Al Bukhari bahwa Rasulullah @ bersabda, 48 
0 an 1 ۶ 0 2 á 2 0f, 2 o oe 
أن‎ alali الموت: ِمّا مُحْسئًا‎ Sah ASN 


se أن‎ da Waah ú EA 


347 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5671, 6351, 7233) dan Muslim (Shahih 
; Muslim, 2680). 
348 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 7235). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 349 


“Janganlah salah seorang diantara kalian menginginkan 
kematian! Jika dia adalah orang yang berbuat baik, maka bisa jadi dia 
akan menambah (kebaikannya), dan jika dia adalah orang yang berbuat 
kejelekan maka bisa jadi dia bisa bertobat.” 


Sedangkan Muslim meriwayatkan bahwa, 249 
به مِنْ قبل أن‎ LANG المت‎ Sa 77 
لآ‎ aj, dls akih م‎ kah oG فإن كان‎ 2 


3-04 2 A 4) بز‎ 

“Janganlah salah seorang diantara kalian menginginkan 
kematian, dan janganlah kalian berdoa (mengharap) kematian sebelum 
kematian mendatanginya. Sesungguhnya jika salah serorang dinatara 


kalian meninggal maka terputuslah semua amalnya, dan tidaklah umur 
seorang muslim bertambah kecuali kebaikan.” 


Selain itu, Imam Ahmad menambahkan,350 


إلا أن O‏ وق saln‏ 


r 


“Kecuali dia telah yakin atau percaya pada ilmu Allah.” 
Dalam riwayat Imam Ahmad?3*! juga disebutkan, 


349 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2682). 
350 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/350). 
351 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/332). 


350 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


pe NG‏ الوق فإن هول A Ar‏ وإن 
wa‏ م 8 y $ = < 9 2 Pd‏ 
Ga‏ السَعَادَةٍ أن يطول 223 العند و 833 الله الإئابة. 


“Janganlah kalian mengangan-angankan kematian, karena 
sesi ya kedahsyatan yang nampak begitu menakutkan. 
Sesungguhnya kebahagian adalah ketika seorang hamba diberikan umur 
panjang dan Allah menganugerahkan tobat kepadanya." 

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa illat (sebab) larangan 
mengharap kematian adalah jika seorang hamba berbuat kebaikan maka 
kehidupannya diharapkan akan bertambah baik, dan jika dia adalah 
orang yang berbuat kejelekan maka diharapkan dia akan bertobat dan 
kembali (kepada Allah). Dalam sejumlah hadits Nabi @ disebutkan 


keutamaan umur panjang yang digunakan untuk berbuat baik kepada 
Allah. 


At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa, 352 

mo ó 4 TA Ban r P A e, ngk 

Ona سيل: أي الئاس‎ lang صلى الله عليه‎ a 
“3 NA TI م ر ور‎ Aios AN مهن‎ NS 
طال عمره وحسن عمله» وسئل: أي الناس‎ CP JG 
shos رر‎ Ia مده ا‎ Non aar 
شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله.‎ 
“Bahwa Nabi & ditanya, “Manusia manakah yang paling baik? 


Beliau menjawab, “Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik 
amalnya’. Beliau juga ditanya, 'Munusia manakah yang paling jelek?” 


352 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2330). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Haditst ini hasan shahih.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB: 351 


Beliau menjawab, ‘Yaitu orang yang panjang umurnya namun buruk 
amalannya'” 


Imam Ahmad en dalam kitab لم‎ Musnad,258 | 

Sad db فَكَانُوا عند‎ yaku ena إن‎ 
اجنم‎ ap وَسلَمْ فاه ر‎ b ابي صَلَى الله‎ 
AA PING Papa 
فراشهء قال طَلْحَة:‎ de JEN مات‎ ti KENA 
sil th, au asi على‎ cid titi 
BP الي اسششهد‎ aha ahi اسششهد آخرًا‎ 
رس‎ ala MN Se DL رهم قال:‎ 
فذك'ت ذلك له فقال: وما الكت من ذلك؟ ئيس‎ 
ON BPR gagi عند الله ِن‎ Jail حَدَ‎ 
وتهليله.‎ 21553 enam 
“Sesungguhnya 55 RÎ taa a a 


Thalhah. Maka Rasulullah mengirim (pasukan) dalam sebuah 
peperangan. Tak lama kemudian seorang di antara mereka keluar dalam 


353 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/163). 


352 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


peperangan, lalu dia mati syahid. Kemudian Rasulullah © mengutus 
(pasukan) dalam sebuah peperangan yang lain. Kemudian keluarlah 
(orang kedua) dalam peperangan hingga akhirnya dia mati syahid. 
Setelah itu wafatiah orang yang ketiga dia atas tempat tidurnya.” 

Thalhah berkata, “Aku melihat di dalam mimpi mereka berada 
di dalam surga, maka aku melihat orang yang mati di atas tempat 
tidurnya berada di depan mereka. Aku juga melihat orang yang mati 
syahid yang kedua berada di belakangnya, dan aku melihat orang yang 
pertama kali mati syahid berada paling akhir. Kemudian aku mendatangi 
Nabi @ dan menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau bersabda, 
“Aku tidak mengingkari hal tersebut, tidak ada seorang pun yang lebih 
utama di sisi Allah dari seorang mukmin yang memakmurkan hidupnya 
di dalam Islam untuk bertasbih (mengucapkan Subhanallah), bertahmid 
(mengucapkan Alhamdulillah), serta bertahlil (mengucapkan laa ilaaha 
illaa Allah). 


Dalam sebuah Riwayat disebutkan:354 Rasulullah @ bersabda, 
3 م‎ 3 r 2 r Pd Ag ت‎ r 
هذا بعده ستة؟ قالوا:‎ LX قال: اليس قد‎ 
2 r 2 سا > رم‎ £- - Z ap 
قال:‎ Cb فصام؟ قالوا:‎ Ula, بلى» قال: وأدرك‎ 


354 HR. Ibnu Majjah (Sunan Ibnu Majah, 3925), Ahmad (Musnad Ahmad, 163, 
162/1) dari Abu Salamah, dari Thalhah dari Abdullah. 
Al Bushairi dalam Az-Zawa “id berkata, “Para periwayat Abu salamah tsigah 
kecuali dia yang mungathi'” 
Ali bin Al Madini dan Ibnu Ma'in berkata, “Abu salamah belum pernah 
mendengar sesuatu pun dari Thalhah.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 353 


وَصلى كذا وكذا SA Pa‏ قالوا: بلى» 
band‏ هما ee aa‏ 


`` “Bukankah dia telah tinggal satu tahun setelahnya?” Maka para 
sahabat menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Bukankah dia mendapati 
Ramadhan dan berpuasa?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau berkata 
lagi, “Bukankah dia shalat ini dan itu serta bersujud selama satu tahun?" 
Beliau berkata, “Maka tidaklah diantara keduanya lebih jauh dari 
jauhnya langit dan bumi.” 

Seseorang pernah berkata kepada seorang ulama salaf, “Betapa ` 
bagusnya kematian.” Mendengar itu dia berkata, “Wahai anak 
saudaraku, jangan lakukan itu, tidak satu waktu kamu hidup di dalamnya 
dan kamu beristighfar (meminta ampun) kepada Allah itu lebih baik 
bagimu dari sebuah kematian kehidupan.” 

Seorang syaikh pernah “ditanya, “Apakah kamu menyukai 
kematian?” Maka dia menjawab, “Tidak, telah berlalu masa muda dan 
keburukannya. Telah tiba masa tua dan kebaikannya. Jika aku berdiri | 
aku mengucapkan, Bismillah, jika aku duduk aku mengucapkan, 
Alhamdulillah. Aku ingin hal ini tetap berada padaku.” 

Seorang yang sudah tua lainnya pernah ditanya, “Apa saja yang 
tersisa dari hal-hal yang kamu sukai?” Dia menjawab, “Tangisan 
terhadap dosa-dosa.” 

Karena itu, sebagian besar ulama salaf menangis ketika hendak 
meninggalnya karena sedih tidak lagi memiliki kesempatan untuk 
melakukan amal shalih. 


354 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


| Yazid Ar-Raqqasyi berkata ketika hendak meninggal, “Wahai 
Yazid, siapa yang menshalatkan dan mempuasakanmu setelah 
meninggalmu, siapa yang memintakan ampunan untukmu dari dosa- 
dosa yang telah lalu?” 


Karena itu, orang yang meninggal menyesal akan hilangnya 
peluang dan kesempatan untuk melakukan amal shalih. 

At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi @, beliau 
bersabda, , 
5 5 8 o 4 A 3 8 . 1 e A و‎ ra r 


r A oz | 2 2 9 2 A 
يُكون 35 وإن كان مسيئا أن يكون استّعتب.‎ 


“Tidaklah seseorang meninggal kecuali dia akan menyesal. Jika 
dia adalah orang yang berbuat baik, maka dia menyesali kenapa dia 
tidak menambah kebaikannya, sedangkan apabila dia adalah orang yang 
berbuat keburukan, maka dia menyesal kenapa dia tidak bertobat 
kepada Allah.” 5 


Beberapa ulama salaf pernah diperlihatkan kondisi orang-orang 
yang telah meninggal dunia, lalu ditanya tentang keadaannya maka dia 
menjawab, “Kami datang atas urusan yang besar yang kami ketahui dan 
kami tidak ketahui yang kalian ketahui dan kalian tidak ketahui. Demi 


355 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2403) dari Yahya bin Ubaid, dia berkata: 
Aku mendengar bapakku berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: ... 
setelah itu dia menyebutkan redaksi haditsnya. 

Abu Isa berkata, “Hadits ini tidak aku ketahui kecuali melalui jalur ini. Yahya 
bin Ubaidillah telah membicarakan di dalamnya Syu'bah, dia adalah Yahya 
bin Ubaidillah bin Mauhab Al Madani.” | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 355 


Allah, satu tasbih atau dua tasbih, satu rakaat atau dua rakaat di catatan 
amalku lebih aku cintai dari dunia dan seisinya.” 

Seorang ulama salaf pemah melakukan shalat dua rakaat yang 
ringan (tidak lama) di dekat kuburan, lalu dia tidak menyukainya karena 
ringannya. Tak lama kemudian dia tertidur dan melihat di dalam 
mimpinya penghuni kubur yang dekat dengannya. Dia (penghuni kubur) 
berkata kepadanya, “Kamu shalat dua rakaat dan tidak menyukainya?” 

Dia berkata, “Ya.” 

Penghuni kubur berkata, “Andakaikan aku mempunyai dua 
rakaat seperti yang kamu kerjakan niscaya lebih aku sukai dari dunia 
dan seisinya.” 

Adapun riwayat yang terdapat di dalam A/ Musnad: 

FI Wé mg E 0 م‎ É Ri rad 3 
alani BA SI Ie لا بت يتمنين‎ 
“Janganlah seorang diantara kalian menginginkan kematian 
kecuali dia telah yakin (akan di terima) dengan amalnya.” 
(Ini menunjukan atas orang yang beramal shalih dan dia yakin 


dengan amal shalihnya (akan diterima), maka dia boleh menginginkan 
kematian. 


Banyak orang-orang shalih terdahulu mengharapkan sebuah 
kematian, dan mereka bermacam-macam: 

Ada yang menginginkan kematian karena husnuzh-zhan 
(bebaiksangka) kepada Allah karena ingin bertemu dengannya, atau 
karena cintanya kepada Allah yang membawanya untuk berbaik sangka 
kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, “Aku 
telah bosan dengan kehidupan, sampai andaikan aku mendapati 


356 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kematian itu di jual niscaya aku akan membelinya. Itu lantaran aku rindu 
kepada Allah dan ingin bertemu dengan-Nya.” 

Kemudian dikatakan kepada orang tadi, “Apakah kamu yakin 
dengan amalmu?” 

Dia menjawab, “Tidak, tetapi karena kecintaanku kepadanya 
dan berbaiksangkaku kepada-Nya. Apakah kamu menyangka Dia akan 


mengadzabku sementara aku mencintai-Nya?” 


Sebagian mereka mendendangkan nasyid yang semakna dengan 


0 Sal م‎ tiba ما راه راد‎ Jaba وَرَادِي‎ 
6ه ساس‎ 2 1o أ١ تو ه ار 2 غائة‎ 
“Dan bekalku sedikit aku tidak melihatnya sebagai hartaku. 


Perbekalanku kah yang membuatku menangis atau karena jauhnya 
` perjalananku. 
Apakah engkau akan membakarku di neraka wahai tujuan akhirku 
(Allah). 


Di manakah harapanku kepada-Mu dan kecintaanku kepada-Mu.” 


Menginginkan kematian bagi orang yang tidak yakin dengan 
amalnya ada beberapa keadaan, yaitu: 

Pertama, terkadang seseorang menginginkan kematian itu 
karena ada mushibah yang menimpanya. Ini tentunya dilarang, dan 
pelakunya jika tidak yakin dengan amalnya maka dia seperti orang yang 
minta perlindungan (dari panasnya) padang pasir kepada api. Karena dia 
tidak tahu apa yang menyerang dirinya setelah kematian atas apa yang 
lebih besar dan lebih pedih dari apa yang ada pada dirinya (sebelum 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 357 


kematian). Namun apabila dia yakin dengan amalnya maka sebagian 
orang salaf telah mengangan-angankan kematian lantaran mushibah 
yang menimpanya. | 

Kedua, terkadang mengangan-angankan sebuah kematian 
karena takut terjadinya fitnah di dalam agama. Umar bin Al 
Khaththab @ pemah mengangan-angankan hal tersebut di akhir hajinya 
dengan berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya telah tua umurku, telah lemah 
tulangku dan telah banyak menyebar rakyatku, wafatkanlah aku tanpa 
sia-sia dan terfitnah.”356 Maka dia pun terbunuh dalam bulan itu. 

Zainab binti Jahsy @ pernah mengangan-angankan kematian 
ketika datang pemberian Umar dan menganggapnya banyak (pemberian 
tersebut). Dia berkata, “Ya Allah, tidak aku mengeketahui pemberian 
oleh Umar setelah ini.” Tak lama kemudian dia pun meninggal sebelum 
mengetahui pemberian kedua oleh Umar. 


Umar bin Abdul Aziz pernah ditanya tentang keyakinan 
seseorang akan dikabulkan doanya dan dia berdoa kepada Allah akan 
kematian, ketika orang yang dipimpin susah diatur, dan takut akan 
lemahnya memenuhi hak-hak mereka. 


Banyak orang-orang shalih terdahulu ketika diminta untuk 
menjadi pemimpin di sebagian wilayah, maka mereka pun berdoa untuk 
. dirinya sendiri akan kematian. Tak lama kemudian mereka pun 
meninggal. Sebagian mereka terkenal dan nampak atas sebagian amal 
salah seorang diantara mereka atau hubungannya dengan Allah, lalu dia 
berdoa untuk dirinya maka dia pun meninggal. Dalam sebuah hadits 
disebutkan bahwa Rasulullah © bersabda, 


356 HR. Malik (A/ Muwaththa `, 2/824) dan Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya', 1/54) 


358 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


- 0, 1 or 0 9, 3 4 Ri 0. r مه‎ MW 
وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير‎ 
P ara - z r r 


2 o 
1 


“Apabila engkau menginginkan kepada sebuah kaum fitnah 
maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah.” 357 


Di dalam Musnad Ahmad»8 disebutkan hadits dari Mahmud bin 
Labid, dari Nabi &, beliau bersabda, 


bat DI DN GT التاق بكر ميا ابن‎ 


a. o A9 2 9 o o 1 PE 
أل‎ SGi ab يكره قله الالء و‎ a 
الا‎ 


r 
1 1 


“Dua hal yang di benci anak adam: kematian, padahal kematian 
lebih baik bagi seorang mukmin dari fitnah, dia membenci sedikitnya 
harta, padahal sedikitnya harta meringankan hisab (perhitungan amah," 


Ibnu Mas'ud dan lainnya berkata, “Tidaklah orang yang berbuat 
baik dan berbuat jahat kecuali kematian lebih baik baginya. Jika dia 
adalah orang yang berbuat baik maka apa yang di sisi Allah lebih baik 


357 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmdizi, 3233) dari jalur periwayatan Abu 
Qilabah dari Ibnu Abbas. 
Abu Isa berkata, “Disebutkan antara Abu Qilabah dan Ibnu Abbas seorang 
perawi dalam hadist ini, dan telah diriwayatkan Qatadah dari Abu Qilabah 
dari Khalid, dari Al Jalaj, dari Ibnu Abbas.” - | 
HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/243) dari hadits Mu'adz bin Jabal. 

358 HR. Ahmad (5/427). 
Al Haitsami dalm Majma' Az-Zawa “id berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad 
dan para periwayatnya shahih.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 359 


bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Apabila dia adalah orang yang 
berbuat jahat, maka sesungguhnya Allah memberi tangguh (dengan 
kehidupan) kepada mereka supaya bertambah dosa mereka (karena itu 
kematian lebih baik baginya).” 


Ketiga, terkadang seseorang menginginkan kematian tanpa 
adanya musibah atau fitnah, jika termasuk orang yang yakin dengan 
amalnya kerena cinta kepada Allah dan rindu bertemu denganya maka 


ini boleh. Kami akan menyebutkan uraiannya nanti insya Allah. 


Begitu pula mengangan-angankan kematian ketika hadirnya 
sebab-sebab mati syahid karena ingin meraihnya. Ketika seseorang 
mengangan-angankan kematian ketika terjadi peperangan di jalan Allah 
atau menyebarnya wabah penyakit tha'un. Jika. mengangan- 
angankannya itu karena berbaik sangka kepada Allah maka ada 
perbedaan pendapat antara orang-orang salaf. Disebutkan bahwa sebab 
larangan tidak bolehnya menginginkan atau mengangan-angankan 
kematian adalah karena menampakan besar dan dahsyatnya kematian, 
maka menginginkan kematian bagian dari menginginkan tejatuhnya 
seseorang kedalam malapetaka sebelum datang malapetaka itu. Oleh 
karena itu, tidak sepantasnya dia melakukan itu, sebagaimana sabda 
Rasulullah & , 


ولا منوا لقاء al‏ لكر سلا الله العافة» 
وإذا لقيتموهم SAS‏ 


360 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Janganlah kalian menginginkan bertemu dengan musuh, tetapi 
mintalah kepada Allah keselamatan, tetapi apabila kalian bertemu 
musuh maka hadapilah.”59 

Ibnu Umar pernah mendengar seseorang yang menginginkan 
kematian, maka dia berkata, “Jangan kamu mengharapkan kematian 
karena sesungguhnya engkau akan mati, tetapi mintalah keselamatan, 
karena sesungguhnya orang yang mati itu akan tersingkap untuknya 
ketakutan yang besar.” | 

Kematian merupakan ketakutan yang tampak, dan dilihat oleh 
orang yang mengetahui (ketika sekarat). Ketika itu tidak ada perjanjian 
lagi dengannya untuk orang yang mengalaminya. Oleh karena itu, tidak 
sepantasnya seseorang minta disegerakan kematiannya. 

Umar ketika menjelang kematiannya sempat berkata, “Andaikan 
aku mempunyai bumi dan seisinya niscaya akan aku tebuskan dia dari 
ketakutan yang nampak.” 

Al Hasan bin Ali merasa takut ketika menjelang kematiannya, 
dan dia berkata, “Aku ingin memuliakan orang yang tidak pernah aku 
muliakan.” 

Al Hasan Al Bashri mengatakan ketika menjelang kematiannya, 
“Jiwa yang lemah dan urusan yang menakutkan lagi dahsyat, inna lillahi 
wa inna ilahi rajiun (kita kepunyaan Allah dan akan kembali 
kepadanya).” 

Hubaib bin Muhammad pemah merasa takut menjelang 
kematiannya yang membuat dia berkata, “Aku hendak melakukan safar 
(berpergian) yang belum pemah aku lakukan, dan aku hendak melewati 
jalan yang belum pemah aku lewati. Aku hendak mengunjungi tuanku 


359 HR. Al Bukhari (2863) dan Muslim (Shahih Muslim, 1741). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 361 


yang belum pernah aku melihatnya dan aku akan melewati ketakutan- 
ketakutan yang belum pernah aku saksikan sama sekali.” 


Pada dasarnya, kematian itu sendiri sesuatu yang paling berat 
yang dijumpai anak Adam di dunia. Tidak ada seorang pun manusia di 
dunia yang mengetahui hakikat beratnya kematian. 

Salah seorang ulama salaf berkata, “Andaikan seorang mayit 
dibangkitkan dan mengabarkan kepada penduduk dunia tentang hakikat 
(dahsyatnya) kematian, niscaya mereka tidak akan mau نه‎ dan tidak 
akan pernah merasakan nikmatnya tidur.” 

Sesungguhnya kematian itu lebih baik bagi pelaku maksiat, 
karena (pelaku maksiat) semakin bertambahnya waktu maka bertambah 
pula dosa-dosanya dan bertambah pula adzabnya. Ini seperti yang 


dikatakan oleh Ibnu Mas'ud: “Jikalau dia orang yang berbuat keburukan 
(maksiat) maka sesungguhnya Allah # telah berfirman, 


LA ادوا‎ 54 9 D LSI 
Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah 
supaya bertambah-tambah dosa mereka'.” (Os. Aali Imraan (3): 178) 


Salah seorang ulama shalih berkata, “Kita telah bosan dari 
kehidupan karena banyaknya yang kita perbuat dari dosa-dosa.” 


Ini (dia katakan) bersamaan dengan banyaknya amal shalih yang 
dia lakukan. Bagaimana dia mengatakan bahwa semua umurnya telah 
sia-sia. 


Kera S 


362 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ما لی راد وقد تدان ری 
ممه رس م ع مع LAB‏ وه 
وقد ضاع العمر فإنه يوالي عمري 
“Menikmati kenikmatan menghasilkan untukku kesedihanku.‏ 


Berapa banyak aku melihat apa yang Allah berikan kepada 
pandanganku. 
Aku tidak mempunyai bekal dan telah dekat perjalananku. 


dan sungguh telah sia-sia umur maka sesungguhnya dialah yang 
menyambung umurku.” 


Banyak orang-orang shalih yang mengangan-angankan kematian 
di waktu sehatnya. Tatkala datang kepadanya kematian dia 
membencinya karena dahsyatnya kematian itu. Di antara mereka 
adalah: Abu Ad-Darda” dan Sufyan Ats-Tsauri, dan lainnya. 


Sebagian orang-orang shalih mengangan-angankan kematian, 
maka di dalam mimpinya kematian itu berkata kepadanya, “Apakah 
kamu menginginkan kematian?” 

Dia berkata, “Dahulu aku seperti itu.” 


Kemudian dia memalingkan wajahnya lalu berkata, “Andaikan 
kamu mengetahui dengan betul-betul dahsyatnya kematian niscaya 
kamu tidak akan bisa tidur sepanjang hayatmu. Akalmu akan kacau 
sampai engkau berjalan di antara manusia dalam keadaan gila.” 

Apabila disebutkan dalam mimpinya seperti ini dia pun 
menangis dan berkata, “Beruntunglah orang yang memanfaatkan 


hidupnya, sedangkan panjang umur baginya adalah tambahan amalnya. 
Demi Allah, aku tidak melihatku seperti itu.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 363 


Ibrahim bin Adham berkata, “Sesungguhnya kematian seperti 
piala (bergilir) tidak ada yang kuat untuk mendapatkannya kecuali orang 
yang takut, dan sebagian besar orang yang taat mewaspadainya.” 


Abu Atahiyah berkata di dalam syairnya: - 
Lx ر‎ en عه‎ s ifa o°, 2 
— N sal كأس أي كأس‎ ali ألا‎ 


5 

إلى NS‏ قريب SE‏ بالمَمَات وأئت اسي 

= p an 9 2 
“Ketahuilah kematian mempunyai seperti piala (bergilir), giliran yang 

manapun. 
“Dan kamu pasti akan mendapatkan gilirannya. 
Sampai kapan (engkau hidup) dan kematian telah dekat, 
engkau telah diingatkan kematian dan kamu lupa.” 


Secara global, seorang mukmin hendaknya menjadikan umurnya 
yang panjang sebagai tambahan amal shalihnya. Hal ini sebagaimana 
yang disebutkan di dalam Shahih MuslimP60, dari Nabi &, bahwa beliau 


berkata di dalam doanya: 
sz #4 3 A r < er 2 هس‎ |. 
واحعل الحياة زيادة لي في كل خير.‎ 
Z 7 Pd r 
“Jadikanlah kehidupan sebagai tambahan untuk ku dalam setiap 
Sebagian orang salaf berkata, “Barangsiapa tidak mempunyai 


kebaikan pada saat kematian, maka dia tidak mempunyai kebaikan saat 
kehidupan.” | 


360 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2720). 


364 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Maksudnya bahwa orang yang tidak menjadikan kehidupannya 
sebagai tambahan kebaikan maka dia tidak akan memiliki kebaikan 
dalam kematian dan kehidupan. Salah seorang ulama salaf pemah 
melihat Nabi & di dalam mimpinya, lalu dia berkata di dalam tidurnya: 


pan 


0ء 02 3797 37- ل پو اه للا 7 هو عرو 


من استوى يوماه فهو GU yna‏ من کان AA g‏ 
2.3 سه NT 6 o‏ ور 2 5 

Sa ومن لم‎ TA ين أنه فهو‎ Ka 
° g مم و م‎ 
YA kai عمله فهو لقان ومن : کان في‎ 
حير له.‎ 
“Barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka dia 
adalah orang yang tertipu. Barangsiapa yang hari ini lebih jelek dari hari 
kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Barangsiapa yang tidak 
berusaha mencari tambahan amal shalihnya, maka dia berada di dalam 


kekurangan. Barangsiapa yang berada di dalam kekurangan, maka 
kematian lebih baik baginya.”361 


Maimun bin Mihran berkata, “Tidak ada kebaikan di dalam 
kehidupan kecuali orang yang bertobat atau seorang yang beramal 


361 HR. Al Baihagi (Az-Zuhd Al Kabir, 987) dari Abdul Aziz bin Abu Rawwad, dia 
berkata, “Aku melihat Nabi & di dalam mimpi... ” Selanjutnya dia 
menyebutkan sabda Rasulullah tadi. 

Hadits ini tidak ada di manuskrip Az-Zuhd, yang diketahui oleh peneliti dari 
kitab-kitab yang lain, tetapi hadist ini disandarkan ke Al Baihagi di dalam Az- 
Zuhd. 

HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 8/35.) 

Abu Nua'im berkata, “Aku mendengar dari Ibrahim bin Adham baiat: 

Telah Aapa kepadaku bahwa Al Hasan Al Bashri melihat Nabi & di dalam 
tidurnya ... 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 365 


(untuk mengangkat) derajat. Karena orang yang bertobat dengan 
tobatnya akan menghapus keburukan-keburukannya. Sedangkan orang 
yang beramal (untuk mengangkat) derajat, semakin dia beramal akan 
semakin tinggi derajatnya dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ini 
akan terus menambah kebaikannya dan orang yang pertama akan 
menghapus dosa-dosanya. Selain dua orang ini maka tidak ada kebaikan 
untuknya di dalam kehidupan. 

Oleh karena itu, salah seorang ulama salaf berkata, “Umur 
seorang mukmin tidak ada harganya kecuali dia betobat dari perbuatan 
buruknya, dan mengadakan perbaikan atas kekeliruan yang telah 
dilakukannya.” 

Salah seorang ahli ibadah pernah sai dalam mimpinya 
sebuah kartu bertuliskan: 


إن كنت ل كاب KAN‏ 2 
وَليْسَت لبعد الْمَوّت ها الت ْمَل 


E 
2 o 3 r3 ve 2 1.49 
Ikat ne و راسمك 5 في الموتى‎ 
“Jika kamu tidak ragu kamu akan mati, 
dan kamu tidaklah jauh dari kematian, inilah yang kamu kerjakan. 


Maka umurmu tidak bermanfaat sementara engkau orang banyak 
berbuat dosa. 


Sedangkan namamu di daftar kematian pasti akan didapatkan.” 


366 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Yang lain ketika diperlihatkan di dalam mimpinya, maka dia pun 
bersenandung seraya berkata: . 1 


0 K ar 9000 OL r Pop r D r 3. r 
توسد لينا وسدت بعد الْمَوّت ص الحندل‎ A يا حد»‎ 
an فاعمل إتفسك في حَيَاتِكَ صالحا‎ 
“Wahai pipiku, jika engkau berbantalkan yang empuk, 
maka engkau akan berbantalkan batu besar setelah kematian. 
Beramal shalihlah di dalam kehidupanmu, 
niscaya engkau akan menyesal besok jika tidak engkau beramal.” 
Oleh karena itu, Rasulullah @ bersabda di dalam doanya: 


Ag r ىل م مو‎ Cd 024 P P r r o 
وَكَلِمَة‎ BA أسالك حشيتك في الْعَيْب‎ 
| NG LI الحن فى‎ 


“Aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu di dalam 
kesendirian dan keramaian, mengatakan yang hag (benar) dalam 
keadaan marah dan ridha.” 


Inilah tiga hal yang menyelamatkan. Hal ini diriwayatkan dari 
Nabi & bahwa beliu bersabda, “Tiga hal yang menyelamatkan dan tiga 
hal yang membinasakan.” Kemudian beliau menyebutkan tiga hal yang 
menyelematkan itu. Ketiga hal yang membinasakan itu adalah: 


(a) Kekikiran yang ditaati. 
5 Hawa nafsu yang diikuti 


(c) Orang yang mempunyai pendapat merasa bangga dengan 


pendapatnya. 


Kumpulan TulisinIbni Rajab E 367 


Diriwayatkan bahwa Sulaiman # berkata, “Kami diberikan apa 
yang Allah berikan kepada manusia dan apa-apa yang tidak diberikan 
kepada manusia. Kami mengetahui apa yang diketahui manusia dan 
apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Aku juga tidak mendapatkan 
sesuatu yang lebih utama dari tiga hal ini.” 


Nafi’ bin Sulaiman bekrata: Isa bin Maryam berkata, “Tiga hal 
yang apabila ada pada seseorang maka kamu akan memperoleh derajat 
yang akan kamu raih, yaitu: (a) Takwa kepada Allah saat sepi dan ramai, 
(b) berbuat adil saat marah dan ridha, dan (c) sederhana saat kaya dan 
miskin.” 

Rasa takut dalam kesepian dan keramaian maknanya adalah, 
seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan sepi maupun ramai, 
baik dalam keadaan nampak maupun tersembunyi, tetapi urusan 
seseorang takut kepada Allah saat sepi adalah ketika seseorang tidak 
dilihat oleh pandangan manusia. Allah & telah memuji orang yang takut | 
kepada Allah saat sendirian, Allah & berfirman: / 


iyi‏ شو رم Ae‏ > وهم مر الشاعة 


a a 27 

(D مشفقوت‎ 

“(Yaitu) orang-orang yang takut akan (adzab) Tuhan mereka, 

sedang mereka tidak melihat-Nya. Mereka merasa takut akan (tibanya) 
Hari Kiamat.” (Os. Al Anbiyaa` (21): 49) 


© ء بقلب ميب‎ PTOA GRI aa 


363 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah 
sedang dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang dengan hati yang 
bertobat” (Qs. Maaf (50): 33) 


SA a Mg 


“Supaya Allah mengetahui orang yang takut kepada-Nya, 
biarpun dia tidak dapat melihat-Nya.” (Os. Al Maa “idah [5]: 94) 


> sge,- دي‎ 7 Ga 
Oa يالعيب لهم معفر‎ Kuda 


“Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang 
tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan 
pahala yang besar.” (Qs. Al Mulk (67): 12) 


Dalam ayat ini kata A/ Ghaib ditafsirkan dengan makna dunia 
karena penduduknya berada dalam kondisi tidak tahu tentang kondisi 
dan balasan akhirat yang dijanjikan kepada mereka. Sedangkan dalam 
hadits ini tidak disinggung tentang masalah tersebut, karena kondisinya 
yang bertentangan dengan sesuatu yang terlihat. 


Suatu ketika seorang ulama salaf berkata kepada saudara- 
saudaranya, "Allah telah membuat kita zuhud terhadap hal-hal yang 
haram, dimana jika hal itu mampu dilakukan saat sendirian, maka dia 
akan menyadari bahwa Allah sedang melihatnya dan mengawasinya 
sehingga dia pun meninggalkan perbuatan haram." 

Ada juga yang mengatakan, orang yang takut itu bukanlah orang 
yang menangis dan menguras air matanya, tetapi orang yang takut itu 


| adalah orang yang meninggalkan perbuatan haram ketika dia sangat 
menginginkannya dan mampu melakukannya. Ketika itulah ganjaran 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 369 


dan pahala orang yang menaati Allah dan meninggalkan perbuatan 
haram lebih besar di hadapan Allah ketika berada seorang diri. 
Pertama, ini seperti gambaran yang didiskripsikan Allah & dalam 
firman-Nya, 
وور يرو‎ 


35 جُنُوبهُمْ عَنِ آلْمَضَاجِعِ A Oi‏ ˆ حرفا úi;‏ 


5 - A 1a 


Ogak aa Lang‏ @ قلا das‏ تفس ای کم ن فر 
ut aset‏ يعَمَلُونَ @ 


"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu 
berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta 
mereka menafkahkan rezeki yang Kami berikan. Tak seorang pun 
'mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang 
sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan." (Os. As- 
Sajdah (32): 16-17)362 


Seorang ulama salaf lainnya pun berkata, "Lakukanlah amal 
perbuatan secara sembunyi-sembunyi karena Allah, niscaya Allah akan 
memberikan balasan yang tidak terlihat kepadanya." 


Dalam hadits tujuh orang yang mendapat perlindungan Allah & 
saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah, disebutkan, 


362 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 629, 1357 dan wa dan Muslim 
(Shahih Muslim, no. 1031). 


370 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


"Orang yang mengingat Allah secara sendirian, kemudian kedua 
matanya meneteskan air mata dan orang yang bersedekah, lalu dia 
menyembunyikan sedekahnya itu hingga tangan kirinya tidak 
mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya."?68 

Selain itu, dalam hadits disebutkan, "Apabila seorang hamba shalat 
secara terang-terangan, maka dia telah berbuat baik. Jika hamba 
melakukan shalat secara sembunyi-sembunyi, maka dia pun telah 
. berbuat baik. Allah berfirman, "Inilah hamba-Ku yang sebenarnya'." 
Dalam hadits lain disebutkan 


من أَحْسَنَ DLP‏ جين يراه النّاس» وَأسَاءِهًا حِيْنَ 
r H < fo 1‏ م م r - 1 r9 a‏ ر 
يخلو فلك إستهائة استهان بها ربه. 


"Orang yang membaguskan shalatnya ketika dilihat orang lain dan 
melakukannya dengan tidak baik ketika tidak dilihat seorang pun, maka 
itulah penghinaan yang dilakukan hamba kepada Tuhannya." 

Kedua, perumpamaannya seperti sabda Rasulullah š} tentang 
tujuh orang yang mendapat perlindungan Allah di saat tak ada 
perlindungan kecuali perlindungan Allah, 


363 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 4253). 
364 HR. Asy-Syihab (Musnad Asy-Syihab, 1/304). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 371 


al فقال:‎ J 


r 30--‏ مص 


Ag ga AA 223 33 
SE حاف الله رب‎ 


"Orang yang diajak bermaksiat oleh wanita yang menarik dan 
cantik, lalu orang itu berkata, “Sesungguhnya aku takut kepada Allah 
Tuhan semesta alam'"?65 

Ini juga seperti yang disabdakan Rasulullah & tentang orang yang 
. menunaikan pembayaran utang secara diam-diam memperoleh balasan 
dengan diberikan kesempatan untuk memilih bidadari surga yang 


disenanginya. 


Konsekuensi dari rasa takut kepada Allah secara sembunyi- 
sembunyi dan terbuka adalah sebagai berikut: 


1. 


Kuatnya keimanah terhadap janji dan sanksi yang 
diberikan Allah & kepada pelaku maksiat dan dosa. 


mempertimbangkan keras dan pedihnya balasan, 


` kekuatan dan keperkasaan Allah sehingga membuat 


sang hamba mengurungkan diri melakukan 
pelanggaran. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Al 
Hasan Al Bashri, "Wahai anak Adam, apakah engkau 


. memiliki kemampuan untuk menentang Allah, karena 


sejatinya orang yang bermaksiat kepada Allah berarti 
dia melakukan perlawanan kepada-Nya." Ulama lain 
juga mengemukakan bahwa aku heran dengan 
keberanian dan kelancangan orang lemah dan tidak 


365 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 629, 1357 dan 6114) dan Muslim 
(Shahih Muslim, no. 1031). 


372 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


memiliki kekuatan apa pun melawan dzat yang Maha 
Kuat. 1 


3. Kekuatan muragabah (merasa diawasi) kepada Allah 
dan menyadari bahwa Dia selalu menyaksikan serta 
mengawasi hati dan perbuatan hamba-Nya, dimana 

Dia selalu bersama hamba- Nya dimana pun ia berada. 


Hal ini seperti yang dilansir dalam Al Qur`an di beberapa tempat 


Fa ِن ذَالِكَ‎ Gi NG ساسم‎ 

۶ - LX درج 4 ۹ے »ممه‎ a 
Oh sek Ky mat ga E يمًا‎ ak 
"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan 
rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada 
(pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan 
tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih 
banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka 
berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada Hari 
Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 


mengetahui segala sesuatu." (Os. Al Mujaadilah (581: 7) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab ê 373 


ر کس 2 . A‏ ےت Tana‏ در e‏ 7 د د - = 
3 


Ja‏ إلا كنا Daa KE‏ 3 تفِيضون فيه وَمَا يَعَرْبُ عَن 
رَبَكَ ين Ge 3333 JG‏ ولا فى A‏ وَل ا 
S à “A3 4‏ 4 

@ فى مرون‎ Y 


"Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca 
suatu ayat dari Al Qur 'an dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, 
melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. 
Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biar pun sebesar zarrah (atom) 
di bumi atau pun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) 
yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam Kitab yang 
nyata (Lauh mahfuzh)." (Qs. Yuunus (10): 61) 


45 


مو م هه 2 a‏ سن ل وه ا ر الاب 

E Pa 
ص طا‎ Mad r 

O بمَا يَعْمَلُونَ + حيطا‎ i وکن الله‎ JA مِنَ‎ jai NG 


"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 
bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada 
suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak 
ridhai. Dan adalah Allah Maha Meliputi (ilmu-Nya) terhadap apa yang 
mereka kerjakan." (Qs. An-Nisaa" (4): 108) 


Juga seperti yang dijelaskan oleh Nabi &, 


374 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


og‏ 2 و إن or‏ ع و 2 A,‏ لعو Pet‏ و 
Jai‏ الإيمان أن يعلم العبد أن الله Ara‏ حيث 
gi. 3‏ 


"Iman yang paling utama adalah sang hamba menyadari bahwa 
Allah senantiasa bersamanya dimana pun dia berada."”66 
Ulama salaf berkata, "Takutlah kepada Allah sesuai dengan 
kekuasaan-Nya terhadap dirimu dan malulah kepada-Nya sesuai dengan 
kedekatan-Nya dengan dirimu." 
Ulama salaf lainnya berkata, "Takutlah kepada Allah dengan 
melihat perbuatan dosa sebagai perilaku rendah di matamu." 
Makna ini pun diungkapkan dalam syair berikut ini: 
Dor . م م‎ cy . 03 7 
والله في الخلوةٍ ثانيكا‎ ÊSA يا مُدْمِنَ الڌئب‎ 
go .. 3 > 330 2 ص ر ودبع‎ o 267, 
وميئره طول مُسَاوِيْكا‎ SA غرك يِن ربك‎ 
"Duhai penggemar dosa tidakkah kau malu kepada Allah yang menjadi 
orang kedua saat kau sendirian? 
Penangguhan hukuman dari Tuhanmu membuatmu tertipu sedangkan 
Dia selalu menutupi keborokanmu selama itu." 
Dalam hadits Abu Dzarr 44 yang berasal dari Nabi @ disebi atkan, 


366 HR. Ath-Thabarani (A/ Mujam Ash-Shaghir, no. 555) dari hadits Abdullah 
bin Muawiyah Al Ghadhiri. 
Setelah meriwayatkannya Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini hanya 
diriwayatkan dengan sanad sepert ini dari Ibnu Muawiyah. Kami pun tidak 
mengetahui Abdullah bin Muawiyah Al Ghadhir memilik hadits musnad lain 
selain ini." 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 375 


al بال‎ pE هوم‎ Ka 


L r 


NE ag aga‏ قلف بأعيانهم 
D A Na 3 Hang‏ 

olhei بع بعطيته إلا الله والذي‎ ka سرا لا‎ bih 
AI CA کان‎ i ppa H وَقَومٌ ساروا‎ 


تر تر 0 


AAT tekan ب به زلوا فَوَضَعُوا‎ Jaw يِا‎ 
Al Kr کان في‎ J AT 0 A 2 


Pagi ی‎ ain JA روا‎ Ya 


PA 4 og A, A AA os z 4 
AF الذين 0 الله » الشيخ الزّاني؛‎ ESN 
A a SE 


. "Tiga orang yang dicintai Allah dan tiga orang yang dibenci Allah. 
Adapun orang yang dicintai Allah adalah: (a) orang yang mendatangi 
sekelompok orang, kemudian meminta kepada mereka karena Allah, 
bukan karena hubungan kekerabatan di antara mereka, lalu mereka 
menolaknya, lantas salah seorang dari mereka menghilang kemudian 
memberikan permintaan pria tadi secara sembunyi-sembunyi, dimana 
hanya Allah dan orang yang memberi saja yang mengetahui pemberian 
tersebut: (b) orang yang bangun di tengah malam untuk beribadah 


376 E Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dengan khusyuk dan membaca ayatayatKu di tengah-tengah 
sekelompok orang yang melakukan perjalanan di malam hari hingga 
ketika tidur atau ngantuk lebih mereka inginkan daripada yang lain; dan 
(c) orang yang berada di tengah-tengah pasukan, kemudian bertemu 
dengan musuh lalu mereka kalah, tiba-tiba dia muncul di hadapan 
musuh hingga dia terbunuh atau memperoleh kemenangan. Sedangkan 
tiga orang yang dibenci Allah adalah: (a) orang yang menikah masih 
berbuat zina: (b) orang fagir yang sombong: dan (c) orang kaya yang 
zhalim'"267 

Itulah tiga orang yang melakukan kebaikan secara sembunyi- 
sembunyi di saat orang-orang tidak menyadarinya dan lalai. Orang 
seperti inilah yang disukai Allah &. Oleh karena itu, keistimewaan shalat 
di malam hari daripada shalat sunah lainnya lebih baik daripada waktu 
malam lainnya. Orang yang mencintai karena Allah juga menyukai hal 
itu sebagai bentuk kesadarannya bahwa Allah ik senantiasa mengawasi 
dan melihat perbuatannya. Inilah ihsan seperti yang diungkapkan oleh 
sebagian orang bijak, “Barangsiapa mengenal Allah, peka Alah akan 
mencukupinya dari makhluk-Nya." 

Salah seorang ahli ikhlas berkata, "Aku tidak melewati batas yang 
terlihat dari perbuatan baikku." 

Ketika seseorang mengamati kondisi saudara-saudaranya yang 
lain, dia pun berharap agar ajal datang menemuinya, lalu berkata, 
"Hidup ini akan lebih nyaman dan bahagia ketika interaksi antara diriku 
dan Tuhan terjadi secara sembunyi sembunyi.” 


367 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2567, 2568), An-Nasa'i (Sunan An- 
Nasa `i, no. 1614), dan Ahmad (Musnad Ahmad, 5/153). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini shahih. Syaiban 
juga. meriawyatkan hadits yang sama dari Manshur. Hadits tersebut 
merupakan hadits yang paling shahih dari hadits Abu Bakar bin Ayyasy." 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 377 


Ketika seorang ulama salaf ditanya, "Tidakkah engkau merasa sepi 
seorang diri?" dia pun menjawab, "Bagaimana bisa aku merasa sepi 
sementara Allah berfirman, 'Aku adalah teman orang yang mengingat- 
Ku (maksudnya berdzikir)'." 


wa o PP 
il آئستني حلواتي بك من كل‎ 
اك قن الت ج‎ 23, 
"Keterasinganku menjadi teman setiaku dari semua teman-teman yang 
ada. 
Ketika aku menyendiri, kumelihat dirimu menjadi temanku dalam 
keghaiban." 
Redaksi 2713 aii في‎ “adi za "ucapan yang hak saat marah 
dan ridha." 
Ini adalah ungkapan yang sangat indah dan mulia. Sebab Allah & 
memuji orang yang memaafkan orang lain saat dia masih emosi dan 
marah. Allah $ berfirman, 


Sa ک2‎ E 8 -<i CU s PAN ا‎ 5-89 
ضبُوا هم‎ UI وَالْقَوحِضَ‎ ST كتير‎ ga وال‎ 
| SN EA 
O يغفرون‎ 


“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 
perbuatan- perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi 
maaf" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 37) 

Hal ini karena marah bisa menggiring seseorang mengeluarkan 
ucapan-ucapan yang tidak baik dan bertindak tidak adil. Oleh sebab itu, 
orang yang mampu bertutur kata santun dan baik saat marah dan ridha 


378 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


merupakan orang yang memiliki keimanan yang kuat dan mampu 
mengendalikan diri. 


Imam Ath-Thabarani akena an sebuah hadits dari Anas bin 
Malik secara marfu’, 


ناث من | الاق الإيِمَانِ: من p‏ غضِب I‏ 
Aa lan‏ في JA‏ وَمَنْ إذا Mn‏ 
رضَاهُ مِنْ حَق» وَمَنْ GAS IL‏ لم يتَعَاطَى ما Su‏ 


"Tiga perilaku yang termasuk akhlak iman, yaitu: (a) amarah 
seseorang yang tidak menggelincirkan dirinya. kepada kebatilan atau 
perbuatan tidak baik: (b) ridha yang tidak menggelincirkan seseorang 
untuk melenceng dari kebenaran, dan (c) kemampuan yang tidak 
mendorong seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya." 

Inilah orang kuat dan perkara yang sejati seperti yang 
digambarkan oleh Nabi $, | 


r مه‎ 5 o ó r ő, oi o 6 2 
Sas الذي‎ MAA G ليس الشديد بالصرعةء‎ 
"Orang kuat dan perkasa bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi 


orang kuat dan perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya saat 
marah,"368 


368 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 5763) dan Muslim (Shahih Muslim, 
no. 2609). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 379 


Sementara Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi, 


y sa i Jü ا الصرّعة فيكة؟‎ 2 
(١ K بذك‎ Gad J6 J Ea 


Nabi @ bertanya, "Siapakah yang kalian anggap pandai bergulat 
di antara kalian? Kami menjawab, "Yaitu orang yang tidak bisa 
dikalahkan oleh orang lain dalam pergulatan." Beliau menjawab, "Bukan 
itu, tetapi orang yang mampun mengendalikan dirinya ketika marah."69 

Suatu ketika seorang pria berkata kepada Nabi ©, "Nasehatilah 
diriku." Beliau menjawab, "Jangan marah." Beliau Ja aa 
sebanyak tiga kali.370 


Selain itu, Imam Ahmad pun meriwayatkan bahwa suatu ketika 
seorang pria berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang bisa menjauhkan 
diriku dari murka Allah?" Beliau menjawab, "Jangan marah."371 

Maurag Al Ijli berkata, "Semua yang pemah aku ungkapkan saat 
marah pasti aku sesali saat emosi mereda." 

Atha” berkata, "Tidak ada yang membuat ulama menangis seperti 
hendak menemui ajal kecuali karena marah atau emosi tak terkendali 
yang pernah dilakukannya terhadap orang lain hingga menghancurkan 
amal ibadahnya selama dua puluh atau enam puluh tahun. Sungguh 


369 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2608). 
370 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 5764). 
371 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/175). 


380 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


marah atau emosi tak terkendali bisa saja menggelincirkan pelakunya. 


hingga dia tidak pernah lepas darinya." 
Untuk itu, Asy-Sya'bi pemah mengungkapkan, 


LI إِنّمَا الأَحْلامُ فى حَال‎ CE ليست الأَحْلامُ في‎ 
“Mimpi itu bukanlah dalam kondisi tenang, 


tetapi mimpi itu saat dalam kondisi marah." 


Sementara itu, Ibnu Aun ketika marahnya memuncak terhadap 
seseorang, dia pun berkata, “Baarakallaahu fiika (semoga Allah 
memberkahi 'dirimu).” Kemudian dia tidak mengatakan sesuatu yang 


lebih dari ucapan tersebut. 


Al Fudhail bin Iyadh juga pernah berkata, “Selama lima puluh 
tahun aku mencari teman sejati yang ketika marah, apa yang aku 
temukan tidak berdusta kepadaku.” 

Sejatinya, orang yang tidak mampu mengendalikan diri ketika 
marah atau emosi akan mengatakan sesuatu yang tidak patut dan hina 
kepada orang yang menjadi obyek kemarahan, sementara pelakunya 
sendiri menyadari bahwa itu semua tidak benar atau bohong. Bisa saja 
orang lain tahu kondisi sebenarnya kemudian rasa dengki pada diri 
orang yang marah menggiringnya dan mengendalikan dirinya untuk 
terus melakukan perbuatan tercela tersebut. 

Oleh karena itu, Ja'far bin Muhamamd berkata, “Marah atau 
emosi yang tidak terkendali adalah gerbang semua perbuatan buruk.” 


Ibnu Al Mubarak pernah ditanya, “Coba buatlah rangkuman 
akhlak yang baik atau perilaku terpuji dalam satu ungkapan?” Dia 
menjawab, “Meninggalkan marah.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB. 381 


Malik bin Dinar pun pemah berkata, “Sejak aku mengenal orang 
lain, aku tidak pemah memedulikan pujian dan cacian mereka, karena 
aku hanya melihat orang tersebut adalah sosok pemuji yang berlebihan 
atau pencaci yang berlebihan.” 

Maksud ucapan Malik bin Dinar ini adalah, dia belum pemah 
melihat orang yang berada dalam kondisi tenang dan marah 
mengatakan sesuatu yang tepat dan adil. 

Redaksi 15 في الْقَفْر‎ Kad “bersikap adil atau tidak berlebihan 
dalam kondisi fagir dan kaya." 

Ini merupakan ungkapan yang sangat baik dan tepat, karena 
menggambarkan kondisi Rasulullah yang senantiasa tepat dan tidak 
berlebihan saat berada dalam kondisi kurang dan berkecukupan. 

Kata af artinya adalah tepat dan tidak berlebihan dalam 
membelanjakan harta. Jika seseorang berada dalam kondisi fagir, maka 
dia tidak pernah merasa takut kehilangan rezeki, dan tidak berlebihan 
hingga membebani diri sendiri diluar kemampuan yang dimiliki. Inilah 
yang diajarkan Allah & kepada Nabi-Nya dalam firman-Nya, 


GL دع ا‎ Pa MAN MAEN PA NG 
L ana) | اكل‎ we NG Has Jl aj ۴ يدك‎ zJ £ y; 
s بر کو‎ bo ہے وے‎ 
“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu 
dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi 
tercela dan menyesal.” (Os. Al Israa` (271: 29) 
Sedangkan jika seseorang berada dalam kondisi berkecukupan 
atau kaya maka kondisi itu tidak menjerumuskan dirinya ke dalam sikap 


382 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


berlebihan dan durhaka, tetapi lebih bersikap tepat dalam menggunakan 
harta. Berkenaan dengan hal ini Allah # berfirman, 


at K oló يه يقترُوأ‎ a; يُسَرِفُوأ‎ ad أنققوأ‎ ISI salt 
© ذلك قَوَامًا‎ 


“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka . 
tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara yang demikian.” (@s. Al Furgaan [25]: 67) 

Ketika orang beriman berada dalam kondisi berkecukupan dan 
kaya lalu bersikap sederhana dan tidak berlebihan, maka ketika dia 
dalam kondisi fakir Allah akan menambahkan nafkahnya. Hal ini seperti 
yang diungkapkan oleh salah seorang ulama salaf, “Sesungguhnya 
orang beriman mengambil adab yang baik dari Allah. Jika Allah 
memberikan keluasan rezeki kepada hamba-Nya, maka dia pun 
memberikan kelapangan untuk dirinya; dan jika Allah memberikan 
rezeki yang sedikit dan tidak mencukupi, maka dia pun menahan 
dirinya.” 


Setelah itu ulama tersebut membaca firman Allah &, 


T‏ ف 
g‏ م و م Z‏ و ا 016 lis Te g‏ 2 مر 22 7 
مما asi;‏ الله ل لا يكيف EREE‏ سيجعل الله 
تعد Za s pr‏ 

Om 


“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 383 


memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 
berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan.” (Qs. Ath-Thalaag (671: 7) 

` Orang beriman sepantasnya bersikap sederhana dan tidak 
berlebihan saat dalam kondisi berkecukupan atau kaya seperti yang 
dilakukan oleh segelintir orang kaya yang terjerumus dalam perbuatan 
dosa atau melanggar hukum Allah. Hal ini seperti yang difirmankan 
Allah &, 


يي 24 


OG matan dad sa y KE 


“Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui 
batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.” (Os. Al Alaq (961: 6-7) 

Ketika Ali bin Abi Thalib Æ ditanya tentang sikap sederhana yang 
ditunjukkannya dalam berpakaian semasa menjadi khalifah, dia pun 
menjawab, “Sikap tersebut lebih berpotensi menjauhkan diri dari sifat 
sombong dan agar aku lebih pantas menjadi panutan bagi muslim yang 
lain.”372 | 

Umar bin Abdul Aziz pemah ditegur semasa menjadi khalifah atas 
sikapnya yang menyusahkan diri sendiri, lalu dia menanggapi, “Sikap 
sederhana dan tidak berlebihan yang paling baik adalah ketika 
bersungguh-sungguh dan sikap memaafkan yang paling baik adalah 
ketika mampu membalas.” 


372 HR. Adh-Dhiya" (Al Mukhtarah, 2/82, no. 459 dan 460). 
Setelah meriwayatkannya Adh-Dhiya” berkomentar, “Sanad hadits ini 


hasan.” 


384 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


| Diriwayatkan dari Sulaiman #2, bahwa dia pernah menyantap roti 
gandum dan mengenakan baju yang terbuat dari wol. 


Al Hasan Al Bashri pernah ditanya tentang orang yang mendapat 
kelebihan harta, lalu digunakan untuk menunaikan ibadah haji dan 
bersedekah, apakah dia boleh menikmati kelebihan harta tersebut? Dia 
menjawab, “Tidak boleh. Seandainya dia memiliki dunia seisinya, maka 
dia tidak boleh menikmatinya dan menggunakan secukupnya.” 


Kelebihan harta sebaiknya dimanfaatkan untuk menghadapi dan 
mengantisipasi kondisi fagir dan tidakpunya. Itulah kondisi yang dialami 
oleh sahabat Nabi و‎ dan generasi tabiin yang belajar dari mereka. 
Rezeki yang diberikan Allah & kepada mereka diambil secukupnya dan 
memanfaatkan kelebihan harta tersebut untuk menghadapi kondisi fagir 
dan papah. 


Ibnu Umar #5 pernah berkata kepada salah seorang putranya, 
“Kamu jangan pernah menjadi orang yang memanfaatkan nikmat yang 
diberikan Allah hanya untuk makan dan pakaian.”373 


Kesimpulannya, sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam 
segala hal adalah baik, sampai dalam ibadah pun demikian. Oleh karena 


373 HR. Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhdu, 1/260) dari jalur periwayatan Ja'fa bin 

Burgan, dari Maimun bin Jarir atau Ibnu Abu Jarir, bahwa Ibnu Umar pernah 
menemui putranya, lalu putranya berkata, “Sarungku robek.” Mendengar itu 
Ibnu Umar berkata, “Potong sarung itu dan jahit. Hindarilah menjadi orang 
yang ketika Allah berikan nikmat kepadanya, dia hanya menggunakannya 
untuk makan dan pakaian.” 
HR. Ibnu Al Mubarak (4z-Zuhdu, 1/355), Hannad (Az-Zuhdu, 2/368), Ibnu 
Abu Ashim (4z-Zuhdu, 1/193, dari jalur periwayatan Ja'far bin Burgan, dari 
seorang pria, dari Ibnu Umar), Ibnu Abu Syaibah (Mushannaf Ibnu Abu 
Syaibah, 7/235) dan Abu Nu'aim (Hilyah Auliya), 1/301, dari jalur 
periwayatan Ja'far bin Burgan, dia berkata: Maimun bin Mihran menceritakan 
kepadaku, dia berkata: .... | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 385 


itu, Nabi & sangat melarang ibadah yang dilakukan dengan menyiksa 
diri, beliau bersabda, 


دو م Z0‏ 57 2 2 13 د رار 8 Bai [A‏ 
عليكم هديا قاصداء فإن الله لا JAS‏ حتى تَمَلوًا. 

“Jakukanlah sesuai tuntunan dan tidak berlebihan, karena 
sesungguhnya Allah tidak akan jemu sampai kalian sendiri yang 
jemu.” 


Selain itu, dalam Musnad Al Bazzar875 diriwayatkan hadits dari 
Hudzaifah bin Al Yaman dari Nabi @, beliau bersabda, 


ما اخسن Ataa‏ ذ SAN‏ واا Nah‏ 
في aa‏ وا اخس المي اة 


“Alangkah indahnya sikap tidak berlebihan saat kaya, alangkah 
indahnya sikap tidak berlebihan saat fagir, dan alangkah indahnya sikap 
tidak berlebihan saat beribadah.” 

Redaksi 445 Y Gi ath, “dan aku meminta kepada-Mu nikmat 
yang tidak pernah lekang." 


Kenikmatan yang tidak pemah lekang dan sima adalah 
kenikmatan akhirat: Hal ini seperti yang difirmankan Allah &, 


374 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 421) dan Abu Ya'la (Musnad Abu 
Ya la, no. 1796 dan 1797). 
375 Lih. Kasyfu Al Astar (no. 3604). 


386 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


صيروأ Cab ai‏ كائوا يَعْمَلُوَ © 


“Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Alah 
adalah kekal. Sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang- 
orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.” (Qs. An-Nahl [16]: 96) 


( ین تفا‎ IC هَندًا لَررْقنا‎ by 


“Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari Kami yang tiada 
habis-habisnya.” (Os. Shaad [38]: 54) 


ak a Da وعد‎ SIA 


“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang 
takwa ialah (seperti taman): mengalir sungai-sungai di dalamnya: 
buahnya tak henti-henti sedang naungannya (demikian pula). Itulah 
tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat 
kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka.” (Os. Ar-Ra'du [13]: 35) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 387 


Selain itu, dalam doa yang dipanjatkan Nabi @ disebutkan, WF, 
a والنعي م ال‎ AA Dr! “Aku meminta kepada-Mu derajat yang tinggi 
dan nikmat yang abadi.” 34 

Tatkala Nabi 2 mendengar Ibn Mas'ud 4; mengucapkan, 


ME aa ۶0 27 dn. AL 0 2 o £ 
ومرافقة‎ A N ونعيما‎ J y N إيمانا‎ GUWA 
r e r 20. A 4 

a def وسلم في‎ 4 Para الله‎ ko محمدا‎ 
“As 'aluka iimaanan laa yartaddu wa na'iiman laa yanfadu wa 
muraafagata nabiyyika Muhammada shallallaahu alaihi wa sallam fii 2 
jannatil khuldi (aku meminta kepadamu keimanan yang tidak kembali 
lagi kepada kekufuran, kenikmatan yang tidak pemah lenyap dan 


menemani Nabi-Mu @ di surga abadi yang paling tinggi)” beliau 
berkata, “Mintalah pasti engkau dikabulkan.”875 


8 
Sus 


Ketika Utsman bin Mazh'un mendengar Labid bersenandung, 
“ N Lg 5 TP Ba 2z 
ألا كل شىء ما حلا الله بَاطِل‎ 


374 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/724), Al Bazzar (Musnad Al Bazzar, no. 
3724), dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 3/26). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa “id, 6/122) berkata, “Hadits ini diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Al Bazzar. Hadits ini shahih.” 

375 HR. Ibnu Hibban (Shahih Ibnu Hibban, no. 1970), Al Hakim (A/ Mustadrak, 
1/707), dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 593). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits Abdullah bin Mas'ud 
adalah hadits hasan shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad dari 
Yahya bin Adam secara ringkas.” 


388 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah batil.” 
Utsman bin Mazh'un berkata, “Engkau benar.” 
Labid berkata lagi, 


“ er r 84 
لا محالة زائل‎ si وكل‎ 
“Setiap kenikmatan tidak bisa tidak pasti sima.” 


Utsman berkata, “Engkau salah, karena kenikmatan surga tidak 
pemah lekang dan sima.” 


Jadi, hanya kenikmatan surga sajalah yang kekal dan abadi. Hal ini 
seperti yang ditegaskan oleh Allah #& dalam firman-Nya, 


ول AT‏ رد د 9 Kak‏ مي A 7. , aa‏ 
يبشرهم ربهم برحمةٍ ينه وَرضْوان وجندت طم فما Da‏ 
á aé‏ 
مقیم © 


“Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan 
rahmat dari padanya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh 
didalamnya kesenangan yang kekal.” (Qs. At-Taubah [9]: 21) 

Sementara kenikmatan dunia bersifat sementara, karena dunia dan 
isinya pasti lenyap. Ketika manusia mengecap indahnya nikmat dunia, 
maka suatu saat itu pasti lenyap, sampai-sampai ketika ajal datang 
menjemput dan sakaratul maut telah muncul, manusia tidak pernah lagi 
merasakan kenikmatan dunia lagi. Hal ini seperti yang disinyalir Allah & 
dalam firman-Nya, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 389 


kara‏ و 


e f ” g 2 3 ng ت‎ ner رو م‎ 2 
pE جاءهم ما‎ pe; سيين‎ kaka افرءيت إن‎ 


EN P NGO يُوعَدُوت‎ 

“Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka 
kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang kepada mereka 
adzab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna 
bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.” (Os. Asy-Syu'araa ` 
[26]: 205-207) 

Seorang ulama salaf berkata, “Apabila ajal telah datang 
menjemput, maka kenikmatan dan kelezatan yang pemah dirasakan 
manusia tidak bermanfaat lagi.” 

Setelah itu dia membaca ayat di atas. Ketika Harun Ar-Rasyid 
selesai membangun sebuah istana, dia pun mengadakan perlehatan 
untuk itu. Dia kemudian menghadirkan beragam makanan dan 
minuman, lalu duduk bersama orang-orang yang menyesal sembari 
mengundang Abu Al Atahiyah. Setelah itu Harun Ar-Rasyid menyuruh 
Abu Al Atahiyah menceritakan kenikmatan dan kenyamanan hidup yang 
dialami mereka. Kemudian Abu Al Atahiyah mengungkapkan, 


a Jo 7 y 5 م‎ a ا و‎ ks” À 
في ظل شاهقة القصور‎ Win عش ما بدا لك‎ 
يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وَفِي البكور‎ 
så NGA NG 5 e ° PA 3 23 Ana 
النفوس (تقعقعت) في اقيق ,حشر جا الصدور‎ ap 


فهتاك By ai‏ ما كنت إلا في غرور 


390 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab . 


“Hiduplah dengan tenang menurut apa yang baik bagimu dalam 
naungan istana-istana megah. 
Apa yang kau inginkan berlari menghampiri dirimu di samping orang- 
orang yang pergi dan di pagi hari. 
Ketika jiwa terguncang dalam himpitan dada yang sempit, 
maka itulah saatnya kau menyadari bahwa semua yang kamu alami 
hanyalah tipuan belaka.” 

Mendengar itu Harun Ar-Rasyid menangis sejadi-jadinya, lalu 
menterinya berkata kepada Abu Al Atahiyah, “Amirul Mukminin 
mengundangmu untuk bersenang-senang, namun engkau membuatnya 
sedih.” | 

Kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, “Biarkan saja dia! Karena dia 
melihat kami dalam keadaan dibutakan, sehingga dia tidak suka kita 
semakin buta.” 

Malik bin Dinar pemah berkata, “Aku pernah melihat sebuah 
istana yang dibangun dengan megahnya di Baharain, sedangkan diatas 
gerbangnya tertulis, 


eii وعِشت مِنَ الْمَعَايشُ في‎ del Aah طلَبْت العَيْش‎ 
acc Zé r o 8? 8 مم‎ © A ٠. 
SI من الأقارب‎ aka Nb ورب الاس‎ ei فلم‎ 
‘Aku mencari penikmat hidup yang paling bahagia dan aku telah 
menjalani hidup dalam kenikmatan yang beraneka rupa. 
Demi Allah, belum alam aku tinggal 
aku sudah terampas dari karib-kerabat dan orang-orang yang dikasihi. 
Aku lalu berkata, “Istana apa ini?” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 391 


Orang-orang menjawab, “Inilah penduduk Bahrain yang paling 
bahagia. Dia telah meninggal dan berpesan kepada keluarganya agar 
jasadnya dikebumikan di dalam istananya dan meletakkan tulisan 
tersebut di gerbangnya'. 


Aku kemudian merasa takjub dengan ilmu yang dimiliki pria 
tersebut. Kenapa dia tidak menghadapi kematian dengan bertobat saja.” 

Setelah itu Malik bin Dinar menangis. Jika manusia yang paling 
menikmati hidup di dunia tenggelam, maka dia akan tenggelam juga 
dalam siksaan, lalu ketika ditanya, “Apakah engkau pernah merasakan 
kenikmatan satu kali?” dia menjawab, “Tidak wahai Tuhanku.” 

Sejatinya, kenikmatan yang tidak pemah lekang dan lenyap adalah 
taat kepada Allah, berdzikir, mencintai Allah dan rindu bertemu dengan- 
Nya. Inilah kenikmatan sebenarnya bagi penduduk dunia. 

Malik bin Dinar berkata, “Dalam beberapa literatur Allah & 
berfirman, “Wahai orang-orang yang shiddig, nikmatilah hidup dengan 
berdzikir kepada-Ku, karena selama di dunia kalian memperoleh 
kenikmatan dan di akhirat balasan’. Allah juga berfirman, “Tidaklah 
orang-orang yang pemah merasakan kenikmatan bisa merasakan 
kenikmatan seperti berdzikir kepada Allah &”.” 

Ibrahim bin Adhma berkata, “Kalau saja para raja dan putra 
mahkota mengetahui kenikmatan yang kami alami, niscaya mereka akan 
menyerang kami dengan pedang.” 

Abu Sulaiman berkata, “Orang yang suka shalat di malam hari 
lebih bisa merasakan kenikmatan daripada orang yang tenggelam dalam 
hiburan yang melalaikan. Seandainya bukan karena malam hari, maka 
aku tidak suka tetap hidup di dunia, karena ada saat-saat dimana hati 
akan dibuat tertawa.” 


392 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Seorang bijak pernah berkata, “Sungguh ada saat-saat dimana aku 
akan mengatakan, jika kondisi penduduk surga seperti yang aku alami 
sekarang, maka mereka benar-benar berada dalam kehidupan yang 


kenaa dan aa 

OP يَقَوْدُهُمْ حزن يَهُرْهُمْ‎ t المح قوم شأَنُهُمْ‎ Jef 

a إلا هم آبائوا أم‎ ANG ina 
. a E S angarah yang kondisinya menakjubkan, 


dimana kesedihan menuntun mereka dan dendanya mengguncang 
mereka. 


Kehidupan adalah hidup mereka sedangkan kekuasaan adalah kerajaan 
mereka. 


Manusia hanyalah orang-orang yang menjauh atau mendekat.” 


Inilah potret kenikmatan dunia. Ketika manusia telah pindah ke 
alam barzakh, maka mereka akan memperoleh kenikmatan yang lebih 
lagi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ulama salaf, 
“Jasad manusia yang paling bisa merasakan kenikmatan di dalam tanah 
adalah jasad orang yang terhindar dari sia kubur dan menunggu 
balasan baik.” 


Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, “Aku belum menemukan 
manusia paling nikmat di antara orang-orang yang meringkuk dalam 
kuburan ini dan terhindar dari siksa Allah &. Pada hari itu ketika ahli 
kubur digiring untuk mendapat balasan, mereka memperoleh 
kenikmatan yang paling besar di surga, lalu seorang penyeru berkata, 
“Sesungguhnya kalian terus hidup dan tidak akan mati lagi selamanya. 
Kalian terus sehat dan tidak akan sakit lagi selamanya. Kalian terus 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB. 393 


muda dan tidak pernah tua selamanya. Kalian juga bahagia dan tidak 
pemah sengsara selamanya'.” 


e le & 


Redaksi ahii وقرة عين ل‎ “dan kesejukan hati yang tidak pemah 

Kata gurrah al ain merupakan salah satu kenikmatan yang 
diberikan Allah © kepada hamba-Nya. Nikmat ini ada yang terputus dan 
ada pula yang tidak terputus. Orang yang merasa senang dengan 
kehidupan dunia, maka dambaan hatinya pun hilang atau terputus, 
bahkan kebahagiaannya tidak abadi sebab kenikmatan dan kelezatannya 
terkontaminasi dengan hal-hal yang rendah dan hina. Bagaimana bisa 
orang beriman bisa merasa sangat senang di dunia sementara dia sendiri 
menyadari bahwa dunia ini pasti berakhir. Begitu pula dengan harta, 
keluarga dan anak pasti ditinggalkan. Orang beriman menyadari apa 
yang dialaminya ketika berpisah dengan dunia saat sakaratul maut dan 
kesendirian yang ditemuinya di alam barzakh (alam kubur), kemudian 
yang paling ditakutinya adalah siksaan pada Hari Kiamat. 


Seorang ulama salaf berkata, “Kematian tidak menyisakan 
kesenangan hati apa pun bagi orang beriman, baik keluarga, harta 
maupun anak.” 

Mutharrif berkata, “Kematian telah merusak kenikmatan yang 
dirasakan oleh orang-orang kaya, maka dari itu carilah kenikmatan yang 
tidak pemah lekang.” 

Beberapa ulama salaf berkata, “Sangat mengherankan orang yang 
memiliki keyakinan terhadap kematian. Bagaimana bisa dunia 
membuatnya sangat senang atau bagaimana bisa kehidupannya di dunia 
membuatnya merasa sangat nyaman?” 


394 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab. 


Pernah ada seorang ulama ketika melihat tempat tinggalnya yang 
megah dan indah, dia pun menangis dan berkata, “Demi Allah, kalau 
saja bukan karena kematian, niscaya aku sangat senang denganmu. 
Seandainya juga kalau kita tidak mengalami himpitan kubur niscaya 
kami sangat senang dengan kehidupan dunia.” Setelah itu ulama salaf 


tersebut menangis hingga merengek-rengek. 


Suatu ketika seorang ulama salaf bermimpi ada seseorang 
mengungkapkan, | 
2 og ا م ويه 5 98 تم‎ 2 sort ےت‎ on 
J وكيف تنام العين وهي قريرة ولم كدر في أي المحلين‎ 

“Bagaimana mungkin mata terlelap dalam buaian tidur sementara dia 
belum mengetahui di tempat mana dia akan menetap, apakah di surga 
| atau di neraka.” ; 

Oleh karena. itu, orang beriman seyogyanya merasa senang 
dengan Allah 45, senang dengan berdzikir kepada-Nya dan mencintai- 
Nya. Karena orang yang merasa senang dengan Allah, maka 
kesenangan hatinya tidak akan pernah sima selama di dunia, di alam 
barzakh dan di akhirat. Itulah yang membuat hati orang-orang beriman 
menjadi senang dan bahagia seperti yang diungkapkan oleh salah 
seorang ulama salaf, “Orang yang merasa senang dan bahagia dengan 
Allah, maka semuanya akan terasa menyenangkan olehnya.” 

Ketika Habib Al Ajmi menyendiri di rumahnya, dia sempat 
berkata, “Siapa saja yang tidak merasa sangat senang dengan-Mu, maka 
dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Siapa saja yang tidak 
merasa nyaman dengan-Mu, maka tidak akan pernah merasakan 
kenyamanan.” | 

Diriwayatkan juga dari Habib Al Ajmi, bahwa dia pernah berkata, 
“Seseorang tidak akan pemah bahagia jika tidak merasa senang berada 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 395 


di sisi-Mu. Hati seseorang tidak akan pemah ceria jika tidak merasa 
ceria ketika berada di sisiMu. Aku bersumpah dengan kemuliaan-Mu, 
sungguh Engkau mengetahui bahwa aku mencintai-Mu.” 


Habib juga pernah berkata kepada Yazid Ar-Raggasyi, “Dengan 
apa hati seorang hamba merasa senang di dunia? Dengan apa juga hati 
mereka merasa senang di akhirat?” 

Dia menjawab, “Dengan memperbanyak shalat tahajjud di tengah 
kegelapan malam. Sedangkan kebahagiaan hati yang dialami seorang 
hamba di akhirat, maka tidak ada kenikmatan surga dan kebahagiaan 
hati melebihi kenikmatan melihat Allah ketika engkau mengangkat hijab 
atau penghalang tersebut dan Yang Maha Mulia memperlihatkan diri- 
Nya kepada hamba-hamba-Nya.” 


` Mendengar itu Habib pun berteriak hingga jatuh pingsan. 


Suatu malam Kahmas pemah berkata, “Apakah Engkau akan 
menyiksaku sementara Engkau adalah dambaan hatiku wahai 
kekasihku?!” 

Pernah ada seorang ahli ibadah shalat, kemudian tertidur saat 
melaksanakan sujud, lalu dia melihat dalam mimpinya seperti sedang 
berdiri di hadapan Allah @ sembari berkata kepada para malaikat, 
“Lihatlah hamba-Ku itu! Tubuhnya dalam kondisi taat kepada-Ku dan 
ruhnya di sisi-Ku.” Tak lama kemudian ahli ibadah tersebut terjaga dari 
tidurnya lantas berkata, “Engkau adalah buah hatiku dalam tidurku dan 
terjagaku.” 


Yahya bin Mu'adz pernah berkata, 
JA UT بيني‎ A ae 
JS فخ كف غريق عَلِك‎ E 


396 S Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Pujaan hatiku! Aku harus berada di dekat Mu 
meskipun ada dinding yang membatasi antara aku dan Kamu. 
Pujaan hatiku! Aku tenggelam, 
maka raihlah tangan orang tenggelam yang sangat mengandalkan diri- 

Mu.” ; 

Orang yang merasa sangat senang dan bahagia ketika bermunajat 
kepada Allah & di tengah malam, maka Allah pasti memberikan 
kebahagiaan disisi-Nya yang tidak pernah diketahui dan dirasakan oleh 
sang hamba. Hal ini seperti yang difirmankan Allah &, 


sf, - 43 22 
و‎ 


La 8 1 Para T 5 P . = < “e > 2a TA |. r 
e ا‎ ri وَيِما‎ 
r Asar e ba P4 gp -£ 

God | 56 بمَا‎ tis yA 

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu 
berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta 
mereka menafkahkan rezeki yang Kami berikan. Tak seorang pun 
mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang 
sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.” (Qs. As- 
Sajadah (32): 16-17) 

Dalam atsar yang berasal dari Fudhail bin Iyadh disebutkan bahwa 
Allah & berfirman, “Orang yang mengaku mencintai-Ku berdusta ketika 
malam telah larut dia tetap tidur dan tidak mengingat-Ku. Bukankah 
setiap orang yang saling mencintai suka bertemu dengan kekasihnya 
secara terpisah. Ketika malam telah larut, aku menjadikan pandangan 
mereka dalam hati mereka, kemudian mereka berkomunikasi dengan-Ku 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 397 


secara terbuka dan berbicara langsung dengan-Ku saat Aku hadir. 
Besok, Aku akan membuat hati orang-orang yang mencintaiku bahagia 
` dalam surga-Ku.”378 | 


Redaksi بَعْدَ الْقَضَاء‎ WA) ah, “Aku meminta kepada-Mu keridhaan 
setelah keputusan ditetapkan." 


Ridha terhadap ketetapan Allah merupakan sikap yang sangat 
mulia dan terpuji. Orang yang memperoleh sikap ini, maka Allah akan 
ridha kepadanya. Hal ini seperti yang difirmankan Allah 8, 


r 


r A - 


. و9‎ d- ود‎ 32, G2 > # 
3 Tos SIN 
£,£ 3 di 


Gi 8:‏ َو ~s . r Zo‏ رہ a‏ £- درس 


w 


b- 


g 22 2% 


de 
و 4 4 7 م‎ Wg 23 9 NA WA 24 Aaa 
3 JAS EN GS ينه وَيدخلهمٌ جنس نتجرى من‎ 
r 


“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan 
hari-akhirat, saling berkasih-akung dengan orang-orang yang menentang 
Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak- 
anak atau Saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka itulah 
orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan 


378 HR: Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 8/99-100). 


398 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab. 


menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. 

Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, 

dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka 

itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah.:itu 

adalah golongan yang beruntung.” (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22) | 
Dalam hadits Nabi & bersabda, 


AAN AG kasan ومر‎ WB مَنْ رضي‎ 


“Barangsiapa yang ridha maka dia akan memperoleh keridhaan, 
namun barangsiapa yang tidak menerima, maka dia pun memperoleh 
kemurkaan.”39 

Sejumlah ulama mengatakan bahwa tidak ada tingkatan akhlak 
. yang. paling tinggi yang dapat menolak terjadinya Kiamat daripada ridha 
terhadap keputusan Allah &. Ada juga yang mengatakan, siapa saja 
yang diberikan sikap ridha, maka dia telah sampai pada tingkatan akhlak 
yang paling istimewa. Bahkan tentang firman Allah, 


as- E 
Ksay pas GUI So Sa Gé من‎ 
H وم‎ 3G « ر‎ 


Dalang اخسن ما كَاتُوا‎ MA MA <Í; EA iye 


© 


379 HR Ar Tinda (Gai Aa ii 2396) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu 
Majah, no. 4080). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan gharib dari 
بور‎ sim اخ‎ ; 


“Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 399 


“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 
yang telah mereka kerjakan” (Qs. An-Nahl (16): 97) sebagian ulama 
mengatakan bahwa maksudnya adalah keridhaan dan gana'ah. ; 

Abdul Wahid bin Zaid berkata, “Ridha adalah gerbang Allah yang 
paling agung, surga dunia dan tempat peristirahatan orang-orang yang 
suka beribadah.” 

Ummu Ad-Darda' berkata, “Sungguh orang-orang yang ridha 
terhadap keputusan Allah, yakni orang-orang yang ketika Allah 
menetapkan sebuah keputusan kepadanya maka dia pun menerimanya, 


maka mereka akan memperoleh beberapa tempat yang membuat para 
syahid iri 0 mereka.” 


يا يها Kh geli‏ لكي أن Kedu‏ اا 


TAN ENT Ga 


os z م هاس‎ 


ون رضت Ge‏ قلا تكن عر Go m Ú‏ 


ok‏ فیا حلفا GT‏ من كل مّافات 


“Wahai orang yang ridha dengan ketetapan hukum Kami, 
Te niscaya konsekuensi ridha itu pasti baik. 
Serahkanlah seluruh urusan kepada Kami dan ridhalah sak R, 
diri, 
karena 3016 terbesar adalah asi orang yang menyerahkan 
Wa i : segala urusannya kepada Kami. 


400 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab - 


Kalau engkau terhalang dengan sebab-sebab Kami, 
maka jangan pernah berpaling dari pintu Kami. 
Karena pada Kami-lah pengganti yang tersisa 

dari semua yang telah pergi dan berlalu." 

Yang digunakan adalah بَعْدَ الْقَضَاء‎ Up)! “ridha setelah penetapan 
keputusan” karena ridha sebelum penetapan keputusan merupakan 
azam kepada ridha. Ketika suatu ketetapan telah terjadi, maka azam itu 
pun tidak berlaku lagi. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam bait syair 
berikut ini: 

z e PA 8 - 

وليس لي في Jas Waw‏ فكيف ما شعت فامتجني 

“Aku pun tidak memiliki bagian untuk selain diri-Mu, 

| jadi bagaimana pun yang Kau mau, ujilah aku.” 
Ketika seorang hamba diuji dengan beragam cobaan dan 
malapetaka yang menyulitkan, lalu dia tidak bersabar, maka dia pun 
akan berkeliling di semua tempat sembari berkata kepada anak-anak, 
“Mintalah kepada pamanmu yang suka berbohong itu!” 

Begitu pula ungkapan yang dikatakan oleh orang, “Seandainya 
Dia memasukkan diriku ke dalam neraka, maka aku pasti ridha.” 

Ini juga merupakan azam terhadap ridha, tanpa ada yang 
mengetahui apakah itu benar atau rusak. Oleh karena itu, seorang 
sebaiknya meminta keselamatan dari Allah dan meminta agar diberikan 
Umar bin Abdul Aziz pemah berkata, “Doa ini tidak akan pemah 
aku tinggalkan. Aku juga sangat senang di luar wilayah qadha dan 


Kampalan Tulisan Ibnu Rajab 401 


gadar. Ya Allah, ridhailah aku dengan gadha-Mu dan berkahilah aku 
dalam takdir-Mu hingga aku tidak lagi suka meminta apa yang 
ditangguhkan agar disegerakan dan menangguhkan apa yang 
disegerakan.” 

Salah seorang ulama berkata, “Orang yang ridha tidak berharap 
berada di posisinya berada, karena dia telah ridha dengan keputusan- 
Nya. Terkadang orang yang mencintai tenggelam dalam keridhaan 
lantaran kekasihnya, hingga rasa sakit dan penderitaan yang timbul dari 
ujian pun tak terasa. Itu terjadi karena dia senantia melihat keagungan 
dan kebesaran ujian, hikmah dan rahmat-Nya serta Dia tidak bisa 
dijadikan sebagai pihak yang tertuduh dalam ketetapan-Nya. 
Nabi @ pernah berpesan kepada seorang pria, beliau berkata, 


a و‎ ea E E A 
لا نتهم الله فيما قضاه لك.‎ 


“Janganlah engkau melemparkan tuduhan buruk kepada Allah 
lantaran ketetapan yang dibuat Allah terhadap dirimu "0 


Beberapa orang yang pemah mengalami ujian berkata, 
“Seandainya engkau memotong-motong diriku menjadi penggalan- 
penggalan tubuh, maka rasa cintaku kepada-Nya tidak akan pernah 
sima s semakin kuat.” 


لوي GL‏ ار E‏ على لق کم إلا حا 


` 380 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/204) dari hadits Amr bin Al Ash. 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa “id, 1/60) berkata, “HR. Ahmad dan di dalam : 
sanadnya ada periwayat bernama. Risydin yang dinilai dha if” 
HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/318-319) dan Al Baihaqi (Syu'ab Al ian 
“mo. 9714) dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit. 
Menurutku, di dalam sanad hadits ini ada periwayat yang bernama Ibnu 
Lahi'ah yang dinilai dha f juga. 


402 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dah AG 2 ze a ga So. Lo Eez :ع عم‎ 

“Seandainya rasa cintaku membelah diriku berkeping-keping, 

maka kecaman apa pun dari kalian membuatku semakin cinta. 

Aku terus berjalan layaknya cinta seorang anak kepada kalian 

hingga nyawaku terenggut karena hawa nafsu kalian.” 

Salah seorang yang dikenal bijak pernah thawaf di Ka'bah, lalu al 
garamithah menyerang orang-orang hingga jatuh korban dari mereka 
dalam kondisi meregang nyawa. Ketika pedang mengenai orang bijak 
tersebut, dia tetap meneruskan thawafnya hingga jatuh tersungkur, lalu 
dia mengungkapkan, 


° r 5 س هوس‎ 208 3 H rz 
ترى المحبين صرعى في ديارهم‎ 
3e 2 2 r Pa | r 
kad كم‎ OS الكهف لا‎ ATAS 
“Kau melihat pada pecinta jatuh terkulai di dalam tempat kediamannya 


layaknya para Ashabul kahfi yang tidak mengetahui berapa lama mereka 
telah tinggal di dalamnya.” 

Al kisah dua orang putra seorang pria shalih terbunuh dalam . 
medan perang, kemudian orang-orang pun datang untuk mengucapkan 
belasungkawa atas peristiwa tersebut, lalu dia pun menangis dan 
berkata, “Demi Allah, aku tidak menangisi kematian kedua putraku, 
tetapi aku menangis bagaimana ridha keduanya terhadap Allah & saat 
pedang merenggut nyawa mereka berdua.” 


Gh dily i o إن کان‎ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 403 


2 Gr 5. 2 X: 
Wara والله ما كنت لما يهوي الحبيب‎ ٠ 
WA أن‎ aa) وما‎ KE صرت لهم‎ 
2 823°? 6 ngi Le. ory هو‎ 
Sa من لِمَرِيْض لا يَرَى إلا الطبيب‎ 
` n ig Cd s r 
“Apabila penduduk al ghadha ridha dengan korban yang jatuh, 
maka Dia pun ridha. 
Demi Allah, aku tidak pemah marah terhadap apa 
yang disenangi oleh kekasihku. 
Aku telah menjadi budak kepada mereka 
dan seorang budak sepatutnya mengabdi. 
Tidaklah orang yang sakit melainkan 
dia hanya melihat dokter yang merawatnya.” 
Redaksi Oya dag JAN 3'p3 “dan dinginnya kehidupan setelah 
kematian." 7 


Redaksi ini menegaskan bahwa kehidupan dan segala fasilitasnya 
yang membuat seseorang nyaman hanya bisa dirasakan setelah ajal 
datang menjemput. Karena kehidupan sebelum kematian semua. 
Seandainya tidak semu tentunya kehidupan dunia sudah dianggap cukup 
dan memadai. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh sebagian ulama 
salaf bahwa kehidupan yang akhirnya kematian merupakan kehidupan 
yang disegerakan. Bagaimana tidak jika banyak permasalah yang 
muncul seperti kekalutan pikiran, sakit, usia lanjut, dan berpisah dengan 
orang-orang yang dikasihi. Akhir perjalanan kehidupan dunia adalah 
kematian. 


404 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Seorang ulama salaf berkata, “Bagaimana seseorang yang 
mengetahui bahwa dia pasti akan mati dapat merasakan atau menikmati 
kehidupan dunia?!” 

Ulama lainnya berkata, “Dua hal yang mampu menghilangkan 
kenikmatan dunia, yaitu: Mengingat mati dan berdiri di hadapan 
Allah &.” 


وک کف لد ال م کان قا das UI‏ 
وق PA‏ كان AN gi oh GA‏ سائلة 


“ Bagaimana bisa orang yang meyakini bahwa semua harapan akan 
direnggut darinya secara tiba-tiba dapat merasakan nikmatnya hidup? 


Bagaimana juga orang yang meyakini bahwa Tuhan semua makhluk 
pasti meminta pertanggung jawabannya dapat menikmati kehidupan 
dunia!” 


Yang lainnya pun mengungkapkan, 
HA lah JS كيف‎ SA 2 
الوم أو هْجَعُوًا‎ Saad Veil j 
علانية‎ e a والموت‎ 
لقد سمِعوًا‎ j; P a َو كان‎ 
23 ya AA وَالقارٌ ضَاحِيّة‎ 


Teo... or Case. or 


واس e‏ من ينجو ومن يقع 


- 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 405 


“Bagaimana bisa orang yang berilmu merasa senang atau menikmati 
— kenyamanan tidur?! 

Sementara kematian senantiasa mengingatkan mereka dengan suara 

keras dan terbuka. Seandainya orang-orang memiliki pendengaran 

niscaya mereka bisa mendengarnya. 

Api neraka mau tak mau adalah tempat kembali mereka sementara 

mereka tidak menyadari siapa yang selamat dan siapa yang masuk ke 
dalamnya.” 
Oleh karena itu, kehidupan yang nyaman hanyalah kehidupan 


` setelah kematian, yaitu kehidupan orang yang terhindar dari siksaan 
Allah & dan memperoleh balasan perbuatan baiknya. Nabi @ pernah 


bersabda ketika sedang menggali parit dalam kondisi perang bersama 
para sahabatnya, 


اللهُم GEN‏ إلا عَيْشُْ الآخِرَقٍ فاغفر JESN‏ 
a -A 2 r‏ 
والمهاحرة. 


“Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat maka 
ampunilah dosa orang-orang Anshar dan Muhajirin.” 1 

Yazid Ar-Raggasyi pernah berkata, “Penduduk surga selamat dari 
kematian, lalu kehidupan mereka semakin nyaman. Mereka juga 
terhindar dari sakit hingga kondisi mereka menjadi baik di sisi Allah 
selama berada di sana.” 


381 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, no. 418, 3585 dan 3872) dan Mudhin 
(Shahih Muslim, no. 1805). 5 


406 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Diriwayatkan dari Wahb, dia berkata, “Allah & telah mewahyukan 
kepada Isa, Wahai Isa, apa kebaikan kehidupan orang yang mana dia 
pasti meninggalkannya dan apa kebaikan kenikmatan Da abadi'?” 


KIR LA تقضي‎ 
لا ولا عَيْش مهنا‎ HI ليس في‎ 
SALA AU يَاغَنيا‎ 
“Dunia terus berputar dan berlalu 
sementara generasi muda memaknainya sendiri. 
Di dunia ini tidak ada kenikmatan abadi 
dan tidak pula kehidupan yang menenangkan. 
Duhai orang yang berlimpah harta, 
mencintai Allah telah membuatku merasa kaya dan berkecukupan.” 
Redaksi siyo $ في‎ WAN A إلى وَجْهِكَ وَالشؤق‎ jadi Gal وأستألك‎ 
da 13 وَل‎ 5 kah “aku meminta kepada-Mu kenikmatan melihat wajah- 
Mu dan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu tanpa ada kemudharatan 
yang mengintai dan fitnah yang menyesatkan." 

“Kedua hal yang dipinta dalam doa ini merupakan sumber 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, keduanya merupakan 
kenikmatan hidup yang paling agung dan tinggi yang pernah diperoleh 
oleh orang beriman, karena kenikmatan yang paling tinggi di akhirat 


kelak adalah melihat wajah Allah &. Hal ini seperti yang ditegaskan 
dalam hadits shahih yang berasal dari Nabi ©, beliau bersabda, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 407 


EN al تُودُوا: يا‎ GE d Jah إا دحل‎ 


ا مه # 0 - HA : A Z o2 Ny‏ 
إن لكم موعدا عِنْدَ الله مَوَعِدَا لم روه فقالوا: وما 
al‏ ه ورلظ ,0 وو ر sa 2 Pe‏ ريع ae a‏ 
TIP KPA Pi; AK AA‏ ا 
الجئة؟ قال: ah HAK‏ فينظرون إليهء فوالله 
ل e KAT of‏ ارو اك o or, ó PE‏ 410 1 1 

مَا أعطاهم الله شيئا أحَب إليهم An‏ 


“Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, seorang 
penyeru pun berteriak, "Sesungguhnya kalian masih memiliki satu janji 
di sisi Allah yang belum kalian ditunaikan-Nya kepada kalian' 


Mendengar itu penduduk surga berkata, 'Bukankah wajah-wajah 
kami telah dibuat putih? Bukankah timbangan amal kami telah 
dilebihkan? Bukankah kami telah dimasukkan ke dalam surga dan 
dihindarkan dari neraka?" 


Tak lama kemudian hijab pun tersingkap, lalu penduduk surga 
melihat wajah Allah. Demi Allah, tidak ada nikmat apa pun yang lebih 
mereka sukai saat itu daripada melihat wajah Allah.”382 | 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Dan tidak ada yang lebih 
membuat mata mereka berbinar daripada melihat-Nya. Itulah tambahan 
kenikmatan.” Setelah itu beliau membaca ayat, 


382 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 181). 


408 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


عد 
د دراه 35 4 دع وو Z Ie‏ 
gati al ©‏ وز ده NG‏ يرهق وجوهَهم قر 
P S 5 3 = arr á ia £E -$ EA Ai‏ 
ولا 43 Mera‏ هم فيها خلدون 39 
“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik‏ 
(surga) dan tambahannya. Muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan‏ 
tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di‏ 
dalamnya.” (Qs. Yuunus (10): 26)‏ 


Dalam Musnad Al Bazzar disebutkan hadits dari Hudzaifah, dari 
Nabi ©, beliau bersabda, 


| يكم ااب وي WA as v Ia‏ هم 
ور أ ل ی لتم أذ لا ترقا EN‏ 
وري Hap Ga‏ من وروا فإذا pg‏ إلى متازلهم 


r 


PL من وره‎ HS على أزواحيم م یما‎ Nyi 
التي كائوا عَلَيهًا.‎ page NPK 


“Penghalang (antara Allah dan hamba-Nya) itu disingkap. 
Kemudian Allah menampakkan diri di hadapan para penduduk surga, 
hingga sedikit cahaya-Nya menutupi mereka. Seandainya kalau bukan 
Allah menetapkan kepada mereka agar tidak terbakar, niscaya mereka 
sudah terbakar lantaran cahaya-Nya yang menutupi mereka itu. Ketika 
mereka kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, mereka pun 
menyembunyikan kepada pasangan mereka lantaran cahaya-Nya yang 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 409 


menutupi mereka hingga mereka kembali ke bentuk semula Tang 
pemah diciptakan.”383 

Al Hasan berkata, “Sesunguhnya Allah akan menampakkan diri di 
hadapan penduduk surga. Ketika E surga melihat-Nya, mereka 
pun lupa akan semua kenikmatan surga.” 


Ibnu Abu Laila berkata, “Ketika Allah "menampakkan diri di 
hadapan penduduk surga, maka semua kenikmatan yang pernah 
diberikan kepada mereka tidak berarti apa-apa bagi mereka. Wajah 
mereka tidak pernah 5 kusut dan terhina setelah melihat wajah Tuhan 
mereka.” 

Al Hasan juga berkata, “Seandainya ahli ibadah mengetahui 
bahwa mereka tidak akan bisa melihat wajah Tuhan mereka di akhirat, 
niscaya mereka pasti mati.” 

Dalam riwayat lain disebutkan, “Niscaya jiwa mereka meleleh dan 
lenyap.” 

Abu Sulaiman pemah berkata, “Apa yang diinginkan oleh ahli 
ma'rifah? Yang mereka inginkan hanyalah apa yang dipinta oleh 
Musa gi.” 

| “Dzun-Nun berkata, “Kehidupan dunia tidak terasa tenang dan 
nyaman tanpa mengingat Allah. Kehidupan akhirat tidak akan 
menyenangkan tanpa ampunan dari-Nya. Dan surga tidak akan nyaman 
ditempati tanpa melihat wajah Allah.” 

Salah seorang ulama salaf berkata, “Seandainya Allah menutupi 
diri-Nya dengan hijab dari penduduk surga, maka mereka pasti meminta 
bantuan dari surga seperti Daya penduduk neraka meminta bantuan 
dari neraka.” 


383 HR. Al Bazzar (Kasyfu Al Astar, no. 3518) dari hadits Hudzaifah. 


410 Wb Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Salah seorang ahli ibadah pernah berkata, “Seandainya Tuhanku 
menjadikan pahala dari amalanku adalah melihat wajah-Nya.” - 


Ali bin Al Muwaffag seringkali berkata, “Ya Allah, jika Engkau 
mengetahui bahwa aku menyembah-Mu karena takut terhadap api 
neraka-Mu, maka siksalah diriku, dan jika Engkau mengetahui bahwa 
aku menyembah-Mu karena rindu berada di sisi-Mu, maka hindarkanlah 
aku dari api neraka: dan jika Engkau mengetahui bahwa aku hanya 
menyembah-Mu karena cinta kepada-Mu dan rindu melihat wajah-Mu 
yang Mulia, maka izinkanlah aku dan berbuatlah semau-Mu terhadap 
diriku.” 


Orang yang bijak selalu menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan surga. Jadi, bagaimana mungkin mereka 
menolehkan wajahnya kepada dunia?! 


Suatu ketika salah seorang pria bijak mengungkapkan, 

7 s’. zo z . 9 BANA 0 م‎ Cas a 4 
Sera aa Dsn ira القلؤب‎ Gae يا‎ 
Wa Ci AS ajan Aya ألست‎ 
LÚS يا مراي وَسَيِّي واعَيَمَادي طال شوقِي مَتَى‎ 

TN ھا‎ ef 1-5 ع بره ؟ سا م مر‎ or 
LN BI غير أني‎ pesi ليس سؤلي ين الجتان‎ 

“Duhai kekasih hatiku, tak ada ligi orang lain selain diri-Mu! 


Sayangilah diriku pada hari ini karena menemui-Mu dalam kondisi 
berlumur dosa! 


Engkau adalah dambaanku, harapanku dan kebahagianku. 
Hatiku enggan mencintai yang lain. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 411 


> 


Duhai pujaan hatiku, majikanku dan andalanku, 


rasa rinduku ini telah’ lama menggelayuti, kapan bisa bertemu dengan- 
| Mu? 5 
Satu-satunya permintaanku dari kenikmatan surga hanyalah melihat 
wajah-Mu.” 

Rasa rindu' bertemu dengan Allah di dunia adalah kenikmatan 
paling tinggi yang diperoleh oleh orang-orang arif di dunia. Karena siapa 
saja yang dekat dengan Allah di dunia, dan rindu bertemu dengan-Nya, 
maka dia beruntung memperoleh kenikmatan terbesar yang mungkin 
diperoleh oleh manusia dalam kehidupan fana ini. 

Abu Ad-Darda' pernah berkata, “Aku menyukai kematian karena 
rindu bertemu dengan Tuhanku.” 

Abu Utbah Al Khaulani pernah berkata, “Saudara-saudara kalian 
dulu, sangat senang bertemu dengan Allah daripada mati syahid.” 

Bahkan ada salah seorang ulama salaf berkata, “Ketika aku 
mengingat peristiwa bertemu dengan Allah, maka aku semakin rindu 
untuk menutup usia daripada orang yang sangat kehausan saat terik 
matahari menyengat tubuhnya.” ; 

Rabi'ah berkata, “Pergantian hari dan malam membuatku semakin 
rindu bertemu dengan Allah 45.” 

Fath bin Syakhraf pernah tidak mau mendongakkan kepalanya ke 
langit selama tiga puluh tahun dan berkata, “Rasa rinduku bertemu 
dengan-Mu terlalu lama, maka segerakanlah kedatanganku untuk 
menemui-Mu.” 

Yang lain berkata, “Berkhidmatlah kepada Allah karena rindu 
bertemu dengan-Nya, karena suatu hari kelak Dia akan menampakkan 
diri di hadapan para wali-Nya.” | 


412 - Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Orang yang rindu bertemu dengan Allah & ada dua macam, yaitu: 


Pertama, orang yang digelayuti rasa rindu hingga membuatnya 
gelisah dan tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa menahan diri untuk segera 
bertemu dengan-Nya. 

Abu Ubaidah Al Khawwash pemah berjalan di pasar sembari 
memukul dadanya dan berkata, “Betapa rindunya aku bertemu dengan 
Dzat yang melihatku tetapi aku sendiri tidak bisa melihat-Nya.” 

Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham bahwa suatu ketika dia 
pemah berkata, “Ya Allah, jika Engkau mengaruniakan sesuatu yang 
dapat membuat hati para pecinta tenang sebelum bertemu dengan-Mu, 
maka anugerahkanlah itu kepadaku, karena rasa gelisah ini telah 
membuatku hancur.” 

Ketika aku tertidur, aku bermimpi aku berdiri di hadapan-Nya dan 
berkata, “Wahai Ibrahim, engkau tidak merasa malu terhadap diri-Ku? 
Engkau meminta kepada-Ku agar memberikan sesuatu yang dapat 
menenangkan hatimu sebelum bertemu dengan-Ku? Apakah bisa hati 
orang yang dirundung rindu merasa tenang berada di sisi orang yang 
tidak dicintainya? Ataukah bisa orang yang mencintai merasa rindu 
kepada orang yang tidak dicintainya? 

Maka aku menjawab, “Duhai Tuhanku, aku tak berdaya karena 
mencinta Mu dan aku tidak tahu apa yang harus aku katakan." 


AK‏ الشّوْق فلولا دَمْعْهُ 
lal isi sea‏ قا 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 413 


? 3. o 


SAS مِنْ‎ AAN تهب‎ 


od 


مروا على واي Wah CAR‏ 


مِن الجوى قلبى على ja‏ العَضًا 
“Rasa rindu itu menyakiti diriku. Seandainya saja kalau bukan karena air‏ 
matanya,‏ 
maka itu bisa membakar antara rasa tawar dan ketulusan.‏ 
Aku meminjam jiwa-jiwanya dan seluruh jiwa hanya bisa‏ ` 
bergejolak lantaran panasnya udara.‏ 
Lewatilah ia al ghadha, lalu rubahlah‏ 
Suasana hatiku di atas batu al ghadha.”‏ 


Kedua, orang yang diberikan karunia oleh Allah sampai pada 
tingkatan merasa rindu kepada Allah, nyaman dan tenang berada di sisi- 
Nya setelah menginjak usia dewasa, kemudian hatinya menjadi tenang 
lantaran efek dan dampak positif yang ditimbulkan oleh suasana 
kedekatan dan musyadah tersebut. Dia lalu menemukan kenikmatan 
berada di dekat-Nya dengan berdzikir dan melakukan ibadah. Akibatnya, 
kehidupannya berada dalam kenikmatan yang tak terhingga dan 
perjalanan hidupnya selama di dunia terasa sangat nyaman. 

Inilah kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad @ dan para 
sahabatnya. Ini juga kondisi yang dialami oleh sebagian besar orang- 
orang arif, seperti Abu Sulaiman, Ahmad bin Abu Al Hawari, Dzun- 
Nun, Al Junaid dan lain sebagainya. 


414 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Suatu ketika Asy-Syibli ditanya, “Apa yang bisa membuat hati 
orang-orang yang rindu dan cinta kepada Allah tenang?” 


Asy-Syibli menjawab, “Dengan rasa bahagia mereka terhadap 
yang dicintai dan dirindukannya.” 

Begitulah, setiap kali hati para perindu itu gelisah, suasana intim 
dan kedekatannya membuat mereka tenang. Hal ini seperti kondisi 
ketika Nabi @ ditanya tentang sikap beliau meninggalkan makanan dan 
minuman serta bersungguh-sungguh beribadah puasa, د‎ berkata, 


.7 ركه 3 ° ne 2? A‏ يسقيني 
“Sesungguhnya aku berada di bawah naungan Tuhanku sembari‏ 
diberi makan dan minum.”‏ 


Hati orang-orang yang mencintai Allah seperti bara api di bahwa 
gelapnya malam. Ketika angin sepoi-sepoi berhembus, rasa rindu 
mereka membara. Seandainya bara api itu tidak dipadamkan dengan air 
mata dan ditenangkan dengan dinginnya dzikir, niscaya seluruh 
tubuhnya akan terbakar. 


Daud Ath-Tha'i pemah berseru di malam gulita, “Kekalutan 
dirimu menghentikan semua kekalutan yang ada pada diriku dan 
membuat jarak antara diriku dan keterjagaan. Rasa rinduku untuk 
melihat wajah-Mu adalah kenikmatan yang tiada tara bagi diriku dan 
membuat jembatan pemisah antara diriku dengan nafsu. Aku berada 
dalam penjara-Mu duhai Yang Maha Mulia.” 


04 0. 


حفن يني OA‏ 


384 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 1860 dan 6814) dan Muslim (Shahih 
Muslim, no. 1105) dari hadits Anas bin Malik. | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 415 - 


Cr SAN OP éh, 
e an WIS Ea 3056 
أشرقت‎ JA Su Is) أرَاني‎ 
Can AN بقلبي من تار‎ 


38 o 23°? AR IA 
يشح فؤادي إن يخامر سيره‎ 
3 060. مه‎ sa 4 كه رمه‎ 
سواكم وبعض الشح في المرء ممدوح‎ 
“Kekasihku, kubang mataku semakin cekung dan hatiku terluka karena 
Geti hemi ani iani kali ingatkan diriku, hi 
Kumelihat diriku saat malam telah larut hatiku yang penuh dengan api 
Aku shalat untuk mengingat diri Mu saat seorang diri 
Hatiku menjadi kikir ketika menutupi rahasianya dan ada kekikiran pada 
diri seseorang yang terpuji.” 


416 Wb Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


s 


Redaksi gigh BIAR وَاجْعَلنَا‎ GNI Kp ينا‎ 44i “ya Allah, hiasilah 
kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami orang-orang yang 
terbimbing dan mendapat petunjuk." 

“Iman adalah tindakan yang melibatkan ucapan, perbuatan dan 
niat. Perhiasan iman mencakup perhiasan ` hati dengan 
mengimplementasikan keimanan tersebut dalam diri. Sedangkan 
perhiasan lisan adalah ungkapan keimanan. Perhiasan anggota tubuh 
adalah perbuatan keimanan. 

Allah & menamakan taqwa dengan sebutan pakaian dan 
menginformasikan bahwa tagwa adalah pakaian manusia yang paling 
ideal dan baik. Dia berfirman, 


de 

سكل سإ > 52 Z A 2 > Sa se 17 ak‏ 
يب ءام قد KE Ul‏ يُورِى Ling kiya‏ 
درم Nga aa‏ كاه ديسا Ha Ar onne AAA‏ راکو a‏ 
لباس التقوّئ ذالك AS‏ ذاللك ين ءاينت الله AIA‏ يد كرون 


© 


“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 
kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 
perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian 
itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan 
mereka selalu ingat” (Qs. Al A'raaf Il: 26) 

Wahb bin Munabbih berkata, “Allah & telah mewahyukan a 
Isa ,فك‎ “Wahai Isa, hiasilah Aku dengan agama dan cintailah orang- 
orang miskin'.” 

Diriwayatkan juga dari Wahb bin Munabbih, bahwa Allah & ketika 
mengirim Musa dan Harun 88, Dia berpesan kepada keduanya, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 417 


“Sesungguhnya para wali-Ku menghiasi aku dengan dzikir dan khusyuk, 
takut dan takwa yang tumbuh dalam hati mereka kemudian 
membersihkan jasmani mereka. Itulah pakaian yang mereka kenakan, 
perhiasan yang mereka tampakkan, hati mereka yang mereka rasakan, 
keselamatan mereka yang mereka menangkan, harapan mereka yang 
diidam-idamkan, kemulian mereka yang mereka banggakan, dan ciri 
mereka yang digunakan sebagai identitas.” 

Berkenaan dengan sabda Nabi & الْجَمَال‎ Gd der إن الله‎ 
“Sesungguhnya Allah itu Maha Indah lagi menyukai keindahan”, Al 
Hasan berkata, “Maksudnya adalah Allah mencintai hamba-Nya yang 
mengihiasi dirinya dengan ketaatan.” 


Perhiasan yang berguna dan tak lekang oleh waktu adalah 
perhiasan iman dan takwa. Ketika hati dan anggota tubuh seseorang 
menyatu, kemudian menampakkan perhiasan secara lahir sedangkan 
hatinya kosong maka dia akan kembali terpuruk. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh ulama salaf, “Barangsiapa menghiasi diri atau 
menampakkan sesuatu yang diketahui Allah berlawanan dengan yang 
sebenarnya, maka Allah akan membuatnya hina.” 

Ulama lainnya pun berkata, “Hiasilah diri kalian dengan apa saja 
yang kalian sukai, karena itu hanya membuat Allah semakin 
merendahkan orang tersebut.” 

Ada pula ulama yang mengatakan, “Hari Kiamat tidak akan terjadi 
sampai seseorang menghiasi dirinya dengan ilmu seperti halnya 
menghiasi diri dengan pakaian.” 

Maksudnya bahwa orang tersebut hanya memperhatikan 
penampilan lahiriyahnya saja, tanpa membekali atau menghiasi hati dan 
anggota tubuhnya dengan amal ibadah. 


418 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Fudhail bin Iyadh pernah berkata, “Engkau menghiasi diri dengan 
pakaian berbahan wol, hingga mereka tidak melihat orang-orang 
mengangkat kepala untukmu. Namun jika engkau menghiasi diri dengan 
Al Qur`an, maka engkau akan terus menghadirkan perhiasan baru satu 
demi satu kepada orang-orang. Itu semua karena cinta dunia.” 


Orang yang menghiasai anggota tubuhnya dengan amal ibadah 
dan hatinya dengan hakikat iman, akan dihiasi oleh di dunia dan di 
akhirat. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam hadits, 


A 4 PER 2 7 رق و 2 9 و‎ A s 
SIA إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى‎ 
| : wW p oho” E I 
Sek SB إلى‎ Pat نما‎ 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk fisik kalian dan tidak 


pula harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian.” 85 


Oleh karena itu, orang yang hatinya jujur dan tulus akan dihiasi 
Allah di tengah-tengah hamba-Nya. Begitu pula sebaliknya. Berkenaan . 
dengan hal ini Abu Al Atahiyah mengungkapkan, 


SI‏ يبس A Ga Us‏ تلب عُریائا وَإِن کان كايا 
Apabila seseorang tidak mengenakan pakaian takwa,‏ “ 
maka dia tetap terlihat telanjang meskipun sudah mengenakan‏ 
pakaian.”‏ 
Siah Wa, “dan jadikanlah kami orang-orang‏ مُهْتَدِيْنَ Redaksi‏ 
terbimbing lagi mendapat petunjuk."‏ 


385 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2584). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB. 419 


Maksudnya adalah kami memberikan bimbingan kepada orang lain 
. dan membimbing hati kami. Inilah tingkatan yang paling tinggi dan 
utama, yaitu menjadi sosok yang terbimbing dan membimbing orang 
lain. 
Berkenaan dengan hal ini Allah & berfirman, 
Ta Te رکو ے ۶رس‎ 2 gs 
وَأوحيكا إليهم فعل‎ 23 Lah يمه‎ HA 
@ وکوا لتا عَبِدِينَ‎ PU AA PA وَإِقَامَ‎ Sa 
“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami 
wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan 


sembahyang, menunaikan zakat. Hanya kepada Kamilah mereka selalu 
menyembah.” (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 73) 


Selain itu, be aa Me 
أن‎ ta حير للك‎ kg S5 لله بك‎ (GA لان‎ 
اه‎ KI 
“Sungguh Allah memberi hidayah kepada seseorang lewat dirimu 
lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta merah (harta yang paling 


berharga). 6 
Beliau juga bersabda, 


386 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, no. 2847, 3498 dan 3973) dan Muslim 
(Shahih Muslim, no. 2406). 


420 = Kumpulan Talisan Ibnu Rajab 


PE NP of و ع‎ S 201 ا‎ SE Bg 
الأجر مثل أحور‎ Ga من دعا إلى هذى كان له‎ 
for, o ato r TX ING 3. م هاي‎ 
من تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا.‎ 
“Barangsiapa mengajak orang lain kepada petunjuk, maka orang 
tersebut memperoleh ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikuti 
ajakannya itu, tanpa ada yang dikurangi dari ganjarannya itu sedikit 
”387 
pun. 


Masuk dalam kategori ini adalah orang yang mengajak bertauhid 
dan meninggalkan perbuatan syirik, mengajak mengamalkan Sunnah 
dan meninggalkan bid'ah, mengajak mempelajari ilmu dan 
meninggalkan kebodohan, mengajak untuk beribadah kepada Allah dan 
meninggalkan kemaksiatan, mengajak untuk sadar dan meninggalkan 
kelalaian. Respon apa pun yang diberikan oleh orang lain terhadap 
dakwa dan ajakan tersebut semakin menambah pundi-pundi pahala 
orang yang mengajak. 

Oleh karena itu, sedekah yang paling utama adalah mengajarkan 
ilmu kepada orang yang tidak tahu atau menyadarkan orang yang 
sedang terlena. 


Nasehat laksana cemeti yang menyentuh hati. Siapa saja yang 
terkena sabetan cemeti kemudian berteriak maka hal itu normal. Namun 
jika seseorang menolak ajakan tersebut sampai-sampai ajakan tersebut 
membuatnya terganggu, lalu menemui ajal, maka dia meninggal dalam 
kondisi darahnya halal. 


o 4 7.8 


de a a o. =S noa 
قضى الله في القتلى قصاص دماڙهم‎ 


387 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2674). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 421 


Pe Cagak 
ولكن ذماء العاشقين ار‎ 


“Allah telah menetapkan bahwa orang yang terbunuh harus dibalas 
setimpal 
Namun darah orang-orang yang jatuh cinta tidak memiliki denda.” 

Suatu hari Abdul Wahid bin Zaid memberikan nasehat kemudian 
ada seorang pria berteriak, “Wahai Abu Ubaidah, hentikanlah! Sungguh 
nasehat ini telah menerobos tameng hatiku.” Kemudian Abdul Wahid 
melanjutkan nasehatnya hingga pria itu pun menemui ajal. 

Suatu ketika seorang pria berteriak dalam sebuah kajian Asy- 
` Syibli, kemudian mati seketika. Kemudian keluarga korban memusuhi 
Asy-Syibli, lalu dia berkata, “Jiwa yang berteriak lalu galau, lantas diajaki 
kemudian merespon. Jadi, apa dosanya Asy-Svibli.” 


Lah 2 oz g :و‎ “co. Ç e r ó Zo ng WA 
رميت‎ ° ol. مومه و ه‎ o 
َي املاح‎ 8 EN | فَارْحَمًُا‎ Klan قل جتتكم‎ 
“Renungkanlah perbuatan mereka sendiri, kemudian dia berteriak. 
Tidak ada gunanya cinta tanpa pengorbanan. 
Sungguh aku pernah menemui kalian untuk meminta perlindungan, jadi 
kasihilah diriku! 
Jangan kalian membunuhku karena sungguh aku telah menjatuhkan 
senjata.” | 
Abu Amir Al Wa'izh pernah menasehati seorang pria dan anaknya 
di Madinah. Kemudian nasehatnya itu mengena hati mereka hinga 


keduanya meninggal dunia. Abu Amir kemudian berkata, “Aku tidak 
pemah melihat kesedihan yang muncul dari keduanya hingga akhirnya 


422 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


aku bermimpi pada satu malam bahwa mereka berdua sedang 
mengenakan perhiasan surga. Melihat itu, aku berkata kepada mereka 
berdua, “Selamat bagi kalian. Aku selalu ingat nasehatku kepada kalian 
berdua. Balasan apa yang telah Allah berikan kepada kalian berdua?” 


Sang pria itu menjawab, 
< Pa | o Cd A 
. مسألا ذَاكَ با عَامِرٍ‎ ii نت شريكي في الذي‎ 


له ته ر Ana‏ م فاته ? 5 2 La‏ 
وكل من أيقظ ذا غفلةٍ فنصف ما يعطاه AW‏ 
ص ها اس 07 7 2 4 ya 5 g‏ 
an gaga‏ كان Ca LAS‏ للقاهِر 

م وش صاصم e‏ 2 02 . ر 8 رك < 5 

PE رب سيار‎ Apr واجتمعا في دار عدن وفي‎ 
“Engkau adalah partnerku dalam segala yang aku peroleh 

dengan memberi selamat kepada Abu Amir. 


Setiap orang yang menyadarkan orang yang lalai, maka separuh 
ganjarannya diberikan kepada si penyuruh. 


Siapa yang menolak seorang budak hitam lagi berlumur dosa, 
maka dia seperti orang yang berjaga-jaga bagi orang yang lalim. 


Keduanya berkumpul dalam surga Eden dan berada di sisi Tuhan Yang 
Maha Pengampun.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 423 


PERUMPAMAAN ISLAM 


Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah 
hadits dari An-Nawwas bin Sam'an, dari Nabi @, beliau bersabda, 


و2 - 


ضرب الله Dp A‏ مستقيماء وَعَلَى Hi‏ نة ° 
FS 2‏ 2 


الصراط Ngga‏ فيهما أبواب an‏ وَعَلَى 2 
Wa Sa Sa‏ باب الصّراط داع qi a‏ 
A‏ اذخلوا blah‏ حَمِيعًاء dyry Ú,‏ وَدَاعٍ 
يدعو مِنْ Gy pl ya) Ip‏ اراد s ii‏ من لك 
الأَبْوَاب» قال: وَيْحَكَ لا I AE‏ إن Sa‏ 
ل و الف اط qiyi‏ ل انِ: dya‏ 3 الله 
وَالأبو راب المفتّحَة: Kan‏ الله elah U‏ على 


u È Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab 


2. | Í ur Y A ر‎ -2 2 
فوق‎ Kur, والداعي‎ | ca راس الصراط: کتاب‎ 
jalen (aer الله في‎ bel الصّراط:‎ 


“Allah membuat perumpamaan sebuah jalan yang lurus. Di 
kedua sisi jalan tersebut terdapat dua buah pagar yang di masing-masing 
kedua pagar tersebut ada pintu yang terbuka, pada kedua pintu tersebut 
ada dua buah tirai yang tergerai, dan di setiap pintu jalan tersebut ada 
seorang penyeru yang berkata, 'Hai manusia, masuklah ke dalam jalur 
semuanya dan jangan melenceng! ’ Ada juga penyeru yang memanggil 
dari bagian dalam jalan ketika ada yang ingin membuka pintu-pintu 
tersebut barang sedikit pun, sang penyeru itu pun berkata, ‘Celaka 
kamu jangan membukanya, karena jika engkau membukanya maka 
engkau pasti terperosok ke dalamnya!' Jalan tersebut adalah Islam, 
kedua pagar itu adalah batasan Allah, kedua pintu tersebut adalah 
larangan Allah. Sedangkan sang penyeru tersebut berada di ujung jalan 
adalah Kitabullah %, dan penyeru yang berada di atas jalan adalah 
penasehat Allah yang berada dalam hati setiap muslim.”388 | 


Redaksi hadits di atas adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Ahmad. Sedangkan dalam redaksi yang diriwayatkan oleh At 


to A 


Tirmidzi disebutkan tambahan, إلى‎ sg السّلام ويهدي من‎ jó إلى‎ rap 


byre 3 


“Dan Allah mengajak kepada tempat keselamatan (surga)‏ صراط مستقدم 


388 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/182-183), An-Nasa'i (As-Sunan Al Kubra, 
no. 11233), dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2859) dari hadits An- 
Nawwas bin Sam'an. 


se Zd 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab Wi. 425. 


. dan memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang 


lurus.” (Qs. Yuunus (10): 25) 

Hadits ini dinilai hasan. oleh At-Tirmidzi.389 Sementara Al Hakim 
setelah meriwayatkan hadits ini berkomentar, “Hadits ini shahih 
berdasarkan syarat Muslim, dan aku mengetahui ada illah pada hadits. 
tersebut.” 390 

Dalam hadits ini Nabi له‎ membuat perumpaan yang disarikan dari 
hikayat Tuhannya Æ, yaitu mendiskripsikan Islam dengan 
perumpamaan jalan yang lurus. Allah juga menyebut agama-Nya Islam 
dengan sebutan jalan yang lurus di beberapa tempat dalam Al Qur`an, 
antara lain: 


Kadar r 2 £ ” 2 - p r ” aa. r w و‎ ” 2 2 
أتعمت عليهم‎ All صراط‎ O الصّرط المَسْتَقم‎ Gal 
2 rab م 0" رول ف‎ eea Í 
© الضالين‎ NG غير المغضوب عليهم‎ 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang 
telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat” (Qs. Al Faatihah 
[1]: 6-7) 

Di sini si NAPA | (jalan yang lurus) ditafsirkan dengan Kitab 
Allah (Al Qur`an) yang berfungsi menjelaskan apa itu Islam secara 
eksplisit dan mengajak manusia untuk memeluknya. 

‘Diriwayatkan dari Jabir 445, dia berkata, “Jalan yang lurus adalah 
Islam, dimana luasnya terbentang antara langit dan bumi.” 

389 Al Mundziri (At-Targhib, 3/171) berkata, “At-Tirmidzi berkomentar bahwa 


390 HR. Al Hakim (A/ Mustadrak, 1/73). 


426 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Agri P4 27>? kêni - 364 2.‏ ,23 اوور لے 
يهدى به الله ممن اتبع رضوائهء سبل السّلم ويخرجهم مِنّ 
51 3$- 0 ?$ 0 ر 2 A r Í‏ 

@ إن صراط قير‎ Ata إلى النور بإذن‎ li 


“Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, 
menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu 
sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah 
datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. 
Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 
keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah . 
mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang 
terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan 
yang lurus.” (Qs. Al Maa 'idah (4): 15-16) 


dala ok 
السيلٌ‎ ba NG Pe ba aa Pre (Jua 25 


ا عر a LN‏ 2 
رن يكم عن سول" اکم و Ag‏ ڪه تقون 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 427 


“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang 
lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang 


` lain), karena jalanjalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang 


demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (Qs. Al An'aam 
[6]: 153) | | | 
Lebih jauh Imam Ahmad, An-Nasa'i dalam Tafsir-Nya dan Al 
Hakim meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Mas'ud Radhiyallahu, dia 
berkata, | | 


07 ر‎ 2%, A.A 9, Ki engan an, 
Ka خط‎ ma خط رسول ی‎ 
r A 
خط عَنْ‎ ss Ji A ثم قال: ا سيبل الله‎ 
الل س نها متيل‎ E ثم‎ PSI يَمِينهِ‎ 
Kei ثم قرأ:‎ al إلا عليه يار يدعو‎ 
GANG BA 
“Rasulullah @ pernah membuat sebuah garis dengan tangannya, 
kemudian berkata, “Ini adalah jalan Allah yang lurus'. Setelah itu beliau 
membuat garis di sebelah kanan dan kirinya, lalu berkata, “Ini adalah 
Jalan-jalan lain yang di setiap jalan tersebut ada syetan yang menggoda'. 
Setelah itu beliau membaca ayat, ‘Dan bahwa Gang Kami perintahkan 


ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu 
mengikuti jalan-jalan (ang lain)! (Os. Al An'aam (6: 153) 


391 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/435 dan 465), An-Nasa'i (As Suman Al 
. “Kubra, 11174/1 dan 11175/2), dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 2/318).. 


428 Hk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


- Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits dari 
Mujahid, Asy-Sya'bi, dari Jabir, dia berkata, 


A gk قال : هنا سيل له‎ ak كذ مام‎ Us 
dar هلو‎ : JW وحطين عن عن شماله‎ can 
We رن الى نا‎ p 


ata cd 


AE ولا‎ AS AA Ine Ily حو الآیة:‎ 


الل 


“Kami pernah duduk di dekat Nabi &, kemudian beliau mengukir 
sebuah garis seperti ini di depan mereka, lalu berkata, ‘Ini adalah jalan 
Allah, dan dua garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri, lalu berkata, 
‘Ini adalah jalan syetan'. Selanjutnya beliau meletakkan tangannya pada 
garis tengah, lalu membaca ayat ini, ‘Dan bahwa (yang Kami 
perintahkan sini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan 
janganlah kamu medan jalanjalan (yang lain). +392 (Qs. Al An'aam 
[6]: 153) 

Diriwayatkan da Ibnu Mas’ ud a, bahwa dia we Na 


tentang. jalan yang lurus, lalu dia menjawab, “Kami pemah 
mefinggalkan Muhammad @ di bagian bawahnya sedangkan ujungnya 


5 
: 4 EM 
E y s. rem Par نه‎ p £ 
la ad 


392 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, SA) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 
no. 11). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 429 


berada di surga. Di bagian kanannya ada jawwad sedangkan bagian . 
kirinya juga ada jawwad. Kemudian ada beberapa orang yang mengajak 
siapa saja yang lewat di hadapan mereka. Maka, siapa saja yang 
mengambil tawaran tersebut dia pasti berakhir di neraka, sedangkan 
orang yang mengambil jalan tersebut maka dia berakhir pada surga.” 
Setelah itu Ibnu Mas'ud membaca ayat, “Dan bahwa (yang Kami 
perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan 
janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalanjalan itu 
mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu 
diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (Qs. Al An'aam [6]: 153) 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan lainnya.998 


Jalan tersebut disebut dengan kata ash-shirath karena ia merupakan 
jalan yang luas dan mudah dilalui untuk membawa si pejalan sampai ke tujuan. 
Inilah perumpamaan Islam dibanding agama-agama lainnya, karena Islam 
mampu membawa penganutnya sampai kepada Allah dan surga Allah dengan 
mudah. 


Sementara jalan-jalan lainnya —meskipun banyak— semuanya tidak bisa 
membawa pejalannya menuju Allah lantaran kondisinya jalannya yang sempit 
kepada kemurkaan Allah dan kebencian-Nya serta bergabung dengan musuh- 
musuh-Nya. Oleh karena itu, Allah & berfiman, . | 


رم ن :ص e 2 oe “a‏ ا 0 Te‏ - 
وَمَن ATA‏ غير الإِسلدم ديا فلن يُقبل مِنْهُ gag‏ فى الأخرة 


393 Lih. Takir Ath-Thabari (8/65). 


430 WB Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab 


“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat 
termasuk orang-orang yang rugi.” (Os. Aali Imraan [3]: 85) 

Allah © seks 
0 1 si 2 D صت‎ 


Ka en Ye‏ وق كل 
الله , سَرِيعٌ DA‏ 


aur Pn gé‏ آله 
“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.‏ 
Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah‏ 
datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di‏ 
antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka‏ 
sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” (Os. Aali Imraan (31: 19)‏ 
Secara umum, Islam adalah agama yang: dibawa oleh semua‏ 
utusan Allah. Hal ini seperti e dikemukakan oleh Nuh #2,‏ 


عد 
LA‏ 7 


Sk Ga oÉ |‏ م Pa‏ إن اجر Ic‏ على الله 
يرث أن كرت بت Om‏ 


“Jika kamu berpaling (dari peringatanku), Aku tidak memihta ian 
sedikit pun dari padamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah belaka, 
dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang 
berserah diri (kepada-Nya). (Qs. Yuunus [10]: 72) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 431 


D pana AAN A kg Ba a 
Jar Wg فى الله حق جهاده هو اجتبّلكم‎ Naga 
22 sg. ھر‎ Ba da Mb E A4, © PWA > a? o gan 
Kie سَهيدًا‎ Uyah DKI Nn وَفى‎ JB آلْمْسَلِمِينَ يِن‎ 


. P P 


me 2 sa Ae‏ رم م و وص 
Je AKA 13553‏ الاس ulat iab‏ وَدَانُواْ BT‏ 


sa 222,‏ ر و ا عر و وور ر ور ص s‏ 
وَاعتصموا ja MU‏ مولدكم 3 Dow! 2559 Ip!‏ 


“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak 
menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) 
agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian 
orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur 'an) ini, 
supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua 
menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, 
maka Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (Os. Al 
Hajj (22): 78) 


سس ل و ST ° Ag 929 na tapt‏ 7 < و١‏ 
وَوَصى يها dal MENU‏ وَيعقوبٌ يب إن D‏ اصطفى 


2 ر‎ sE ربح‎ e 2ع‎ ar "at 
Dihi ih قلا تَمُوتَنْ إلا‎ all كم‎ 


“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, 
demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): Hai anak-anakku! 


432 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab | 


Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini- bagimu, maka janganlah 
kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam?” (Qs. Al Baqarah [2]: 
132) 


Yusuf pernah berkata, | 
Jab ين‎ ies MTI رب قد ءاتيتنى مِنَ‎ * 


da 


.. D P 2 © - £ ص‎ 

Eii فى‎ d f A الأحاديثِ قاطِرٌ‎ 
7 Ari A ae. PARA ےر‎ Gr 

Ouai وَالحِقنى‎ Ulin توفنى‎ 5215 


“Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan 
kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian 
tabir mimpi. (Ya Tuban) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah 
Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan 
Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang shalih.” (Os. 
Yuusuf (12): 101) 

Sementara tentang kerjaan aa Allah & berfirman, 


< و‎ P 


Sa a JI ها‎ ١ Ja 
ت‎ NE > ا‎ s Bg- د‎ Pd Sen Pena - 
3 مِن قوارير قالت رب‎ yA ص‎ sas) عن ساقيها قال‎ 
z 0 067 0702 مد بي اد ر ل‎ $ PA? KALAH 
“Dikatakan kepadanya: ‘Masuklah ke dalam istana’. Maka tatkala 
dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan 
disingkapkannya kedua betisnya. berkatalah Sulaiman: "Sesungguhnya ia 
adalah istana licin terbuat dari kaca’. Balgis berkata, “Ya Tuhanku, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 0 3 433 


Sesungguhnya aku telah berbuat zhalim terhadap diriku dan aku 
berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.” 
(Qs. An-Naml [27]: 44) 


“Kaum Hawariyyin pun pernah berkata, 


. ر 4203832 > 232ر س ر کور وه رمع سرد‎ 
)© مُسَلِمُونَ‎ BL ah ءامنا‎ 
. “Dan (ingatlah), ketika Aku iihamkan kepada pengikut Isa yang 
setia: 'Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasukKu'. Mereka 
` menjawab: Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada 
seruanmu)'” (Os. Al Maa diah [5]: 111) 


Allah pun menggambarkan jalan tersebut dalam surah Al Faatihah 
dengan sebutan, 


- ر‎ 3 o asa 2 WE ianh S مل‎ > 
© alat 


(Yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada 
mereka: bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 
mereka yang sesat.” (Os. Al Faatihah (1): 7) 

Kemudian dalam surah An-Nisaa", Allah & menyebutkan orang- 
orang yang memperoleh kenikmatan tersebut dan mengelompokkan 
mereka dalam empat klasifikasi, yaitu: 


Pertama, para nabi 


434 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kedua, orang-orang shiddig 

Ketiga, orang-orang yang mati syahid 

Keempat, orang-orang shalih. 

Ini mengindikasikan bahwa keempat jenis orang tersebut berada di 
jalan yang lurus. Oleh karena itu, yang berada di luar mereka adalah 
orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui dengan 
baik jalan yang lurus tersebut namun malah menempuh jalan yang lain - 
secara sadar, seperti penganut agama Yahudi dan orang-orang musyrik. 
Sedangkan orang yang sesat lagi bodoh adalah orang yang menempuh 
jalan yang tidak lurus karena ketidaktahuannya dan berasumsi bahwa 
itulah jalan yang lurus. 

Hakekat Islam adalah berserah diri kepada Allah # dan 
mematuhi-Nya. Sedangkan Islam secara khusus adalah agama atau 
ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad &. 

Sejak Allah mengutus Nabi Muhammad @, maka saat itu pula 
tidak ada lagi agama lain yang sah di mata Allah selain agama Islam. 
Sedangkan agama-agama lainnya adalah agama kufur karena para 
pengikutnya tidak mengakui dan tidak mengikuti ajaran 
Muhamad @ dan durhaka kepada perintah Allah. Ini tentunya tidak 
luput dari dua hal, yaitu: 

a. Berserah diri kepada Allah dan tunduk kepada perinta- 
perintah-Nya, yaitu agama Islam yang diturunkan-Nya. 

b. Durhaka atau membangkang Allah dan perintah-Nya. 
Konsekuensinya, pelakunya tunduk dan taat kepada syetan 
sebab syetan memerintahkannya menempuh jalan yang 
berada di sebelah kanan dan kiri jalan yang lurus tersebut, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 435 


serta menghalangi jalan yang lurus. Hal ini sepen yang 
digambarkan Allah & dalam firman-Nya, 


II Pd ala Ga SU) il اَل‎ # 
Ai Ba gra 
عَذو مين @ وأ ن اعبدونى‎ 2 AI Tab 
z اع‎ 
© مستقيم‎ bye هنذا‎ 


“Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam 
supaya kamu tidak menyembah syetan? “Sesungguhnya syetan itu 
adalah musuh yang nyata bagi kamu, dan hendaklah kamu 
menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.” (Qs. Yaasiin (36): 60-61) 


Seni kh -o bangla Ls JG 


pep‏ مذ اقش كيت @ اد 
آخرخ US od Ta Gi Ga‏ مِم EY‏ 


. “Iblis menjawab, ‘Karena Engkau telah menghukumku tersesat, aku 
benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau 
yang lurus, kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan 
dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau 


436 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). Allah 
berfirman, ‘Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi 
terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti 

. kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan 
kamu semuanya?” (Os. Al A'raaf [7]: 16-18) 


PN لهم فى‎ IN eh قال رب ما‎ 
يي‎ 2g YO ah 
Pai fe Linn IA قال‎ © Salad 
بك ين‎ ga JE لَك عَلَومْ‎ Gad إن عبّادی‎ 
Oo 


“Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan 
bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang 
baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan 
menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang 
“mukhlis di antara mereka’. Allah berfirman, ‘Ini adalah jalan yang 
lurus, kewajiban Aku-lah (menjaganya). Sesungguhnya hamba- 
hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali 
orang-orang yang mengikut kamu, yaitu orang-orang yang sesat'” 
(Qs. Al Hijr [15]: 39-42) 
Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Mas'ud 44, bahwa dia berkata, 


“Sesungguhnya jalan yang lurus ini ditunggui oleh syetan yang memanggil 
manggil, Wahai hamba Allah, inilah jalan! Titilah jalan ini’. Oleh karena itu, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab A 437 


berpegang teguhlah dengan tali Allah, karena sesungguhnya tali Allah itu 
adalah Al Qur`an.”3% 

Semua Kitab suci yang diturunkan dan para rasul yang diutus serta para 
pengikutnya menyeru dan mengajak untuk mengikuti jalan yang lurus tersebut. 
Sementara syetan dan para pendukung serta pengikutnya dari bangsa jin dan 
manusia mengajak untuk masuk ke jalur yang berada di luar jalur yang lurus. 
Hal ini seperti yang ditegaskan Allah &, | 
راك لمعيس رفاك‎ LAN AB, Hi ار كلاه باه و‎ 
ونرد‎ bas NG Gain قل أ عوا ع دور . الله ما لا‎ 


r 


& 


AT oaa 5) a GAN e‏ ألذى أسَتَهُوَتَهُ idili‏ فى 


4 امه مه‎ 2 z ss 
فر“‎ Gi اصح يَدَعُوتَهُدَ إلى الْهُدَى‎ | OS N 
7 
DAR ام اق د‎ PA حدق‎ 
© العطييت‎ dial Bala إن هدى الله هو الهدئ‎ 
“Katakanlah, “Apakah kita akan menyeru selain daripada Allah, 
sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan kepada kita dan 
tidak (pula) mendatangkan kemudharatan kepada kita dan (apakah) kita 
akan kembali ke belakang, sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita, 
seperti orang yang telah disesatkan oleh syetan di pesawangan yang 
menakutkan: dalam keadaan bingung, dia mempunyai kawan-kawan 
yang memanggilnya kepada jalan yang lurus (dengan mengatakan), 
Marilah ikuti kami’. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah 
kepada Tuhan semesta Alam?” (Qs. Al An'aam (61: 71) 


394 HR. Ad-Darimi (Sunan Ad-Darimi, 2/524) dan Al Baihaqi (Syu'ab Al Iman, 
2/355). 


438 Gk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Islam adalah berserah diri, tunduk dan patuh. Islam sendiri telah 
ditafsirkan oleh Nabi © dalam hadits Jibril yang panjang dengan 
membaca dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 
. menunaikan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadhan. 299 


Dalam hadits lain, beliau menjelaskan bahwa pondasi Islam 
dibangun di atas kelima pilar tersebut, bahwa kelima pilar tersebut 
merupakan pondasi bangunan Islam yang menjadi tumpuan utama, 
sedangkan “amal ibadah lainnya masuk dalam klasifikasi tersebut.396 
Diriwayatkan juga dari hadits Abu Ad-Darda” secara marfu97 dan dari 
hadits Hudzaifah bin Al Yaman secara marfu’ dan mauguf. Di dalam 
hadits tersebut jihad masuk dalam bagian tersebut.398 

Islam yang paling utama adalah tidak menyakiti sesama muslim 
dengan lisan dan perbuatannya.?99 Sedangkan baiknya keislaman 
seseorang adalah dengan meninggalkan perbuatan ` yang . tidak 
berguna.400 Dalam Shahih Muslinf?l disebutkan hadits dari Abdullah 
bin Sallam, dia berkata, 


395 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/28, 51, dan 52) dan Muslim (Shahih 
Muslim, no. 8). 

396 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 8) dan Muslim (Shahih Muslim, no. 
16). 

397 HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir seperti yang dinukil dalam Majma’ Az-Zawa “jd, 
1/43). 

398 HR. Al Bazzar (Kasyfu Al Astar, no. 336-337). 

399 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 10 dan 6484) dan Muslim (Shahih 
Muslim, no. 40). 

400 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2317) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu 
Majah, no. 3976) dari hadits Abu Salamah, dari Abu Hurairah. 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib, dan kami 
banya mênga lalasa en bada Abu Sekat, a dari. 
Nabi $$ dari jalur periwayatan ini.” san 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 439 


z 
م ه‎ b م ص‎ Hi 


شِمَالى -قال- فأحذت BY‏ فيهاء فقال لى: Y‏ 


بيَدِى فائطلقت 4 -قال- BB‏ 
Ba‏ و 67- a z í -2 o aas?‏ 
تأحذ فيها Wb‏ طرق أصحاب الشمّال» -قال- BB‏ 
E 24 E ma S‏ 
حَوَاد منهج على يوينى» JB‏ ها هُنًا. فأنّى 
r o P e 2 fi 2 Kd 5‏ 
بی جبلاء po Jlas‏ اصِعد -قال- فجعلت SSI‏ 
أن pi ka‏ على Al‏ -قال- ى das‏ 
r <‏ لي 3 1 67 9 02 Z kaf‏ .3 $ 
ذلك مرارا -قال-» ئم انطلق بى تی أنَى بی عَمُودًا 
r P3 II z2‏ و ماقو 

a NE فى فى‎ iih فى المّماء‎ iih 
£ r Sa 1 4 r r 2 e eer 
فقال لى: اصعد فوق هذا. قال: قلت: كيف أصعد‎ 
يِيَدِى فرحل‎ AS -قال-»‎ AA هذا وراس فى‎ 
Selain itu, At-Tirmidzi juga (no. 2318) meriwayatkannya dari hadits Malik, 
“dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain secara mursa/ dan setelah itu dia 
berkomentar, “Seperti inilah yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Az- 
Zuhri dari Az-Zuhri, dari Ali bin Husain, dari Nabi @ seperti makna dan 
redaksi hadits Malik secara mursal, Hadits ini menurut kami, adalah haidts 


yang paling shahih dari hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah.” 
401 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2484/150). 


440 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ajap فال‎ aal), riaa بی -قال- فإذا آنا‎ 
& aal; فر ل وبقرت ا‎ “3 sa 
pig si اله‎ do 3 E -قال-‎ hze 
Sen الطرق الى‎ Gf فَقَالَ:‎ ale Giaa 
éh ق أُصْحَاب الشّمّال -قال-‎ b يسار فھی‎ 
TY A Sh 
FE “Tg الحبل فور مزل الشهداء‎ Ch ema 
فهى‎ SAN) Pa العَمُودُ 56 عَمُودُ‎ Ch, 
بها ڪي َمُوت.‎ KL IG ILY GP 


“Ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada seorang pria datang 
menemuiku lalu berkata, 'Berdirilah!” Pria itu kemudian meraih kedua 
tanganku, lalu aku berangkat bersamanya. Tak lama kemudian aku telah 
berada di jawwad di bagian kiriku. Aku lantas mulai mengambilnya, lalu 
dia berkata, “Jangan mengambil arah tersebut, karena itu adalah jalan 
orang-orang kiri’. Tak lama kemudian ada jawad di sebelah kananku, 
lalu pria itu berkata kepadaku, “Ambillah jalan bagian kanan ini!’ Setelah 
itu pria itu membawaku di sebuah gunung lalu berkata, “Naikilah!' Aku 
kemudian mulai memanjatnya. Tetapi setiap kali aku menaikinya aku 

terjatuh dengan pantat hingga beberapa kali aku melakukannya. Setelah 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 441 


itu pria itu beranjak pergi hingga berada di sebuah tiang yang bagian 
ujung di langit dan bagian bawahnya di bumi sedangkan bagian paling 
atasnya terdapat lingkaran. Kemudian pria itu berkata kepadaku, 
“Naikilah ini!” Aku berkata, “Bagaimana mungkin aku memanjat tiang ini 
sementara bagian ujungnya berada di langit?!” Pria itu kemudian meraih 
kedua tanganku, lalu masuk bersamaku. Tiba-tiba aku sudah 
bergelantungan dengan tali. Pria itu kemudian memukul tiang tersebut 
hingga dia pun tunduk sementara aku tetap bergelantungan pada tali 
tersebut hingga pagi hari tiba. Pagi harinya, aku mendatangi Nabi $, 
kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada beliau. Mendengar itu 
beliau bersabda, "Jalan yang engkau lihat berada di sebelah kirimu 
adalah jalan orang-orang kiri. Sedangkan jalan yang engkau lihat berada 
di sebelah kananmu adalah jalan orang-orang kanan. Gunung yang 
terlihat itu adalah tempat tinggal para syahid dan engkau tidak bisa 
meraih posisi tersebut. Sedangkan tiang tersebut adalah tiang atau pilar 
lslam, dan tali tersebut adalah tali Islam, dimana engkau senantiasa 
berpegang teguh padanya hingga ajal datang menjemput.” 


Allah & berfirman, 
AO KE ع بود عم‎ Kn هر‎ TE 
ومنها جاير ولو شاء هدنڪم‎ Jera! وَعلى الله قصد‎ 
O Leh 


“Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara 
jalan-jalan ada yang bengkok. Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia 
memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)” (Qs. An-Nahl 
(161: 9) 

Allah & menjelaskan bahwa tujuan dari jalan tersebut —yaitu jalan 
yang terarah— adalah membawa pejalannya sampai kepada-Nya, dan 


442 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


bahwa ada juga jalan lainnya yang membawa pejalannya keluar dari 
tujuan hingga tidak sampai ke tujuan. 

Jalan yang terarah adalah jalan yang lurus, sedangkan jalan yang 
tidak terarah adalah jalan syetan yang terlaknat. Syetan sering 
menyatukan jalannya di beberapa tempat dan menggabungkan semua 
jalan kesesatan sebab jalan yang benar pada dasarnya hanya satu, yaitu 
agama Islam yang mengajarkan keesaan Allah dan patuh kepada-Nya, 
sementara jalan kesesatan banyak dan sering dilalui, ujungnya bermuara 
pada kesyirikan dan perbuatan maksiat. | 

Redaksi سُوْرَانٍ‎ byah (ft JB) “di kedua sisi jalan tersebut 
terdapat dua buah pagar." 

Maksudnya adalah Allah & telah menentukan koridor dan batasan 
serta melarang hamba-Nya untuk tidak melanggarnya. Siapa saja yang 
melanggar batasan tersebut, maka dia telah berbuat zhalim terhadap 
dirinya dan keluar dari jalur jalan lurus yang diperintahkan untuk tetap 

Ketika pagar tersebut menghalangi orang-orang untuk melanggar 
batas dan melewati rambu-rambu yang telah ditetapkan, maka itu pun 
disebut dengan batasan Allah sebab ia berfungsi melarang siapa saja 

| yang memasukinya melanggar rambu-rambu tersebut. 

Berkenaan dengan hal ini Allah & berfirman, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab E 443 


“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 
Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang- 
orang yang zhalim.” (Os. Al Bagarah (2): 229) 


rara Pa Pj ssb د‎ 


Sai AS Gi Oi DN تجرف ین تختها‎ 


DA Ar AA bali ANI 


AI 2099 Ab 15533 Apn 3 | jan . NY O العظيم‎ 


تارا حَطِدًا فیھا AL 05 SA‏ 


(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 
Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai- 
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya: dan itulah kemenangan yang 
besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan 
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 
dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang 
menghinakan.” (Qs. An-Nisaa (4): 13-14) 


r - 


Ya AS ab daa ISSI yag ولك دود آله‎ 
r sand 204 
| “19 بَعَدَ دك أ‎ LET II تَدْرى‎ 


“Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat 
zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah 


444 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Os. Ath-Thalaag [65]: 
1) pë 

Selain itu, Nabi d menengaskan dalam hadits yang diriwayatkan 
dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, bahwa Nabi @ bersabda, 


2 
ع 322 وم م ماس 


إن الله فرّض فرائض فلا تضيعوهاء S5‏ أشيّاء 
فلا تنتَهكوْمَاء 3 حدو دا فلا تعتدوهًا. 


“Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, 
maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan menetapkan hal-hal yang 
haram, maka janganlah kamu menerjangnya, serta menetapkan batasan 
maka janganlah kamu melanggarnya.” 2 ; 
yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diizinkan dan dibolehkan bagi 
hamba. Oleh karena itu, orang yang melanggar batasan-batasan 
tersebut, dianggap keluar dari koridor kehalalan yang ditetapkan 
Allah &. Kita dilarang melanggar batasan Allah karena pelanggaran 
yang dilakukan dalam lingkup makna tersebut adalah haram. | 

Terkadang pula yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah itu 
adalah segala sesuatu yang diharamkan dan dilarang Allah &. 

Dengan makna ini dikatakan bahwa janganlah kalian mendekati 
batasan-batasan Allah seperti yang ditegaskan dalam firman Allah &, 


402 HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir, 22/589, Ad-Daraguthni (Sunan Ad- 
Daraguthni, 4/183-184), Abu Nu'aim (Hikah Al Auliya', 9/17), dan Al 
Baihagi (Sunan Al Baihagi, 10/12) secara mauguf pada Abu Tsa'labah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB: 445 


“Maka janganlah kamu mendekatinya.” (Os. Al Baqarah (2): 187) 


Ini pun setelah Allah melarang melakukan hal-hal yang 
membatalkan puasa di siang hari dan menggauli istri saat beri'tikaf di 
masjid. Jadi, yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah di sini adalah 
segala sesuatu yang dilarang-Nya. Oleh sebab itu, Dia melarang 
mendekatinya. 

Allah & telah menentukan batasan untuk segala sesuatu. Dia 
menjadikan batasan untuk yang halal dan yang haram. Dia juga 
memerintahkan untuk bersikap tidak berlebihan dalam batasan mubah 
dan tidak melanggar batasan tersebut. Dia pun melarang mendekati 
batasan haram. Yang membuktikan bahwa segala sesuatu yang haram 
diungkapkan dengan bahasa batasan adalah sabda Nabi $, 


JES فيها‎ sa الله‎ a a JE 
0 Si 


قوم اقتَسَمُوًا Kaka‏ ... 


“Perumpamaan orang yang berdiri di atas batasan-batasan Allah 
dan orang yang menampakkan hal yang berbeda dari yang dalam 
hatinya seperti sekelompok orang yang berbagi kapal ....””08 

Yang dimaksud dengan orang yang berdiri di atas batasan-batasan 
Allah adalah orang yang mungkir terhadap perbuatan haram dan 
larangan-Nya. 


Dalam hadits Ibnu Abbas, dari Nabi &, beliau bersabda, 


403 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 2493 dan 2686) dari hadits An- 
Nu'man bin Basyir. | 


446 Wb Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


5 2 بج ركم yr Zi GI ya‏ الحدود 


AE -قالها‎ 


“Aku mengambil tempat ikat pinggang kalian! Takutlah kepada 
api neraka! Takutlah kepada batasan-batasan Allah —beliau 
mengatakannya sebanyak tiga kali—.” 404 

Yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah di sini adalah 
larangan Allah dan maksiat kepada-Nya. Terkadang batasan-batasan 
Allah itu (a/ hudud) dimutlakkan karena mempertimbangkan sanksi yang 
ditetapkan yang menghalangi perbuatan kriminal yang lebih besar. Ada 
yang mengatakan bahwa had zina, had pencurian, had minum khamer. 
Inilah istilah had atau hudud yang dikenal di kalangan ahli fikih. 
Contohnya sabda Nabi @ kepada Usamah, 


aa‏ في اف yat‏ الله. 
“Apakah engkau meminta bantuan dalam salah satu perkara had‏ 
yang ditentukan Allah.” 05‏ 
Nabi @ mengungkapkan hal ini karena Usamah meminta bantuan‏ 
keringanan hukum dalam perkara wanita yang telah melakukan tindak‏ 
Dalam hadits lain disebutkan,‏ 


404 HR. Ath-Thabarani (A/ Mujam Al Kabir, 11/10953 dan لف‎ Mujam Al 
Ausath, no. 2874) dan Al Bazzar (Kasyfu A] Astar, no. 3480). 

405 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 2375, 3733, 6887, 6788, dan 
6800) dan Muslim (Shahih Muslim, no. 1688). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 447 


A AP aá r ؟ 2033 . ا‎ o 4 o.£ 
والبعيد.‎ 

“ Tegakkanlah hukum had dalam kondisi menetap atau melakukan 
perjalanan baik terhadap orang yang dekat maupun jauh. "%06 

Imam Ali berkata, “Tegakkanlah hukum hudud terhadap budak- 
budak kalian.”407 

Sedangkan sabda Nabi @ dalam hadits Burdah لا جلك 59 شر‎ 
حُنُوْدٍ الله عر وَجَل‎ ip إلا في حَد‎ SK “janganlah engkau menjauhi 
hukuman dera lebih dari sepuluh kali cambukan kecuali dalam salah satu 
kasus had Allah &" 403 ulama berbeda pendapat tentang maksud dari 
kata al had di sini, apakah itu adalah hukum hudud yang telah 
ditetapkan secara syari'i ataukah yang dimaksud adalah had atau 
larangan melanggar sepuluh kali cambukan untuk membuat jera dan lain 
haram. 

Allah $ berfirman, 


Dai tp dl Sya NG 


406 HR Ahmad (Musnad Ahmad, 5/314, 316, dan 326). 

407 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 4473), An-Nasa'i (As-Sunan Al 
Kubra, 4/304), dan Ahmad (Musnad Ahmad, 1/89, 95 dan 145) dari Ali 
secara marfu’. 

405 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 6848, 8649 dan 6850) dan Muslim 
(Shahih Musim, no. 1708). 


448 WB Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab. 


“Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang 
(mau) mengetahui.” (Qs. Al Baqarah [2]: 230) 
£ - >f 1 


عراب LA‏ كفرا وَنفاقا a farh‏ 
ص ت * م 

اَل آل عل Pisau Aris‏ 

“Orang-orang Arab badui itu lebih sangat kekafiran dan 

kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang 

diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.” (Os. At-Taubah [9]: 97) 

Yang dimaksud dengan batasan Allah di sini adalah segala sesuatu 


yang membedakan antara yang halal dan yang haram, dimana masing- 
. m iliki keisti t diri 


` Allah ® sendiri memuji orang-orang yang menjaga batasan- 
‘batasan Allah tersebut dalam firman-Nya, 


2a رك‎ BG. A ود مر‎ 
De pêng الله‎ sad وَالْحَنفِظونَ‎ 


“Dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan berilah berita 
“gembira bagi orang-orang yang beriman.” (Qs. At-Taubah [9]: 112) 

Dalam sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan dari Amr bin 
peak dari ayahnya, dari Aan disebutkan, 


BU رحلا قيؤتى‎ a E 
Kadas حَصْمًا لَه‎ JAS GA Uus حمل‎ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 449 


م 2 Bo r å- 7 2 3 Aa‏ و ره 
رب» حملته ul‏ فشر Al‏ تعدى حدودي 


a a 


وضيع لي وركب Ca‏ وئر Ls Ab‏ 
SENG‏ يِه فا برسله ی يكب على مرو في 
Spa Su‏ برحل ضالح قد هذ ان حَمَلَهُ kisa,‏ 
Ar Da Tn di‏ ل 
a‏ حَامِل حَفِظ حُدُوْدِي Jaba‏ بفرائضي 
a‏ معصيتي 2 طاعټي» KG‏ آل KEN‏ كه 
p‏ حى يُقال: شأئك بوا oa BG‏ فما 
Sg‏ کی aj Kai‏ الاستبرق وَيَعْقِدُ da A‏ اج 
jaka‏ 

“Pada Hari Kiamat nanti, P Qur`an akan dihadapkan dalam 
wujud seorang pria, kemudian pria yang pernah membawa Al Qur`an 
dihadapkan di depan Allah, lalu dia menyelisihi perintahnya sehingga Al 
Qur 'an dalam wujud pria itu berubah menjadi musuhnya dan berkata, 


Wahai Tuhanku, engkau membuat pria ini membawa diriku. Akan 
tetapi, dia adalah pembawa amanat yang buruk, sebab dia melanggar 


450 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


batasan-batasanku, meninggalkan kewajiban-kewajibanku, menunggangi 
maksiatku dan tidak menaatiku'. Pria itu terus diberondong dengan 
berbagai macam argumen hingga dikatakan, Kalau begitu itu urusanmu 
dengannya’. Tangan pria pembawa Al Qur 'an itu kemudian digiring dan 
tidak dilepaskan hingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ada juga 
pria shalih yang telah membawa Al Qur`an dan menjaga perintah Al 
Qur`an dihadapkan, lalu Al Qur ‘an dijelmakan sebagai sosok pria yang 
menjadi musuhnya, lalu pria jelmaan Al Qur'an itu berkata, “Wahai 
Tuhanku, engkau telah membawakan diriku padanya, maka dia adalah 
sebaik-baik pembawa. Sebab dia menjaga batasan-batasanku, 
melaksanakan kewajiban-kewajibanku, menghindari maksiat dan 
menaatiku'. Pria itu terus diberondong dengan argumen hingga 
dikatakan, Kalau begitu itu urusanmu dengannya’. Tak lama kemudian 
tangan pria tersebut diraih dan tidak dilepaskan hingga dipakaikan 
perhiasaan dari istabrag, disematkan kepadanya mahkota raja, dan 
diberikan cawan khamer kepadanya.”9 


Yang dimaksud dengan menjaga batasan-batasan di sini adalah 
memelihara kewajiban dan menghindari perbuatan haram. f 
| Selain itu, dalam hadits An-Nu'man bin Basyir, dari Nabi $, 
beliau bersabda, 


LX. co . ميب‎ u aw ANN 

الحلال بين والحرام بين وبيئهمًا AAN‏ 
OT WAN‏ لآ كِلمي کٹ من الئاس» p ya‏ 
و مره fo‏ 2 4° لم 0 22 A‏ 
الشبهات استبرأ A‏ وعرضهء ومن وقع في 


409 HR. Ibnu Abu Syaibah (Mushannaf Ibnu Abu Syaibah, 10/491492). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 451 


الشبهَاته وقعَ في EA‏ .حول SI‏ 
يُوشِكُ أن DIY Ks o yi A‏ و حمى» YI‏ إن 


0 


ا 


Kd في‎ oy yi محارمه»‎ aja) اله في‎ ng 
DA الْحَسَدُ كلف وإذا‎ melo esko pI AA 
سد الْحَسَدُ كلك أب وهي القلب.‎ 


“Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Sedangkan di 
antara halal dan haram adalah syubhat yang tidak diketahui oleh 
kebanyakan orang. Oleh karena itu, barangsiapa menjaga dirinya dari 
syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan agama dan dirinya. 
Sedangkan orang yang terjerembab dalam perbuatan syubhat berarti dia 
telah terjerembab dalam perbuatan haram, layaknya seorang 
pengembala yang sedang mengembalakan ternaknya di sekeliling pagar 
pembatas lalu nyaris melewati pembatas tersebut. Ketahuilah! Setiap 
raja memiliki batasan. Ketahuilah! Batasan Allah di muka bumi adalah 
perbuatan haram-Nya. Ketahuilah! Di dalam tubuh manusia ada 
segumpal darah, yang jika baik maka baik pula tubuh tersebut, namun 
Jika rusak maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah! Itu adalah 
galbu.” 19 


Dalam hadits ini, perbuatan haram diserupakan dengan pagar 


pembatas yang digunakan oleh para pemilik lahan untuk menjaga dan 
menghalangi semua yang mendekat. 


410 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 52 dan 2051) dan Muslim (Shahih 
Muslim, no. 1599). 


: 452 -$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Yang halal dan yang haram dijadikan secara jelas. Maksudnya 
demikian. Selain itu, ada juga hal-hal yang sifatnya syubhat (tidak jelas 
status hukumnya atau tidak haram atau tidak halal). Ini menunjukkan 
bahwa ada orang yang bisa mengetahui dengan jelas mana yang halal 
dan mana yang haram tanpa ada yang membuatnya ragu. Sedangkan 
orang yang merasa status hukum sesuatu tidak jelas, maka sebaiknya dia 
berhati-hati dan menghindarinya seperti yang dikemukakan oleh Umar, 
“Tinggalkanlah riba dan keraguan,” 411 

Nabi @ juga menginformasikan bahwa orang yang terjerumus ke 
dalam hal-hal syubhat seperti halnya orang yang terjerumus ke dalam 
perbuatan haram. Maksudnya bahwa jiwa orang yang melakukan 
perbuatan syubhat cenderung mengajaknya untuk melakukan perbuatan 
mengembalakan temaknya di sekitar pagar pembatas. Sementara orang 
yang jaraknya jauh dari pagar pembatas sangat tidak mungkin untuk 
terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, salah 
seorang ulama salaf berkata, “Jadikanlah sesuatu dari perbuatan halal 
sebagai pembatas antara dirimu dan perbuatan haram.” 

Dalam sebuah hadits marfu' yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
disebutkan, | 


411 HR Ahmad (Musnad Ahmad, 1/36) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 
2276). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 453 


“Seorang hamba tidak akan mencapai tingkatan orang-orang 
bertakwa sampai dia meninggalkan perbuatan yang dinilai tidak 
berdampak apa-apa sebagai bentuk kehati-hatian terhadap perbuatan 
yang menimbulkan dampak negatif” 12 

Hal-hal yang sifatnya syubhat ini dapat diidentifikasi dari beberapa 
hal berikut ini: 

Pertama, segala sesuatu yang status سف‎ menguatkan 
perbuatan haram. 

Kedua, status syubhatnya membuat seseorang semakin jauh 
dengan perbuatan haram. 


Ketiga, sesuatu yang menimbulkan keragu-raguan. 
Jadi, syubhat itu berada antara halal dan haram. 


Redaksi BEA JA AI وَعَلَى‎ Hai يعني السُورين- أبواب‎ Lagi 
“pada kedua pagar tersebut terdapat pintu-pintu yang dibuka dan di atas 
pintu-pintu tersebut ada tirai yang digeraikan." 

Kata pintu-pintu yang terbuka di sini ditafsirkan dengan larangan 
Allah karena batasan-batasan Allah disamakan dengan dua pagar yang 
membatasi jalan di kiri dan kanan. Larangan Allah diumpakan dengan 
pintu-pintu yang dibuka pada dua buah pagar yang merupakan 
pembatas jalan yang lurus dan ujung jalannya. Selain itu, pintu-pintu 
tersebut tidak dikunci dan digembok, bahkan dibuatkan sebuah tirai 
yang digerai, dimana setiap individu bisa menyingkap tirai tersebut dan 
masuk ke dalam pintu-pintu tersebut. 


412 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2451). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini gharib, dan 
kami hanya mengetahuinya berasal dari jalur periwayatan ini.” 


454 w Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Seperti itulah syahwat yang diharamkan, karena jiwa cenderung 
menginginkannya dan mampu melakukannya. Yang bisa menghalangi 
seseorang melakukannya hanyalah benteng iman. Memang jiwa 
cenderung mengikuti segala sesuatu yang dilarang, seperti yang 
digambarkan dalam hadits berikut: 


9 وا اع‎ SARA a. DAN oss- É A ١ or 
أن‎ NU الحجون‎ (ak ol LA 5 لو‎ 
حَاجَة.‎ a NG: 


. Seandainya aku melarang salah seorang dari mereka mendatangi 
pemalas, niscaya dia nyaris mendatanginya terus-menerus meskipun dia 


tidak memiliki keperluan padanya.”413 


Hikayat Dzun-Nun Al Mishri bersama Nabi Yusuf bin Al Husain 
Ar-Razi tentang wadah yang dikirimnya dan tentang perintah untuk 
tidak menyingkapnya sangat masyhur. 

Hal-hal yang diharamkan atau larangan adalah amanat dari Allah 
kepada hamba-Nya. Begitu pula dengan pendengaran, penglihatan dan 
lisan adalah amanat. Yang paling besar adalah amanat kemaluan. 


Sementara kewajiban semuanya pun amanat, seperti bersuci, puasa, 
shalat, dan menyampaikan hak bagi yang berhak menerimanya. Allah & 


berfirman, 


3 22 23 | »> ام | trd‏ ر Ea,‏ مد ام 
إنا k52‏ الأمائة GEN adi Je‏ وَالْجِبَّالٍ 
cai‏ أن akih Cab‏ ميا وملا TNI‏ إن عاك 
بيرت A CO‏ واشفقنَ مما Lela‏ و نسدن )249 J‏ 


413 HR. At-Tirmidzi (A/ Jal Al Kabir, 3/846). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 455 


e £ trs a -3 
it 065 cahili 


“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 
bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul 
amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah 
amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan 
amat bodoh. Sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki 
dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan: 
dan sehingga Allah menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan 
perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Qs. Al Ahzaab [33]: 72-73) 


Dalam hadits mena berasal dari Nabi @ disebutkan, 
..& 23 “as 2 و2‎ 
بالشهوات.‎ AI ain, حفت الجنة المَكَارِو‎ 


“Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, | 


` sedangkan neraka dikelilingi dengan syahwat” 4 


Allah © menguji hamba-Nya di dunia dengan perbuatan haram 
dari kategori yang bersumber dari syahwat dan syubhat. Dia juga 
menciptakan dorongan dalam diri manusia untuk menyukai perbuatan 
tersebut saat sang hamba mampu melakukannya. Oleh karena itu, siapa 
saja yang mampu menunaikan amanat, menjaga batasan Allah, dan 


414 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2822) dan Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 
no. 6487). 


456 WB Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab 


mencegah diri untuk melakukan perbuatan haram yang sangat 
diinginkannya, maka balasannya adalah surga. Hal ini seperti yang 
difirmankan Allah &, 


sk,‏ 7“ او na”‏ مس A‏ ر a‏ ر 


LL‏ ر 

فإن الجنة هِىّ الماوّئى O‏ 

“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya 

dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. ` Maka sesungguhnya 
surgalah tempat tinggal(nya).” (Qs. An-Naazi'aat [79]: 40-41) 

Maka dari itu, seorang hamba di dunia ini perlu berusaha dan 

berjuang dengan keras mengendalikan dirinya karena Allah seperti yang 

ditegaskan dalam hadits berikut ini: 


SR LAKI" EPA ت”‎ 2 S 
نفسه في الله عر وحل.‎ G المجاهد من‎ 
“Seorang pejuang adalah orang yang berjuang mengendalikan 
dirinya karena Allah و‎ "45 


Orang yang jiwanya mulia dan memiliki obsesi tinggi, tidak akan 
menerima dengan perbuatan maksiat, karena itu merupakan tindakan 
pengkhianatan, dan hanya orang yang tidak memiliki jiwa saja yang mau 
menerima tindakan pengkhianatan terhadap amanat yang diembankan. 

Salah seorang ulama salaf berkata, “Aku telah melihat perbuatan 

“maksiat itu sebagai nadzalah kemudian aku meninggalkannya untuk 
“menjaga perilaku, sehingga terhindar dari pengkhianatan.” 


415 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 6/21-22), Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 
2500), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 1621), dan An-Nasa'i (As-Sunan 
Al Kubra, 8/11038) dari hadits Fudhalah bin Ubaid. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 457 


Ada juga yang mengatakan, “Aku meninggalkan perbuatan dosa 
karena malu selama empat puluh tahun, kemudian sikap wara' 
menghampiriku.” | 

Ada yang mengatakan, “Siapa yang melakukan sebuah perbuatan 
baik secara diam-diam karena malu jika terlihat oleh yang lain, maka 
jiwanya tidak memiliki kemulian di sisinya.” 

` Ada pula yang berkata, “Tidak ada perbuatan yang mampu 
memuliakan hamba dari taat kepada Allah. Sebaliknya, tidak ada 
perbuatan yang dapat merendahkan derajat sang hamba dari bermaksiat 
“kepada Allah &. Oleh karena itu, orang yang melakukan perbuatan 
haram berarti dia telah merendahkan dirinya.” 

“Dalam sebuah perumpamaan, dikatakan bahwa suatu ketika 
seekor anjing berkata kepada singa, “Wahai raja hutan, ubahlah 
namaku, karena namaku ini jelek.” 

Mendengar itu sang singa pun berkata, “Engkau ini pengkhianat 
karena hanya nama ini yang pantas engkau sandang.” 

Sang anjing berkata, “Kalau begitu ujilah aku.” | 

Kemudian sang singa memberikan sepotong daging, lalu dia 
berkata, “Simpanlah daging ini sampai besok maka aku akan merubah 
namamu.” 

Ketika sang anjing itu merasa lapar, dia pun melihat daging itu 
namun masih bisa menahan diri. Tatkala dia tidak bisa menahan dirinya, 
dia pun berkata, “Apa yang aku akan lakukan dengan namaku. Nama 
anjing adalah nama yang bagus.” Tak lama kemudian dia pun 
memakannya. 


458 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Oleh sebab itu, Allah & mengumpamakan orang berilmu yang 
berperilaku buruk dan tidak bisa memanfaatkan pelajaran dari ilmunya 
dengan anjing tersebut. Allah & berfirman, 


ےرگ 


AS پا‎ abah GO ان کن بی لفرت‎ 
إن‎ Ai Jas Alah “ngk 3 PI Í ali 
اليرت‎ ali JE ذلِكَ‎ ala AS Gali ade َمِل‎ 
LO osi Hd الْقَصَص‎ gaii Ws NS 


” 


ل رو ع كو : سل 4 7 
مثلا القوم الذينَ كذبوا Dok Piket kauli‏ 


“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami 
berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), 
kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh 
syetan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang 
yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami 
tinggikan (derajatInya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada 
dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka 
— perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya 
lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). 
Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. 
Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir. 
Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 459 


Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zhalim.” (Qs. Al 
A'raaf [7]: 175-177) 


Yang dimaksud dengan perumpamaan di sini adalah, orang 
berilmu yang tidak bisa mengendalikan dirinya dari perbuatan buruk 
sehingga keburukan menjadi kebiasaannya. Bahkan ilmu yang 
dimilikinya tidak berperan sama sekali dalam membangun jati diri yang 
positif. Jika orang tersebut melakukan perbuatan buruk, maka 
perbuatan itu akan menjadi sebuah kebiasaan tanpa ada nasehat, ajaran 
ataupun saran yang mencegahnya. Bahkan, yang diikuti dalam segala 
hal adalah hawa nafsu. 


Hawa nafsu sendiri ' cenderung menarik pelakunya kepada 
perbuatan buruk yang bersifat lahiriyah, seperti berzina, mencuri, minum 
minuman keras, marah, dengki, sombong, hasud, atau menarik 
pelakunya untuk melakukan perbuatan syubhat yang menyesatkan. 
Yang paling parah adalah kondisi orang yang menuruti hawa nafsu 
syubhat yang menyesatkan, kemudian orang yang menuruti hawa 
nafsunya untuk marah, sombong, dengki dan iri, lalu orang yang 
menuruti hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan buruk yang 
bersifat lahiriyah. Oleh sebab itu, ada yang mengatakan bahwa 
barangsiapa yang perbuatan maksiatnya bersarang pada syahwat, maka 
dia masih ada harapan selamat. Namun jika perbuatan maksiatnya 
bersarang pada kesombongan maka itu tidak bisa lagi diharapkan 
selamat. 

Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan bid'ah lebih 
disenangi iblis daripada perbuatan maksiat, karena pelaku maksiat bisa 
saja bertobat, sedangkan bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, 
dia meyakini bahwa itu adalah bagian dari ajaran agama sehingga dia 
tidak akan bertobat. | 


460 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Maksud dari ini semua adalah, ketika jiwa dan hawa nafsu 
merongrong hamba untuk membuka pintu-pintu haram dan menyingkap 
tirainya, maka Allah & menjadikan dua penyeru dalam diri untuk 
menghardik dan mengajak orang yang ingin melakukan perbuatan 
haram dan menyingkap tirainya. 

Salah satunya adalah Al Qur'an. Inilah penyeru yang berdiri di 
ujung jalan yang lurus sembari mengajak semua manusia masuk ke 
dalam jalur lintasan yang lurus, tidak berbelok ke kanan dan ke kiri, dan 
tidak membuka pintu manapun yang tertutup dengan tirai yang tergerai. 
Allah $ berfirman, 


Q: 


Pd 2... ag. $ 4‏ 38 رر م ت 7 ES‏ الا 
فامنا ريا ab‏ لتا G‏ وَكَفِرٌ عتا GG‏ وَتَوَفنا 


ON 


“Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang 
menyeru kepada iman, (yaitu), 'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu’, 
maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa- 
dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan 
wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti.” (Os. Aali 
Imraan [3]: 193) 


Menurut mayoritas ulama salaf, yang dimaksud dalam ayat ini 
adalah Al Qur`an. 

Ketika menceritakan tentang bangsa jin yang menyimak bacaan Al 
Qur'an, Allah menjelaskan bahwa saat mereka kembali menemui 
kaumnya, mereka berkata, | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 461 


-> J 


3 Sea يقوذ لحك‎ eds وَءَامِتوأ‎ ani خا داع‎ Kajian 
£ Z1, سو‎ DA a 
ورم بن عدب ير ي‎ 
“Mereka berkata, ‘Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah 
mendengarkan Kitab (Al Qur`an) yang telah diturunkan sesudah Musa 
yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada 
kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah 
(seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, 
niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu 
dari adzab yang pedih." (Os. Al Ahgaaf [46]: 30-31) 
Selain itu, Allah & mendiskripsikan Nabi @ bahwa beliau 
mengajak manusia berdasarkan petunjuk Al Qur`an kepada jalan yang 
lurus, seperti yang difirmankan-Nya, 


” 3 2 34 
مِنَ الظلمت إل‎ NAH) gl Sd) ajy Lá J 
O idi pii be JA آلثور بذ‎ 
“Alif, laam raa. (Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu 
supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya 


terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan 
yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.” (Qs. Ibraahiim [14]: 1) 


462 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


2 هله‎ g 


Í pall راط قير © ون‎ Í atii áig 


يؤيتوت بالا خرة عن LS baa‏ 


“Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada 
jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman 
kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus). 
(Qs Al Mu`minuun [23]: 73-74) 

Nabi © mengajak semua makhluk berdasarkan tuntunan Al 
Our'an untuk memeluk Islam yang digambarkan sebagai jalan yang 
lurus. Oleh sebab itu, banyak orang yang merespon ajakan beliau 
dengan baik, baik dari kalangan elit seperti orang-orang terpandang 
kaum Muhajirin dan Anshar. Dengan pengertian, Imam Malik berkata, 
“Kota Madinah ditaklukan dengan Al Qur'an.” Maksudnya bahwa 
penduduknya sebenarnya memeluk Islam lantaran mendengar bacaan 
ayat Al Qur`an. 

Nabi @ pun sebelum hijrah ke Madinah mendelegasikan Mush'ab 
bin Umair ke Madinah, untuk mengajak penduduknya memeluk Islam 
dengan membacakan ayat Al Qur`an kepada mereka, hingga banyak 
dari mereka yang memeluk Islam. 

٠ Salah seorang ulama salaf berkata, “Siapa yang tidak menggali 
dan mengambil pelajaran dengan tiga hal, maka dia tidak pemah belajar - 
apa pun, yaitu Islam, Al Qur'an dan masa tua, seperti yang 
diungkapkan bahwa cukuplah uban dan Islam sebagai ibrah.” 


Yahya bin Mu'adz berkata, “Islam itu selalu bersih dan tidak akan 
terkotori oleh dosa-dosa pemeluknya.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 463 


Orang yang selama hidupnya keluar dari jalur yang lurus, 
membuka pintu-pintu haram yang berada di balik tirai-tirai jalan di kanan 
dan di kiri, serta masuk ke dalamnya, maka akan diterjang oleh anjing- 
anjing yang berada di sisi kanan dan kiri jalan sejauh mana dia 
membuka pintu haram dan menerjang masuk ke dalamnya. Sehingga 
ada yang terlempar ke dalam api neraka dan ada pula yang diterkam 
anjing lalu selamat. 

Suatu ketika salah seorang ulama salaf bermimpi bahwa seolah- 
olah semua manusia telah dikumpulkan di sebuah tanah yang sangat 
luas. Tiba-tiba ada sungai luapan api yang di atasnya ada jembatan yang 
dilalui oleh manusia dimana mereka dipanggil sesuatu dengan urutan 
namanya. Siapa saja yang dipanggil dia merespon panggilan tersebut, 
sehingga ada yang selamat dan ada yang binasa. Setelah namaku 
dipanggil, aku pun masuk ke jembatan tersebut, ternyata di atas 
jembatan tersebut ada sebuah pembatas seperti mata pisau yang berada 
di sisi kanan dan kiri. Setelah itu rambut dan jenggot pria itu pun 
beruban. 

Salah seorang ulama pernah mengungkapkan, 

3. 9 4 
الغِطاء‎ H3, يُسَائلني‎ ai AA 


Ie. Ic 


و حسم de A ega‏ صراط كحد السيّف أسفلة sÉ‏ 


“Di hadapanku ada tempat pemberhentian tepat di depan Tuhanku 
“yang meminta pertanggungjawabanku dan menyingkap tabir. 
Cukuplah aku melewati jalan 
seperti mata pedang yang dibawahnya ada api yang berkobar-kobar.” 
Setelah melantunkan syait ini, dia pun jatuh pingsan. 


464 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Al Fudhail pernah berkata kepada seseorang, “Aku mendapat 
informasi bahwa lamanya melewati titian di akhirat adalah lima belas 
ribu farsakh. Jadi, perhatikanlah apa yang bakal terjadi pada dirimu di 


f”. 


Salah seorang ulama salaf berkata, “Kami mendapat informasi 
bahwa titian di akhirat bagi segelintir orang lebih halus daripada rambut, 
sedangkan bagi sejumlah orang lainnya luasnya seperti hamparan 
lembah.” 


Sah! At-Tasturi berkata, “Barangsiapa bersempit-sempit di atas 
jalan atau titian di dunia, maka titian itu akan menjadi luas baginya di 
akhirat. Dan, barangsiapa yang berluas-luas di atas titian selama di 
dunia, maka titian itu akan menyempit baginya di akhirat.” 


Maksudnya bahwa orang yang menahan dan mengendalikan 
dirinya agar tetap konsisten berada di atas jalan atau titian yang lurus, 
tidak berbelok ke kiri dan ke kanan, tidak menyingkap satu pun tirai 
yang tergerai di kedua sisi jalannya, baik syahwat maupun syubhat, 
bahkan dia tetap meniti bagian tengah jalan yang lurus hingga bertemu 
` dengan Tuhannya, serta menahan diri terhadap sempitnya kondisi jalan 
yang sempit, maka titian di akhirat akan diluaskan untuknya. Sedangkan 
orang yang membiarkan dirinya berjalan di atas jalan selama didunia 
seenaknya, bahkan berani menyingkap tirai yang digerai di kedua sisi 
jalan, serta menuruti semua ajakan hawa nafsunya untuk melakukan 
perbuatan keji dan syubhat, maka titian yang akan dilaluinya di akhirat 
akan sempit baginya, bahkan lebih sempit daripada rambut. 


Ibrahim bin Adham bekrata, “Makanlah segala sesuatu yang halal, 
dan hindarilah semua yang engkau inginkan.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 465 


“Ibrahim bin Adham pemah berkata kepada seorang pria, 
“Sembahlah Allah secara sembunyi-sembunyi hingga engkau menjadi 
pemenang ketika dimunculkan pada Hari Berat kelak.” 


p و‎ 2 I, إن‎ w: e lg . 
أراكا‎ S به‎ ya غضضت طرفي فلم‎ Akal Ig 
ata r ول‎ oJ o 5 [WA 
WI JUL ّي‎ do ب وت كل‎ Yus 

رر و a‏ ° ہے ۹و eoe Pa‏ 22 © ع KI‏ 
رح بن براك لينل ييه 

yg 9er r 47. ° 0 
مَنْ & 35 اک‎ pa 34 في‎ agi SK z 5 
LG مَنْ قد‎ SL abi LG امام یک‎ 
“Ku pergi setelah menutup pintu hatiku dengan cintamu agar tidak ada 
orang lain yang memasukinya. 
Meskipun aku mampu menutup kedua kelopak mataku, maka aku tak 
akan mampu melihat hingga aku melihat dirimu. | 
Aku mencintaimu sepenuh hatiku, meskipun cintaku kepadamu tidak 
menyisakan asa apa pun bagiku. 
Semua perbuatan orang lain jelek di mataku, namun jika yang 
melakukannya adalah dirimu, maka itu baik menurutku. 
Orang-orang yang dikasihi senantiasa diistimewakan dengan rasa akung, 
meskipun yang lain mengaku-ngaku selalu bersama dirinya. 


466 Ek Kumpulan Tulisan Ibun Rajab... 


Ketika air mata ini membasahi pipi, maka baru terlihat, siapa yang 
benar-benar menangis dan pura-pura menangis. 


Orang yang menangis luluh karena akung, sedangkan orang yang 
berpura-pura berbicara dengan hawa nafsu belaka.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 467 


SEORANG MUKMIN SEPERTI TANAMAN 


Imam Al Bukhari dan Muslim?16 meriwayatkan dari hadits Abu 
Hurairah, dari Nabi ©, beliau bersabda, 


| SUS Sa hp Gs الريح‎ qa 
ا إل‎ Ga صمَءُ دة ى‎ BING Spa 
sÓ 


- “Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti tanaman yang 
diterpa oleh angin, apabila dalam keadaan tenang maka akan dihampiri 
oleh sebuah ujian. Sedangkan perumpamaan seorang fasik adalah 
seperti tanaman padi!” yang selalu tegak lurus sampai Allah 
menghancurkannya sesuai dengan kehendak-Nya.” 


٠ 


416 HR. Al Bukhari (Shahih لف‎ Bukhari, 6544 dan 7466) dan Muslim (Shahih 
Muslim, 2809). 

417 Al Aruzzah adalah pohon padi sebuah tanaman yang masyhur, ada yang 
mengatakan itu adalah Ash-Shinniuar (sejenis tanaman). (An-Nihayah). 


468 WB Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab 


Ini adalah redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al 
Bukhari. ; 

Al Bukhari dan Muslim#18pun meriwayatkan dari hadits Ka'ab 
bin Malik, dari Nabi &, beliau bersabda, 


| Zg اه و ر‎ 
ابح مره‎ Sa PING BA A 
حتى‎ IG GIS gi JE SAM 
2 ا‎ 4 Lo SP 
يكن اتجعافها مرة واحدة.‎ 

“Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti tanaman yang 
diterpa oleh sebuah angin kadang bergoyang dan kadang menjadi lurus 
tegak, dan perumpamaan seorang munafik adalah seperti tanaman padi 
yang senantiasa dalam satu kondisi sampai Allah mencahutnya dengan 
satu kali cabutan.” é 

— Imam Ahmad!’ meriwayatkan juga hadits dengan makna yang 
sama dari hadits Jabir bin Abdillah, dari Nabi @. Selain itu, Al Bazzar 
pun meriwayatkannya dari hadits Anas, dari Nabi $. 

Di dalam hadits ini Nabi # mengumpamakan seorang mukmin 
yang mendapatkan sebuah ujian seperti tanaman yang diterpa angin 
hingga menggoyangkannya ke kanan dan ke kiri. A/ Khamah adalah 
nama tanaman yang keras. 


Sedangkan orang munafik dan fasik diumpamakan seperti 
tanaman padi sebuah tanaman besar yang tidak dapat digoyangkan dan 


418 HR. Al Bukhari (Shahih A! Bukhari, 5643) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2810). 
419 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/454, dan 6/386). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 469 


digoncangkan oleh angin sampai Allah mengirimkaan sebuah angin 
besar yang akan menghancurkannya di bumi dalam sekali terpaan. 

Ada yang mengatakan, ini adalah pohon Ash-Shiniuar (sejenis 
pohon). Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaidah dan lainnya. Ada 
pula yang mengatakan, itu adalah pohon yang menyerupai pohon Ash- 
Shiniuar (sejenis pohon). 

Kita bisa melihat dari sini keutamaan besar yang diperoleh oleh 
seorang mukmin dengan diberikan beberapa ujian pada jasadnya berupa 
ujian yang bermacam-macam. 

Berbeda dengan orang fasik atau munafik yang tidak pernah 
mendapatkan ujian hingga mati dalam keadaan seperti itu dan bertemu 
dengan Allah dengan membawa semua dosanya. Oleh karena itu, dia 
sangat berhak untuk mendapatkan adzab. 

Adapun nash-nash yang berkaitan dengan diampuninya dosa 
seorang mukmin melalui beberapa cobaan dan musibah sangat banyak 
sekali. 

Di dalam Ash-Shahihainf?0 disebutkan sebuah hadits dari 
Aisyah ææ, dari Nabi @, beliau bersabda, 


0 r A Pa 2 z 19 7 و‎ 4 a” 4 o r 
ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها مِن‎ 
1 2 2 5 3 an و‎ PS 
حطاياه حتى الشوكة يشاكها.‎ 
“Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang muslim kecuali 


` akan Allah ampuni dengannya dosa-dosa yang pemah dia lakukan 
walaupun hanya sebuah duri yang menusuknya.” 


420 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 5640) dan Muslim (Shahih Muslim, 2572 
dan 49). an 


470 WB Kumpulan Talisan Ibnu Rajab 


Di dalam kitab Ash-Shahihairf?1 juga dari Atha” bin Yasar, dari 
Abu Said Al Khudri dan Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, 


Lg”... A ena 3 z‏ .2 ا 
area mali‏ 
NG‏ ولا أذى ولا غم & GS‏ إلا 
AS‏ الله بها مِنْ AAS‏ 
“Tidaklah suatu musibah yang menimpa seorang mukmin‏ 
berupa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan dan‏ 


kesulitan walaupun hanya sebuah duri yang menusuknya kecuali Allah 
akan ampuni dosa-dosanya.” 


Disebutkan juga dalam kitab Ash-Shahihair?2sebuah hadits dari 
Ibnu Mas'ud #&, dari Nabi @, beliau bersabda, 


2 sr ET 0... A AA و‎ ° 4 o 
إل م ممه أذى ين ترص فما سواه إلا‎ r òo? 
حات الله عنه حطاياه كما تحات ورق الشجر.‎ 


1 


“Tidaklah seorang muslim yang terkena sebuah gangguan dari 
sebuah penyakit atau selainnya kecuali Allah akan gugurkan dosa- 
dosanya seperti digugurkannya dedaunan dari pepohonan.” 

Di dalam riwayat lain disebutkan, 


421 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5641, 5642) dan Muslim (Shahih 
Muslim, 2573). 

422 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5647, 5648, 5660, 5661, 5667) dan 
Muslim (Shahih Muslim, 2571). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 471 


A د ا فو‎ E 

يصيبة أذى شؤكةٍ US‏ فوقها إلا كفر الله بها 

1 1 - 4 PA 2 - “u, 
سيئاته كما تحط الشّجرة وَرقهًا.‎ 


“Ditimpa sebuah gangguan berupa sebuah duri atau yang lebih 
besar kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya seperti pohon yang 
menggugurkan dedaunannya.” 

Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi428 meriwayatkan dari 
Sa'ad bin Abi Waggash, dari Nabi #, beliau bersabda, 


LAI JGN‏ ركه يشي على 
Ca PA‏ به KANG‏ 


“Musibah akan selalu mengiringi seorang hamba sampai 
meninggalkannya berjalan di muka bumi tanpa ada dosa sedikit pun.” 


Selain itu, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban?24 juga 
meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi @, beliau bersabda, 


ka في‎ Ng PAL Sd رال‎ 
PAPAN 


423 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/172, 173, 180, 185), An-Nasa'i (Sunan Al 
Kubra, 7481), dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2398). 
At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” 

424 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/287, 450), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
2399), dan Ibnu Hibban seperti dalam A/ Ihsan (2924). 
At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits hasan shahih.” 


472 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Musibah akan senantiasa mengiringi seorang mukmin dan 
mukminah di dalam jasad, harta, dan anaknya sampai bertemu Allah 
dengan tidak membawa dosa.” ; 

Di dalam Shahih Ibnu Hibbarf?5 disebutkan sebuah dari Abu 
Hurairah 485, dari Nabi ,له‎ beliau bersabda, 

WHY kin Sapa y - 9 t رر‎ a 2 

Ae RN 

GÁ يل‎ TN. z EN م ل‎ 
١ Pi r 


إيا 
r‏ 


“Tidaklah seseorang mempunyai kedudukan yang mulia di sisi 
Allah dan dia tidak mencapainya dengan sebuah amalan, akan tetapi 
Allah senantiasa mengujinya dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia 
pun sampai kepada derajat tersebut.” 

Sedangkan dalam Musnad Ahmad??6 disebutkan sebuah hadits 
dari Jabir 44, dari Nabi @, beliau bersabda, ; | 


لا ينض مؤي ولا مؤيتة ولا شيم ولا 
kalen‏ إلا حط الله iis‏ عَنْهُ ya‏ خطاياة. 


“Tidaklah seorang mukmin atau mukminah, muslim atau 
muslimah yang tertimpa sebuah penyakit kecuali Allah akan gugurkan 
dosa-dosanya.” 


Diriwayatkan juga oleh Ibnu HIbban1?7 dengan menambahkan, 


425 HR. Ibnu Hibban (Seperti yang terdapat di A/ Ihsan 2908). 
426 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/346, 386, 400). 
427 HR. Ibnu Hibban (A/ Ihsan, 2927). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 3 


- 3 ه 
r‏ مد و atA 2 PA Pall‏ 
كما يحط الورق عن الشجرة. 
“Seperti sebuah pohon yang menggugurkan dedaunannya.”‏ 


Imam Ahmad428 juga meriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dari 
Nabi 2 beliau bersabda, 


يرال الصدَاع Oh a iG‏ دلب 
bi ja‏ فك sa A a ale E‏ 
خردّل. 


“Tidaklah seorang mukmin menderita sakit 5-8 atau 
demam“, sedangkan dosanya seperti gunung Uhud ketika penyakitnya 
pun meninggalkannya maka dia tidak mempunyai dosa walaupun 
seberat biji sawi.” 


Akan diketahui ringannnya sebuah musibah apabila telah dibuka 
tirai pada Hari Kiamat, seperti hadits yang disebutkan oleh At- 
Tirmidzi#20 dari Jabir #&, dari Nabi &, beliau bersabda, 


428 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/198, 199). 

429 Kata al malilah artinya adalah demam yang sangat panas membara, ada yang 
mengatakan itu adalah demam yang berada di tulang. Lih. A/-Lisan (11/630). 

430 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2402). 
Setelah itu At-Tirmidzi berkata, “Ini adalah hadits gharib yang kita tidak 
mengetahuinya dari isnadnya kecuali dari jalur ini. Telah diriwayatkan oleh 
sebagian ulama tentang hadits ini dari A'masy dari Thalhah bin Mashraf, dari 
Masrug perkatannya sedikit tentang ini.” ` 


474 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


jih ين اسن ل‎ aaa اك‎ 
بالقاريض في‎ su of TA a 
| AZAN 
“Orangorang yang telah diampuni pada Hari Kiamat 
menginginkan ketika telah diberikan pahala kepada orang-orang yang 


yang telah diuji, kalau seandainya kulitnya digunting dengan gunting 
yang sangat besar pada waktu di dunia.” 

Di dalam Sunan Abu Daud?! disebutkan hadits dari Amir Ar- 
Ram, dia berkata, “Aku duduk bersama Rasulullah @ dan beliau 
م‎ Al N (sebuah penyakit) seraya bersabda, 


إن الْمُؤْمِنَ 8 AH Co‏ $ أَعْمَاهُ الله مه 
كان Ara‏ لما مُضَى مِن TEA‏ وَمَوْحِظَة لَه 
يُستقبل» وإن ó a‏ مَرض» 5 bai‏ 1 
a A cd‏ فلم يدر لِم lie‏ 
J5 Ji sy 5‏ مِمّنْ حَولَه: TAG‏ اللا 


431 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3089). . 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 475 


2 4 o 2 


وما الأسقام؟ cal‏ ما مرضت قط. قال: قم Ls‏ 
2 3 | 


"Sesungguhnya seorang mukmin apabila terkena sakit kemudian 
- Allah menyembuhkannya maka itu adalah penebus bagi dosanya yang 
telah lampau dan sebagai pelajaran bagi yang akan dating. Sedangkan 
seorang munafik apabila dia sakit adalah seperti unta yang diikat oleh 
pemiliknya untuk kemudian dilepaskannya, dia tidak mangas untuk 
apa dia diikat dan dilepas. 


Salah seorang yang berada disamping beliau berkata, “Wahai 
Rasulullah! Apa itu sakit? Demi Allah, aku tidak pernah sakit sama 
sekali'. 

Beliau bersabda, 'Berdirilah karena engkau bukan dari golongan 
k A ” 

Hal ini seperti yang disabdakan beliau kepada orang yang 
bertanya kepadanya tentang penyakit demam dan dia tidak 
, mengetahuinya, 


pa JON Jal من‎ Je A BN مَنْ سره أن‎ 
SB إلى‎ 


“ Barangsiapa yang ingin melihat laki-laki penghuni neraka maka 
lihatlah orang ini.” 2 


432 HR. ` Ahmad (Musnad Ahmad, 2/332, 366), dan Al Bukhari (Adab Al Mufrad, 
him. 146), dan An-Nasa` Nan 7491). 


476 2 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Yang membedakan antara penghuni surga dan penghuni neraka 
dengan mendapatkan sebuah ujian dan musibah, seperti membedakan 
antara orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik lagi fasik Di 
dalam hadits yang disebutkan disini. | 

Di dalam Musnad Ahmad disebutkan hadits dari Abu 
Hurairah 4g, dari Nabi 2 beliau bersabda, 


ja $$ 4‏ او فقال: كل شد ريډ حَعْظري» 
adl Gb‏ لآ TN oa,‏ 


“Ketika penghuni neraka ditanyakan kepada Nabi &, beliau 
bersabda, “Yaitu setiap orang yang kasar lagi keras dan sombong yang 
mana mereka tidak pernah merasakan sakit pada kepalanya’. ” 

Imam Ahmad43 juga meriwayatkan dari Anas 4, dia berkata, 
“Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi @ dan berkata, 

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku adalah seperti ini 

dan seperti ini —dia kemudian menyebutkan kebaikannya dan 
kecantikannya—. Aku telah memberikannya kepada engkau’. 
Mendengar itu beliau bersabda, ‘Aku telah menerimanya. Dia 
senantiasa memujinya sampai menyebutkan bahwa dia tidak pernah 
merasa pusing dan tidak pernah mengeluh sesuatu pun. Mendengar itu 
Nabi H bersabda, “Aku tidak membutuhkan putrimu." 

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari jalur periwayatan lain | 
secara mursal, dan di dalamnya disebutkan bahwa 
Rasulullah @ bersabda, 


433 HR. Ahmad (3/155). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 477 


r و و‎ 1 r 
لا حاحة لتا في ابتتك» تجيئنا تحمل خطاياهاء‎ 
| 40 7 E ر‎ 40 SRA r e 10r 4 
منه.‎ JG لا حير في مال لا يرزأ منه» وحسد لا‎ 
P z 


“Aku tidak membutuhkan putrimu karena kamu datang 
membawa dosa-dosanya, tidak ada kebaikan di dalam harta yang tidak 
“pemah mendapatkan ujian di dalamnya dan di dalam jasad yang tidak 
pemah mendapatkan musibah. ” | 

Diriwayatkan dengan sanadnya*** dari Qais bin Abi Hazim, dia 
berkata: Khalid bin Walid menceraikan istrinya kemudian dia 
memberikan pujian kepadanya. Kemudian dikatakan kepadanya, 
“Wahai Abu Sulaiman karena sebab apa kamu menceraikannya?” 

Dia menjawab, “Aku tidak menceraikannya lantaran sebuah 
perkara yang aku ragu-ragu di dalamnya, akan tetapi dia tidak pemah 
mendapatkan sebuah musibah selama berada disampingku.” 

Dengan sanadnya43* dari Ammar bin Yasir, bahwa disebutkan 
sebuah penyakit, maka seorang pria Arab yang ada disampingnya 
berkata, “Aku tidak pemah merasakan sakit sedikitpun.” 

Mendengar itu Ammar berkata, “Engkau bukan dari golongan 
kami. Sesungguhnya seorang muslim diberikan sebuah musibah yang 
akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon kering yang akan 
menggugurkan dedaunannya. Sedangkan orang kafir atau fasik yang 
mendapatkan sebuah musibah maka perumpamaannya seperti seekor 
unta yang dilepaskan sedangkan dia tidak tahu mengapa dilepaskan dan 
juga diikat dan dia tidak tahu mengapa dia diikat.” 


434 HR. Ibnu Abi Dunya (A/ Maradh wa Al Kaffarat, 203). 
435 HR. Ibnu Abi Dunya (A/ Maradh wa Al Kaffarat, 15). 


478 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dengan sanadnya86 dari Ka'ab, dia berkata, “Aku 
mendapatkan di Taurat (Allah & berfirman) ‘Kalau tidak akan 
menyedihkan hati hamba-Ku yang beriman maka Aku akan ikat seorang 
kafir dengan menggunakan besi yang tidak akan membuatnya merasa 
kesusahan selamanya'.” 


Diriwayatkan dari Al Hasan,437dia berkata, “Dahulu seorang 
laki-laki dari mereka atau dari kaum muslimin apabila melewati satu 
tahun yang dimana mereka tidak mendapatkan musibah di dalam dirinya 
dan hartanya dia pun berkata, “Ada apa dengan kami apakah Allah telah 
meninggalkan kami'?” 

Al Hasan488 berkata, “Sesungguhnya kalian adalah sebuah 
bidikan yang dilempar setiap hari. Tidak ada dari suatu penyakit kecuali 
akan terkena sebuah lemparan, yang berakal akan mengetahuinya dan 
yang bodoh tetap tidak mengerti sampai datang sebuah عوك‎ yang 
tidak akan salah.” 

Diriwayatkan dari Shalih bin “Mismar 499 bahwa dia pemah 
mengunjungi orang yang sakit dan berkata kepadanya, “Sesungguhnya 
Rabbmu telah memperingatkanmu maka ingatlah Dia.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas #ibahwa kalau seandainya dia 
melihat seekor unta, dia pun berkata kepadanya, “Apa yang kamu 
janjikan 40 kepada Rabbmu?” 

Diriwayatkan secara marfu’ dari hadits Khawwat bin Jubair dan 
sanadnya dha'if 


436 HR. Ibnu Abi Dunya (A/ Maradh wa Al Kaffarat, 103). 

437 HR. Ibnu Abi Dunya (A/ Maradh wa Al Kaffarat 146). 

438 HR. Ibnu Abi Dunya (A/ Maradh wa Al Kaffarat, 175). 

439 HR. Ibnu Abi Dunya (A/ Maradh wa Al Kaffarat, 87). 

440 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 6/146), dan Ibnu Abi Dunya (Al Maradh wa Al 
Kaffarat 162), dan Ibnu Sunni (Amalul Yaumi wallailah, 563), 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 479 


Al Hasan pernah berkata saat sakit, “Demi Allah, ini bukanlah 
sejelek-jeleknya hari bagi seorang muslim, hari-hari dekatnya dia dengan 
kematian. Dia telah mengingat tentang apa-apa yang dia lupa dengan 
hari kembalinya, dan telah ditebus dengannya dosa-dosa yang pernah 
dilakukan.” 41 

Apabila dia mengunjungi orang sakit yang telah sembuh dia 
berkata kepadanya, “Wahai saudaraku! Sesungguhnya Allah telah 
mengingatkanmu maka ingatlah Dia, dan telah membebaskanmu maka 
bersyukurlah kepada-Nya. Penyakit ini dan segala musibah yang 
menimpamu semuanya adalah penebus dosa bagimu yang telah lampau 
dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman agar mereka mengambil 
pelajaran ini, serta kembali di kehidupan yang akan datang dari 
perbuatan-perbuatan jelek yang pernah mereka lakukan.” 

Al Fudhail berkata, “Sesungguhnya penyakit dijadikan sebagai 
pelajaran bagi seorang hamba, bukan setiap orang yang sakit pasti akan 
mati.” 


Berkenaan dengan masalah ini ada sebuah petunjuk dari 
Allah &, Dia berfirman, 


L£ 977‏ ول ر DA “NA‏ 548 
DA t‏ في كل عار مره أ 
J 23‏ 


تيت ثم لا Da‏ ولاش O Eh‏ 


“Dan tidakkah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan 
bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka 
tidak (juga) bertobat dan tidak (pula) mengambil pelajaran? (Os. At- 
Taubah (9): 126) 


441 HR. Ibnu Abi Syaibah (A/ Mushannaf, 13/501), dan Ibnu Abi Dunya (A/ 
Maradh wa Al Kaffarat, 55/145). 1 


480 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Sebagian ulama terdahulu pemah berkata, 
. صر‎ 9 Zop zoz من‎ r Oze هدمع‎ BE o, r Sa 5 
“Apakah setiap tahun dia sakit kemudian sembuh, 
Dia diberitahu akan tetapi tidak mengetahuinya kapan dan sampai 
kapankah?” . 

Yang perlu disadari adalah, perumpamaan orang mukmin 
dengan sebuah tanaman, dan orang munafik dan fasik dengan pohon 
yang besar mengandung banyak pelajaran dipetik sebagaimana berikut: 

Pertama, tanaman adalah makhluk yang lemah lagi tak berdaya 
sedangkan sebuah pohon makhluk yang kuat, sombong lagi besar, 
karena sebuah pohon tidak merasa lemah sebab panas dan dingin, tidak 
juga dengan benyaknya air atau pun angin. Sedangkan sebuah tanaman 
berbeda dengan itu. Inilah perbedaan antara seorang mukmin dan 
seorang kafir, serta perbedaan antara penghuni surga dan penghuni 

Hal ini seperti yang ditegaskan dalam kitab Ash-Shahihain4? 
dari Haritsah bin Wahb &, dari Nabi @, beliau bersabda, 


gih كل ضيف‎ BA Jab Sat ألا‎ 
الثّار؟ كل‎ ga Ea عَلَى الله‎ aa و‎ 
ag 


442 Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 4918, 6071, 6657) dan Muslim (Shahih 
Muslim, 2853). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 481 


“Apakah kalian mau aku kabarkan tentang penghuni surga? 
Setiap orang yang lemah lagi tak berdaya, apabila dia bersumpah 
dengan nama Allah maka akan segera dipenuhi, apakah kalian mau aku 
kabarkan tentang penghuni neraka? Setiap orang yang kasar Jagi keras 
terhadap manusia, banyak dagingnya yang congkak kalau berjalan dan 
sombong.” 

Imam Ahmad443meriwayatkan dari Abi Hurairah &, dari 
Nabi &, beliau bersabda, 


AJB tas) Jah S3‏ بَلَى. قال: 
الضعقاء Jab as Ay and‏ الئار؟ AG‏ 
بلى» قال: كل A‏ يرق لد DASI‏ 


o2 
Pang 


“Apakah kalian mau aku kabarkan tentang penghuni surga?” 
Para sahabat berkata, “Tentu.” Beliau bersabda, “Mereka yang lemah 
dan dikalahkan. Apakah kalian mau aku kabarkan tentang penghuni 
neraka?" Mereka berkata, “Tentu.” Beliau bersabda, “Setiap orang yang 
keras lagi kasar dan sombong yang mereka tidak pernah merasa sakit 
dikepalanya.” | 

Diriwayatkan pula dengan maknanya dari hadits Suraqah bin 
Malik dan Abdullah bin Umar. 

Diriwayatkan pula di dalam Ash-Shahihairf#4sebuah hadits dari 
Abu Hurairah «8s, dari Nabi @, beliau bersabda, 


443 HR. Ahmad (2/369, 508). 


482 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


G a d an 0 ah‏ لا 


0 


- 1,4 A [2 0 4 z 2 - 
A و‎ “3 ۳ e r 2. 4 W ه‎ 
المتجبرين والمتكبرون.‎ SI Pa y i 
“Surga dan neraka saling beradu argumen diantara mereka, 
surga berkata, Ada apa denganku mengapa tidak ada yang 
memasukiku kecuali orang yang lemah dan rendah dari kalangan 
manusia? Sedangkan neraka berkata, “Ada apa denganku mengapa 
tidak ada yang memasukiku kecuali orang yang mulia lagi sombong.” 
. Dalam Al Qur`an disebutkan penyerupaan orang-orang munafik 
` dengan kayu menjulang tinggi yang menjadi tempat sandaran dan 
terlihat indah dalam pandangan manusia. Allah & berfirman, 


ek op 74 


3 يمولوا‎ ola FA مجك‎ HA را‎ # 
para 42 AAAA MARA لتو كي ۶ وو‎ 


“Dan apabila melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan 
kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan 
mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira 
bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka.” (Os. Al 
Munaafiguun [63]: 4) 

Allah & menyifati mereka dengan tubuh yang indah dan 
sempuma, keindahan perkataan dan kefasihannya, sampai-sampai 
setiap yang melihatnya merasa terkagum-kagum dengannya, 


444 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 4850) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2846). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 483 


perkataannya didengar oleh siapa saja yang mendengarkannya dan 
menurutinya serta kagum dengannya. Sayangnya, kondisi di dalam 
hatinya hancur dan kosong akan makna, oleh karena itu 
Allah £& mengumpamakan mereka dengan kayu sandaran yang tidak 
mempunyai ruh dan perasaan. Hati mereka bersamaan sangatlah lemah 
diatas kelemahan, “Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras 
ditujukan kepada mereka.” (Qs. Al Munaafiguun [63]: 4) Karena, 
mereka menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka 
perlihatkan dan itu semua mereka lakukan karena takut diintimidasi. 
Setiap ada teriakan mereka mengira teriakan tersebut ditujukan kepada 
mereka. Seperti inilah setiap orang yang ragu memperlihatkan sesuatu 
yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan karena takut 
dengan sesuatu yang sangat rendah dan memperhitungkannya. 


Sedangkan seorang mukmin sangat berbeda dengan sifat ini. 
Hampir semua mereka lemah secara jasmani, pakaian. Perkataan 
mereka karena mereka lebih sibuk memperhatikan hati dan ruh mereka 
daripada memperhatikan jasad mereka. Oleh karena itu, hati mereka 
tetap kuat dan subur, sehingga mereka mampu menjalani perbuatan- 
perbuatan yang sulit selama melakukan ketaatan kepada Allah, seperti 
jihad, beribadah, menuntut ilmu dan lainnya. Hal seperti ini tentunya 
tidak bisa dilakukan oleh orang-orang munafik karena hati mereka 
lemah. Mereka tidak takut dengan zhahir apa yang ada Di dalam hati 
mereka kecuali akan terjadi fitnah di dalam jiwa mereka. Sesungguhnya 
tampilan lahiriyah mereka lebih baik dari apa yang kelihatan dari 
mereka, dan apa yang mereka rahasiakan lebih mulia daripada apa yang 
mereka perlihatkan. 


Sulaiman At-Tamimi berkata, “Suatu saat seseorang datang 
kepadaku dalam mimpiku dan berkata, “Wahai Sulaiman, sesungguhnya 
kekuatan seorang mukmin ada di dalam hatinya'.” 


484 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Seorang mukmin lebih menyibukkan dirinya merawat hatinya 
daripada penampilannya sehingga lahiriyahnya pun menjadi lemah. 
Mungkin akan ditolak kalau mereka mengetahui apa yang ada dalam 
hatinya. - 

Ali berkata kepada para sahabatnya, “Jadilah seperti lebah disisi 
burung, karena setiap burung selalu melemahkannya kalau mereka tahu 
apa yang mereka lakukan di dalam sarangnya.” 


Dengan kondisi hati yang kuat dan tetap seorang mukmin selalu 
berada dalam keimanan. Iman dalam hatinya seperti pohon indah yang 
akarnya kuat menghujam ke dalam bumi dan cabangnya menjulang 
tinggi ke langit. Dia pun hidup dalam keimanan dan mati serta 
dibangkitkan dalam keadaan beriman. Sedangkan angin adalah cobaan 
di dunia yang menggoyahkan jasmaninya ke kanan dan ke kiri, tetapi 
angin tidak sampai menembus hatinya karena dia terlindungi dan di 
tuntut oleh cahaya keimanan. 

Adapun seorang kafir dan munafik sangat jauh berbeda, kondisi 
fisiknya yang kuat tidak tergoyahkan dengan tiupan angin di dunia, 
tetapi hatinya lemah dipermainkan oleh hawa nafsu semu yang 
menyesatkan dan menariknya ke kanan dan ke kiri. Hatinya pun seperti ` 
pohon buruk yang dicabut dari atas tanah karena tidak mempunyai 
akar. Hatinya juga seperti pohon handzalah atau semisalnya yang tidak 
menghujam kuat ke dalam bumi. 

Ali pemah berkata menjelaskan kondisi para pengacau, “Mereka 
seperti binatang ternak yang megikuti setiap seruan. Mereka cenderung 
mengikuti setiap terpaan angin, tidak tercerahkan dengan cahaya ilmu, 
tidak kembali kepada pilar yang kuat.” 

| Dari sini terlihat adanya penggabungan antara hadits 
perumpamaan seorang mukmin dengan sebuah tanaman dan seorang 
fasik dengan pohon padi, dan antara hadits perumpamaan seorang 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 485 


mukmin dengan pohon kurma. Karena perumpamaan seorang mukmin 
dengan sebuah tanaman karena jasadnya yang selalu diterpa dengan 
berbagai macam ujian, dan perumpamaannya dengan pohon kurma 


karena imannya, amalnya dan juga perkataannya. Hal ini seperti yang 
disinyalir oleh Allah # dalam firman-Nya, 


EE SKL صرب الله متلا طِمَهٌ‎ 25 2 2 
st 00 Aid 


“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat 
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya 
teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.” (Os. Ibraahiim (14): 24) 

Allah & mengumpamakan dengan kalimat syahadat yang 
merupakan pilar Islam, dan menancap dengan teguh dalam hati seorang 
mukmin seperti halnya akar pohon kurma yang menghujam ke dalam 
bumi. Sedangkan tingginya amal seorang mukmin seperti pohon kurma 
yang menjulang, dan amal seorang mukmin selalu diperbaharui setiap 
waktu seperti pohon kurma yang didatangi untuk dimakan setiap waktu. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ره‎ “Bahwa seorang mukmin 
yang lemah itu seperti tanaman, dan orang yang kuat seperti pohon - 
kurma.” 

Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan lainnya secara marfu’, akan 
tetapi tidak sah kalau secara marfu’, yang benar adalah secara mauguf, 
seperti yang dikatakan oleh Ad-Daraguthni dan lainnya. 

Buah dari tanaman adalah sumbu yang dihinakan dan ingin 
dimiliki oleh setiap yang mendekatinya. Manusia ingin memilikinya 
dengan cara memakannya, memotongnya, dan mencurinya. Binatang 
menjadikannya sebagai padang rumput, dan burung ingin memakannya. 


486 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Seperti itu juga seorang mukmin yang terhinakan, banyak yang 
memusuhinya, karena Islam mulai dalam kondisi asing dan akan kembali . 
terasing seperti awal kemunculannya. Oleh karena itu, beruntunglah 
orang-orang yang terasing. Hampir semua manusia menghinakannya, 
menganggapnya aneh, dan menyakitinya karena kondisinya yang asing 
di tengah-tengah umat manusia. | 


| Sementara seorang munafik, kafir dan fasik seperti ash-shinniaur 
(sejenis tanaman). Tidak ada yang ingin memilikinya, tidak pula ada 
terpaan angin yang menggoyahkannya, serta tidak ada yang ingin 
mengambil buahnya karena tidak memungkinkan untuk mengambilnya. 
Di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad diriwayatkan dari 
Isham bin Yahya Al Hadhrami, dia berkata, “Golongan Al Hawariyyin 
mengadu kepada Al Masih Isa #2 lantaran kecintaan manusia kepada 
mereka dan kebencian mereka kepada manusia.” 


Al Masih Isa berkata, “Begitupula orang-orang yang beriman 
dibenci oleh manusia. Perumpamaan mereka seperti biji gandum yang 
manis rasanya akan tetapi banyak musuhnya.” 

Ka'ab berkata, “Di dalam Taurat disebutkan: “Tidaklah 


seseorang pun yang sabar dan rendah hati yang berada di suatu kaum 
kecuali kaum tersebut akan menyerang dan iri kepadanya'.” 


Khaitsamah berkata, “Ada sekelompok manusia yang aku 
berusaha untuk memberi manfaat kepadanya akan tetapi dia berusaha 
untuk mencelakaiku, karena sejatinya seorang munafik tidak akan 
pernah mencintai seorang mukmin selamanya.” 


Selain itu, seorang mukmin akan berjalan dengan musibah 
bagaimana dia berjalan, itu akan melemahkannya dan akan memberikan 
kepadanya musibah di samping kanan dan di samping kiri. Setiap dia 
memutarnya maka dia akan ikut berputar bersamanya akan tetapi 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 487 


balasannya adalah ampunan dan dampak yang baik, serta akan 
menghalanginya menjadi akhir yang jelek. Oleh karena itu, 
perumpamaannya seperti akar pohon yang akan digoyahkan oleh 
terpaan angin ke kanan dan ke kiri. Angin tidak akan membahayakan 
dirinya seperti perumpamaan orang Arab, “Apabila kamu melihat angin 
yang ribut maka tunduklah”, Maksudnya adalah apabila kamu melihat 
perkara yang besar maka tunduklah kepadanya. 


Para ahli hikmah berkata, “Tidak ada yang bisa menundukkan 
musuh yang kuat seperti sikap merendahkan hati. Perumpamaannya 
seperti angin ribut yang menerpa tanaman dan tidak terjadi apa-apa 
pada tanaman tersebut lantaran kelenturannya, tetapi angin ribut itu 
mampu menghancurkan pohon besar meskipun kokoh dan kuat. 
Sejatinya, orang fasik karena kekuatan dan kebesarannya akan kuat 
menghadapi takdir, dan akan melawannya, seperti pohon ash-shinaur 
(sejenis pohon) yang akan dihancurkan oleh angin ribut, dan tidak bisa 
tunduk kepadanya, sehingga dia akan diterpa angin ribut yang tidak 
sanggup dilawannya dan akhirnya menghancurkannya sampai ke akar- 
akarnya dan dia pun musnah. Ini seperti yang diceritakan Allah tentang 
kaum Ad, Dia ال‎ 


ah WA o7 “r? 


SE NE NI AA ءاد‎ GE 


> 


223 sa, Zah هو‎ I 


2 | ce 28 
2 منم‎ gm SN KES وه‎ É سل‎ 
a اراتا علیہ ر‎ DSA Gi 
وعدا‎ E درس ممه سے‎ 
ب‎ 1 3 Si Ole Haid Sa PA 


O LEK AI 


488 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Adapun kaum Ad maka mereka menyombongkan diri di muka 
bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, Siapakah yang lebih besar 
kekuatannya dari kami?” Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan 
bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya 
daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda 
(kekuatan) Kami. Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh 
kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak 
merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam 
kehidupan dunia. Dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan 
sedang mereka tidak diberi pertolongan’. " (Qs. Fushshilat (41): 15-16) 


Karena apabila seorang mukmin merendahkan hati di hadapan 
kebesaran Allah, bersabar terhadap semua cobaan maka dia akan 
mendapatkan balasan yang baik, keselamatan di dunia dan akhirat dari 
berbagai cobaan, hingga dia pun memperoleh ampunan. 

Sedangkan orang fasik ketika bersikap sombong dan merasa 
dirinya lebih besar serta kuat terhadap takdir Allah, maka Allah pun 
mempercepat hukumannya, sehingga mereka dikepung oleh musibah 
yang menghancurkannya, dan tidak sanggup menolaknya. Kondisinya 
seperti pohon besar yang dihancurkan oleh terpaan angin sampai ke 
akar-akarnya. 

Sebagian ulama berkata, 


Ia TE 12 r, “a. Lu 247 ەا ا‎ P < A یر‎ 9 
“PEAN الأذية شَامِحًا‎ JI Uh إن الريّاح إذا عصفن‎ 
“Sesungguhnya angin apabila akan menghancurkan maka 


akan menghancurkan orang yang sombong sampai ke 
cabangnya.” ; 


Ulama lain berkata, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab Wi 489 


WE a‏ وَرُوْحُهًا 


ليا مأو ينها على Aa‏ 


إن الرَيَاحَ إذا DIES‏ عراصفها 


r 


ú 2 P r 077 ore‏ م 
فليستر مي سوى العالي من الشجر 
“Siapa yang paling lamban dalam menjalani kehidupan dan‏ 
keruhaniannya‏ 
dan tidak pernah bermalam dalam keadaan lapar atas keletihan, maka‏ 
sesungguhnya angin apabila telah bertiup kencang‏ ` 
tidak akan melempar kecuali yang berada di atas pohon."‏ 
Tanaman walaupun kekuatannya lemah dan tak berarti akan‏ 
tetapi apa yang keluar bersamanya dan di sekitarnya akan menjadi kuat‏ 
serta akan membantunya. Lain halnya dengan pohon yang besar‏ 
sebagiannya tidak menguatkan satu sama lain. Allah mengumpamakan‏ 


Nabi-Nya dan sahabat-sahabatnya dengan sebuah tanaman untuk 
makna ini. Allah H berfirman, 


AA ag Na ANGE DA 3 e NG 
€ J ., ۽‎ rad 4 و‎ r - f 6 r 
a ڪل‎ SEA BE AE KAA 
“Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat 
mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman mengeluarkan tunasnya maka 


tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan 
tegak lurus di atas pokoknya.” (Os. Al Fath (481: 29) 


490 - Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab - 


Firman-Nya, “mengeluarkan tunasnya” maksudnya adalah, 
cabangnya, “maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat” maksudnya 
adalah, menyamainya dan menjadi seperti induk serta menguatkannya, 
“Lalu menjadi besarlah ia” maksudnya adalah, mengokohkannya, “dan 
tegak lurus di atas pokoknya” maksudnya adalah, berkumpul pada 
pokoknya. Tanaman seperti Nabi @ karena keluar dengan kesendirian 
kemudian dilengkapi dengan para sahabatnya. Mereka adalah tunas dari 
tanaman seperti besarnya kekuatan dari tanaman dari apa-apa yang 
tumbuh darinya sampai menjadi kuat dan berkuasa. 

Di dalam injil disebutkan, “Akan keluar suatu kaum yang akan 
selalu tumbuh seperti tumbuhnya tanaman.” 

Allah & berfirman, 


ati | وَالْمَوْصُونَ وَالْمَؤّصت بعصم‎ 
و‎ 
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 


sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain.” (Os. 
At-Taubah [9]: 71) 


Dia juga berfirman, 
3 سن م دس‎ aar ورور رياه دك‎ 
بعضهم من بعض‎ Hem IN المتتهمون وا‎ 
“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan-perempuan, 
sebagian dari sebagian yang lain adalah sama.” (Os. At-Taubah [9]: 67) 


Orang-orang yang beriman diantara mereka ada sebuah 
hubungan yaitu kecintaan di dalam bathin, seperti firman-Nya, | 


?P, 


رس و A‏ 15 > 0 
bas)‏ الموّمِئون لحو 
کے 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 491 


| “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.” (Qs. 
Al Hujuraat (49): 10) 

Karena orang-orang yang beriman hati mereka berkumpul pada 
satu orang dari keimanan yang mereka yakini. Sedangkan hati orang- 
orang munafik sangat berbeda seperti yang disinyalir dalam finman 
Allah, 


“at Dap pes aS 


“Kamu kira mereka itu bersatu sedang hati mereka berpecah 
belah.” (Qs. Al Hasyr [59]: 14) 

Hawa nafsu mereka berbeda, tidak ada hubungan batin sesama 
mereka, akan tetapi sebagian ulama berbeda-beda jenisnya satu sama 
lain di dalam kekufuran dan kenifakan. 


Di dalam kitab Ash-Shahihairf45 disebutkan sebuah hadits dari 
Nabi ©, beliau bersabda, 


Ana ab Ba ma oats oas 
يشد بعضه بعضا.‎ OLS المؤمن للمؤمن‎ 
“Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti 

sebuah bangunan.” Kemudian beliau menempelkan jari-jarinya satu 
sama lain. 


E O a 
beliau bersabda, 


445 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 481, 2446, 6020) dan Musim (Salal 
Muslim, 2585). 

446 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, dos dan Maia Dialah HE 
2586). 


492 ge Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab . 


مثل pa‏ في Cb sat BI‏ 
JA JS JE‏ | اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى له 
مائره هُ بِالْحْمّى Pay‏ 


“Perumpamaan seorang mukmin di dalam kecintaan mereka, 
kasih sayang mereka dan kemurahan hati mereka adalah seperti satu 
tubuh, apabila ada satu anggota badan yang merasa sakit maka yang 
lainnya pun ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur.” 


Tanaman akan dimanfaatkan setelah dipanen oleh pemiliknya, 
kemudian sisa dari panenan itu dimanfaatkan oleh orang-orang miskin, 
untuk dijadikan makanan binatang dan dimakan oleh burung. Bisa saja 
dimiliki oleh orang setelahnya dan dipanen kembali kemudian dijual dari 
biji-bijinya yang kemudian tumbuh secara terus-menerus. 


Ini seperti orang mukmin yang meninggal dunia dan 
meninggalkan cinderamata yang bermanfaat, seperti ilmu, amal 
sedekah, dan anak shalih yang mendoakan orang tuanya. 


Sedangkan orang fasik apabila telah berpisah dengan bumi, 
maka tidak ada lagi yang bermanfaat baginya, bahkan mungkin 
meninggalkan kerusakan. Itu seperti pohon basah yang tidak bermanfaat 
kecuali untuk kayu bakar. 


Tanaman biasanya membawa berkah, seperti perumpamaan . 
yang dibuat Allah dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. 
Di tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi 
siapa yang Dia kehendaki. Bukan seperti pohon karena setiap benih 
yang telah dia tanamkan tidak menambahkan kecuali satu jenis pohon. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 493 


Biji yang tumbuh dari tanaman itu adalah makanan pokok 
manusia, dan sumber nutrisi bagi tubuh, serta penyebab kehidupan 
jasmani. Begitu juga dengan iman, ia adalah makanan pokok bagi hati, 
dan nutrisi untuk ruh, serta penyebab kehidupannya. Apabila hati telah 
kehilangan iman maka ia akan mati, dan apabila hati sudah mati maka 
tidak bisa diharapkan untuk” hidup kembali. Bahkan, itu merupakan 
kehancuran baginya di dunia dan akhirat. 


ليس من مات فاستراح ميت نما اميت ميت الأحياء 


“Orang yang mati bukanlah jasad yang telah beristirahat, 
tetapi orang yang mati sebenarnya adalah orang yang dianggap mati 
tetapi dia masih hidup.” 
“Oleh karena itu, orang mukmin diserupakan dengan tanaman 
karena tanaman adalah kehidupan bagi jasmani, sedangkan keimanan 
adalah kehidupan bagi ruh. 


Adapun buah dari pepohonan yang besar seperti Ash-Shiniaur 
(sejenis tanaman) atau yang semisalnya tidak begitu bermanfaat, bahkan 
mungkin tidak apa-apa kalau kita kehilangannya. Begitulah 
Allah #imengumpamakan orang fasik atau munafik dengan pohon ini 
karena sedikit keuntungan yang dipetik dari buahnya. 

Saat dunia menjadi penjara bagi orang yang beriman dan surga 
bagi orang kafir, maka penghuni penjara selalu dalam keadaan sengsara 
sampai dia keluar dari penjara tersebut. Apabila dia telah keluar dari 
penjara maka dia akan menuju kesejahteraan dan kenikmatan yang 
abadi. Sedangkan penghuni apabila surga telah keluar darinya maka dia 

. akan jatuh ke dalam penjara yang abadi. 


| Apabila orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia 
dicelupkan satu celupan adzab dan dikatakan kepadanya, “Apakah 


494 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kamu pernah merasakan kenikmatan sa Maka dia menjawab, 
“Tidak wahai Rabb.” 


ما کان عب من اسراح ولا اسراح AA‏ 


o رمل‎ 


فما هي إلا ساعة ثم تنقضِي E‏ 


“Tidak ada kelelahan bagi orang yang beristirahat ` 
dan orang yang kelelahan tidak akan beristirahat. 
Tidaklah dia kecuali waktu yang sedikit kemudian habis 
dan pergi semuanya serta menghilang.” 
Seorang penghuni surga tidak akan merasakan paling beratnya 
kelelahan di dalam dunia sedikit pun, akan tetapi telah berganti dengan 
peristirahatan yang abadi. 


Wa JAN pad NT حَوِيْعَ‎ 
Pa aa 


“Semua penderitaan adalah seperti sebuah sengatan lebah yang 
kemudian pergi 
Ketika orang yang memanen merasakan lezatnya madu.” 
Barangsiapa yang ingin untuk mendapatkan kedudukan yang 
tinggi, maka dia harus sabar dengan keletihan pada waktu siang dengan 
bergadang pada malam hari. 


Barangsiapa yang besok ingin dekat a Kami, haruslah dia 
sabar. pada hari ini dengan beratnya cobaan Kami, tidak “akan 
merasakan sakit seseorang yang jujur di dalam kecintaan pada Kami. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 495 


O E WAN Rai. a an Be N ai na aa Median toe P ian وو‎ sal ma ل‎ GG LR aaa KH 


Harus ada musibah dan cobaan untuk mengetahui seseorang 
yang jujur dan yang bohong pada hari ini, 


Rose < PANA 2 | 1 “2 2 Am ع‎ A Ghea 
وتبلوا‎ boa من‎ Gagal AS SAT, 
ر‎ WIT 
GKG 
“Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar 
Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara 
kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. ” (Qs. 
Muhammad [47]: 31) 
al 9 2 Pe p ó 
بالراحة‎ JG الراحة لا‎ 
“Sebuah kondisi nyaman tidak akan didapatkan dengan beristirahat.” 
ER alan وه ەو‎ 4 he rr ر‎ or 
لو لا المشّقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدَام فتال‎ 
“Seandainya bukan kesusahan yang mengatur manusia seluruhnya. 


Kedermawanan akan menjadi miskin dan maju kepada sesuatu akan 
membunuh.” 

Tingkatan-tingkatan di dunia tidak akan didapat kecuali dengan 
kesabaran atas berbagai macam musibah di dalam pencariannya dan 
bersungguh-sungguh, bagaimana dengan orang yang menginginkan 
tempat yang terpuji di sisi Raja yang mampu melakukan segala hal. 

oaf e # od. Pa .s ل يي‎ @n 0 
كم غضوا حتى نظروا‎ S کم صبروا حى‎ 
| “Berapa banyak mereka bersabar sampai mereka mendapatkannya. 


496 $È Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


. Berapa banyak mereka menundukkan pandangan sampai mereka 
| dilihat.” 

Mereka tidak akan sampai tempat tujuan kecuali telah | 
merasakan betapa lamanya di penjara, mereka tidak akan beristirahat 
kecuali setelah mereka bersabar akan kesulitan. 

7- 83 


و قرب AN‏ على JL aib‏ الْعَائْصُ في طلابه 
al T‏ لاز Sate [MA‏ ل تكن يجان في“ حِسَابِهِ 


ske مِنْ‎ NN ولا مِرْحَائةٌُ‎ i PU 
“candana didakadan ا‎ 
maka tidak akan mendorong orang yang tenggelam di dalam 
pencariannya. 
Kalau gelombang laut akan tenang begitu saja, 
tidak akan mendapatkan mahkota di dalam penghasilannya 
Bukankah mutiara dan laut dan permatanya. 
tidak didapatkan kecuali dibelakang ketakutan pada ombak yang 
mengancam jiwanya.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 497 


HIKMAH DAN PELAJARAN 
DARI SABDA NABI 4), 


“AKU DIUTUS DENGAN PEDANG 
MENJELANG HARI KIAMAT.” 


Imam Ahmad47 meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar 446, dari 
Bagan beliau bersabda, 


بوثت بالسيّف بين يدي A‏ يُعْبَدَ الله 


Jama ca) Hi ó y 559‏ رزقئ ؟ ba‏ غل د 
yg A r‏ ر A 3 a.” r‏ 

ia الذلة وَالصَّكَارٌ على مَنْ حالف أُمْري»‎ Jaa 
نيه بقوع فور ينهم"‎ 


hanya Allah semata yang disembah, tiada sekutu bagi-Nya, rezekiku 
dijadikan di bawah bayangan tombakku, serta kehinaan dan kerendahan 


447 HR. Ahmad (2/50, 92). 


498 Gk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dijadikan bagi siapa saja yang menyelisihi urusanku. Barangsiapa 
menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka.” 


Penjelasan: 

Redaksi بالسيّف‎ (ani “aku diutus dengan pedang” maksudnya 
adalah, bahwa Allah telah mengutus beliau untuk menyerukan tauhid 
dengan pedang setelah hujah-hujah tentangnya tersampaikan. 
Barangsiapa yang tidak memenuhi panggilan tauhid setelah di 
sampaikannya Al Qur`an, hujah-hujah dan keterangan nyata, maka dia 
akan diseru dengan pedang. Allah & berfirman, ` 


Pa WA seh 


SN معهم‎ ds, Au GL) Ci لقد‎ 
rd KN مک ص‎ 
bia وَالْميرارت ليقوم الاس‎ 


“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan . 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama 
mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat 
melaksanakan keadilan....” (Qs. Al Hadiid (57): 25) 

Di dalam kitab-kitab sebelum Al Qur`an disebutkan, Nabi © 
disifati bahwa beliau diutus dengan alat pemotong yaitu pedang. 

Sebagian rahib Yahudi ketika hendak wafat berwasiat kepada 
pengikutnya agar mengikuti beliau. Dia berkata, “Sesungguhnya dia 
(Muhammad &) akan menumpahkan darah, menawan anak cucu dan 
perempuan (yang menyelisihnya), namun hal itu tidak mencegah mereka 
untuk mengikutinya.” 

Diriwayatkan pula bahwa Isa Al Masih # berkata kepada bani 
Israil mengenai sifat Nabi ©, “Sesungguhnya dia akan menghunus 


“Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 499 


pedang, kemudian mereka masuk ke dalam agamanya sukarela atau 
terpaksa.” 

Akan tetapi, Nabi @ diperintahkan untuk berdakwah dengan 
pedang adalah setelah berhijrah, ketika beliau memiliki wilayah, 
pengikut, kekuatan dan kekuasaan. | 

Sebelum hijrah, musuh-musuh Nabi @ telah mengancam beliau 
dengan pedang. Ketika itu, Nabi © sedang melakukan thawaf di 
Ka'bah, sementara para pembesar Quraisy telah berkumpul di dekat 
Hijir, mereka berkata, “Kami tidak melihat ada orang yang memiliki 
kesabaran tinggi seperti kami kepada orang ini (yakni Muhammad @). 
Dia telah menganggap bodoh kami, menghina nenek moyang kami, 
mencerca agama kami, memecah belah persatuan kami, dan mencela 
tuhan-tuhan kami. Benar-benar kami telah berlaku sangat sabar 
kepadanya.” 

Ketika Nabi # melewati kumpulan itu, mereka menfitnahnya 
“dengan perkataan-perkataan. Mereka lontarkan di muka Nabi @ dan 
E aa Ma Maka Nabi bersabda; 


1r, 0. r 4707‏ مه 


سمعول L‏ معشر قريش؟ Lt‏ وَالْذِي 53 


| “Apakah kalian mendengar wahai kaum Quraisy? Sungguh demi 
Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sunggguh aku datang 
kepada kalian untuk menyembelih.” 

Tiba-tiba orang-orang Quraisy tersebut tercengang dengan 
perkataan Nabi ©, seakan-akan di atas kepala mereka bertengger 
burung. Sampai-sampai orang yang sebelumnya paling kerasa terhadap 
beliau, menjawab beliau dengan perkataan yang paling bagus, dia 


500 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


berkata, “Silakan engkau meninggalkan tempat ini wahai Abul Oasim 
(Muhammad &) dengan tenang, demi Allah, engkau bukanlah orang 
yang bodoh.” 48 

. Muhammad bin Al Hasan berkata: Telah sampai pada Nabi © 
perkataan Abu Jahal yang berbunyi, “Sesungguhnya Muhammad 
mengklaim bahwa jika kalian membaiatnya maka kalian akan hidup 
sebagai raja, dan jikalau kalian mati, maka kalian akan di bangkitkan 
kembali dan bagi kalian taman-taman yang jauh lebih baik daripada 
taman-taman Urdun. Namun bila kalian menyelisihinya, maka kalian 
akan disembelih, kemudian kalian akan dibangkitkan setelah mati, dan 
kalian akan mendapatkan neraka sebagai hukuman.” 


Setelah Nabi # mendengar perkataan tersebut, beliau bersabda, 


s6. # 0. 2 oa PANA SE hr 
أقوّل ذلك» إن لهم مني لذبحاء وإله‎ UNG 


“Aku memang mengatakan hal itu, sesungguhnya mereka (yang 
membangkang) benar-benar akan aku sembelih, dan aku benar-benar 
akan menghukum mereka.” 


Allah & telah merintahkan beliau untuk memerangi orang-orang 
musyrik di banyak tempat dalam Al @ur'anul Karim. 
Allah & berfirman, 


Ee SEK UK PA HAN املع‎ Gp 
IK وأفنذوا له ڪل‎ Papa Adis Ata 
8 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 3678). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 501 


مم ,2 


pad 


| 5 EA Wi BLL L L 22 2 L K 2 Pak Ta 1 
ih IA EN Ss الصلوة‎ Lai, تاوا‎ 


aka A LA 
Ore 


(Qs. At-Taubah (9): 5) 
Allah & juga berfirman, 


PALA Ye JS VI LA Gp 
عار و ے رر کے م ر ے‎ Ge ر ی کے‎ ge 2 AA 

AI BA AN b وک ی‎ nan لوق یما متا‎ 

0 942 2 م 4- - ہے عوك‎ ope 41A 

A فوا في سيل‎ As يعض‎ an ولكن لاوا‎ A 


ILIRE pK 
Mah 

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan 
perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu 


telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu 


kamu boleh membebaskan mereka alau menerima tebusan sampai 
perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah menghendaki niscaya Allah 
akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebagian 
kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada 


502 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.” (As. 
Muhammad (47): 4) 

Karena itu, kaum muslimin ditegur ketika mengambil tebusan di 
awal | peperangan pada peristiwa perang Badar, dan 
Allah & menurunkan firman-Nya, 


E دعو مدب و مء ر‎ r wat 
N BEAN SA ل‎ 
$ و هرم‎ SA ص یرہ‎ 2 
© یر کے‎ AAN GA عرض‎ Dah 

“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum 
dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki 
harta benda duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat 
(untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bi aci ” (Qs. Al 
Anfaal (8): 67) 

Pada awalnya, kaum muslimin memberikan saran kepada 
Nabi @ agar beliau mengambil tebusan dari para tawanan secara 
umum. 

Ibnu Uyainah berkata, “Muhammad @ diutus dengan empat 
pedang; (pertama) pedang terhadap kaum musyrikin arab sampai 
mereka masuk Islam, (kedua) pedang terhadap musyrikin non Arab 
sampai mereka masuk Islam atau menjadi budak atau mereka ditebus, 
(ketiga) pedang terhadap orang-orang Ahli Kitab sampai mereka 
memberikan jizyah, dan (keempat) pedang atas kelompok pembangkang 
dari kalangan kaum muslimin.” 

4 

Apa yang disebutkan oleh Ibnu Uyainah di atas diperselisihkan 

oleh para ulama: 


| “Di antara mereka ada yang membolehkan adanya E 
dan perbudakan, baik kepada musyrikin arab maupun non Arab. Di 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 503 


antara mereka juga ada yang membolehkan pembalakan jizyah 
terhadap seluruh orang-orang kafir.” 

Yang jelas, bahwa di dalam Al Qur`an Al Karim, disebutkan 
adanya empat macam pedang: ` ; 

Pertama, pedang terhadap kaum musyrikin sampai mereka 
masuk Islam atau ditawan. Kemudian mereka dibebaskan dengan suka 
rela atau dengan tebusan. | 

Kedua, pedang terhadap orang-orang munafik, yakni pedang 
yang dihunuskan kepada orang-orang zindigM9 dan Allah telah 
memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad memerangi mereka dan 
` bersikap keras terhadap mereka sebagaimana tercantum dalam surah 
Baraa 'ah, At-Tahriim dan Al Ahzaab. Kemudian pedang terhadap Ahlul 
Kitab sampai mereka membayar jizyah, serta pedang terhadap Ahlul 
Bughat sebagaimana disebutkan dalam surah Al Hujurat. 

Rasulullah & sendiri belum pemah menghunuskan Bidan 
memerangi kelompok pembangkang ini semasa hidupnya. Yang 
pertama kali menghunuskan pedang kepada mereka adalah Ali 4 
ketika menjabat Khilafah. Ali 4 berkata, “Akulah yang mengajari 
manusia untuk memerangi kelompok pembangkang dari kalangan Ahlul 
Kiblat.” 

Nabi # masih memiliki pedang-pedang lainnya di antaranya: 
Pedang terhadap orang-orang yang murtad dengan sabda beliau, 


40 2 Jas من‎ 
Da 


449 Zindig adalah orang yang tidak mengimani akhirat dan ketuhanan Allah. Atau 


orang yang. menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. 
Lih Tarok Gamis (3/481) 


504 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad) maka 
bunuhlah ia.” 0 | 

Abu Bakar Ash-Shidiq 4% adalah orang yang menggunakan 
pedang ini ketika menjabat Khilafah untuk memerangi orang-orang yang 
murtad di antara kabilah Arab. | 

Selanjutnya adalah pedang terhadap Al Mariqin, mereka adalah 
ahli bid'ah seperti Khawarij. Nabi @telah menetapkan agar memerangi 
mereka, namun para ulama berbeda pendapat tentang kekafiran 
mereka. Ali 5 telah memerangi mereka semasa menjabat sebagai 
Khalifah dan berkata, “Sesungguhnya mereka tidaklah kafir.” 

Diriwayatkan -dari Nabi & bahwa beliau memerintahkan Ali 4% 
untuk memerangi Al Marigin (orang-orang khawarij), An-Nakitsin dan Al 
Qasithin. 

Ali 45 juga telah membakar segolongan dari kaum Zindiq. Ibnu 
Abbas & membenarkan tindakan pembunuhan ini namun menginkari 
cara pembunuhannya dengan api. Maka Ali 4% berkata, “Celakah Ibnu 
Abbas, dia mencari-cari al hannat.” | 


Redaksi الساعَة‎ i ja “menjelang Hari Kiamat” maksudnya 
adalah, di hadapan Hari Kiamat. Artinya adalah bahwa beliau @ diutus 
dekat dengan datangnya Hari Kiamat. Di antara nama Nabi @ adalah 


Al Hasyir dan Al Agib, sebagaimana yang diriwayatkan secara shahih 
dari Nabi ©, bahwa beliau bersabda, 


450 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 6922) dari hadits Ibnu Abbas, dan 
Ahmad (Musnad Ahmad, 5/231) dari hadits Mu'adz bin Jabal. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 505 


< 
21 ممه‎ P 


KG 2 Ay cf‏ 7 المَاحِي؛ TA‏ كي يمحو 


لله بي الف وَالْحَاشِرُ ِي الاس على 


- 


78 الذي ل بعدي‎ SAP A 


“Aku adalah Muhammad dan Ahmad, aku adalah Al Mahi yang 
denganku Allah menghapus kekafiran, aku adalah Al Hasyir yang 
seluruh manusia akan dikumpulkan di bawah kakiku, dan aku adalah Al 
Aqib yang tidak ada nabi setelahku.” 81 


Allah & telah menjadikan terbelahnya bulan sebagai salah satu 
tanda dekatnya Hari Kiamat. Hal ini sebagaimana firman Allah &, 


OA CA KAT 


“Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. ” (Qs. 
Al Qamar [54]: 1) 


Beliau juga pemah melihat terbelahnya bulan di Makkah 
sebelum Hijrah. Diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi @ bersabda, 


on of e- 0 sa Z- 6 r و ع‎ A 
والساعة كهذو من هذه أو كهاتين‎ ci بعتت‎ 
To at عو 2 کا رر ہے‎ 2r 
“Jarak diutusnya aku dengan Hari Kiamat seperti ini.” Beliau 
kemudian memberi isyarat dengan jari-jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari 


tengah. 


451 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 4869) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2354). ١ 


506 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dalam kedua 
kitab Shahih -nya. 452 

Imam Ahmad453juga meriwayatkan dari hadits Buraidah, “Aku 
diutus bersamaan dengan Hari Kiamat (menjelang), dan walaupun 
hampir mendahuluiku.” 

Sementara dalam riwayat At Tirmidzi/54 disebutkan, beliau © 
bersabda, 


C كما‎ Gila في كفس الساعة‎ bai 
KAS -السبابة والوسطى-‎ sih هرو‎ 


“Aku diutus menjelang Hari Kiamat, lalu aku mendahuluinya 
sebagaimana aku mendahulukan ini untuk ini —jari telunjuk dan jari 
tengah— di antaranya tidak ada jari lainnya.” 


Maksud yang shahih adalah bahwa hadits tersebut menunjukkan 
akan dekatnya jarak beliau dengan Hari Kiamat. 


Sementara itu Qatadah mengisyaratkan bahwa maksudnya 
adalah jarak antara beliau dengan Hari Kiamat adalah seperti sisa ujung 


452 HR. Al Bukhari (Shahih لف‎ Bukhari, 6504), dan Muslim (Shahih Muslim, 
2951), dari hadits Anas. 
HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 6503), dan Muslim (Shahih Muslim, 
2950) dari hadits Sahal bin Sa'ad. 
HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 6505) dari hadits Abu Hurairah, dan 
Muslim (Shahih Muslim, 867) dari hadits Jabir bin Abdullah: 

453 HR. Ahmad (5/348) 

44 HR. At-Tirmidzi (2213) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 507 


jari telunjuk terhadap jari tengah, dan ada juga yang berpendapat bahwa 
selisih jarak antara beliau dengan Hari Kiamat adalah setengah tujuh. 

Dengan ini mereka berpendapat bahwa kelangsungan hidup 
umat beliau & adalah sekitar seribu tahun, yaitu tujuh dunia. Pendapat 
ini juga disebutkan secara marfu? dari hadits Ibnu Zaid, akan tetapi 
sanadnya tidak shahih. 

Disamping itu, pendapat tersebut juga dirajihkan oleh Ibnu Al 
Jauzi dan As-Suhaili, dia berkata, “Apabila hadits marfu mengenai hal 
tersebut tidak shahih, akan tetapi hal tersebut shahih dari Ibnu Abbas 
dan lainnya. Begitu pula menurut ahli kitab.” 

Diantara dalil yang menunjukkan bahwa diutusnya Nabi 
Muhammad @ termasuk tanda-tanda kiamat adalah bahwa beliau 
mengabarkan tentang kemunculan Dajjal dalam hadits Al Jassasah. 455 

Redaksi 4 لا شريك‎ iag الله‎ aN & “hingga 
Allah & disembah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu 
baginya.” Inilah maksud utama dari diutusnya Nabi @, bahkan juga 


tujuan dari diutusnya para rasul sebelum beliau sebagaimana firman 
Allah &, 


3) نكو‎ a) -=p Y| من قبللت من رسوا‎ CESES 


OQ 1 وو و‎ 20 S pe 
إلا أنأفاغيدون‎ 
“Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu 
melainkan Kami wahyukan kepadanya, ‘Bahwa tidak ada Tuhan (yang 


hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku'” (Qs. 
Al Anbiyaa' (21):25) 


455 . HR. Muslim (Shahih Muslim, 29452) 


508 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Firman Allah &, 
PEGAWAI AN ومد بق‎ 


“Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap 
umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut 
itu. "(@s. An-Nahl (16): 36) 

Bahkan ini adalah tujuan dari diciptakannya seluruh makhluk 
sebagaimana firman Allah &, 


OF SEARES AA TAA 
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku. ” (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56) 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah # tidak menciptakan umat 
manusia melainkan memerintahkan mereka untuk menyembah-Nya 
semata, dan Allah telah mengambil perjanjian dari mereka ketika 


hendak mengeluarkan mereka dari sulbi Adam terhadap perintah 
tersebut, sebagaimana firman-Nya di dalam Al Qur'an, 


3 سر عر‎ A و‎ é AA, PPRA MTMA 


MEP‏ خذ ربك من ple T‏ من د ووس KA AE‏ شهدم 
is UE At : IERA OM emil de‏ 


“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- 
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 
jiwa mereka (seraya berfirman), 'Bukankah Aku ini Tuhanmu?' Mereka 
menjawab, ‘Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi’. (Kami 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 509 


lakukan yang demikian itu) agar di Hari Kiamat kamu tidak mengatakan, 
Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah 
terhadap ini (keesaan Tuhan)”. ” (Qs. Al A'raaf [7]: 172) 

Banyak hadits marfu' dan riwayat mauguf dalam penafsiran ayat 
ini yang menyatakan bahwa pada saat itu Allah & bertanya kepada 
mereka, lalu mereka semua mengakui akan keesaan Allah 8. Mereka 


juga bersaksi atas diri mereka sendiri, dan dibarengi dengan persaksian 
ayah mereka Adam # serta para malaikat terhadap mereka. 


Kemudian Allah & menagih janji mereka pada setiap zaman 
dengan mengirimkan utusan-Nya, menurunkan kitab-kitab dengan 
tujuan mengingatkan mereka terhadap perjanjian yang pertama, dan 
memperbarui janji kepada mereka untuk selalui mengesakan-Nya, 
menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. 
Pembicaraan Allah & kepada Adam dan Hawa pada saat keduanya 
diturunkan dari surga menunjukkan kepada makna ini 
Allah #berfirman, i = 


22 لاص‎ 23 aa رسك‎ ko NGE ا‎ ; „%2 a ze 
Soe هدى‎ Hi KG GE أهيطوأ مِنْها جمِيعا‎ LS 
ITL A 2 AL oA Gra KI E علد مه يج‎ 
كفروأ وكيوا‎ NG 65 ولا هم‎ Ae هدای فلا وف‎ 
13 5 Z. و ۶ک علوم‎ PET ےم‎ AAT 
OAE LAI base 
“Kami berfirman, “Turunlah kamu semuanya dari surga itu! 
Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang 
mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, 
dan tidak (pula) mereka bersedih hati’. Adapun orang-orang yang kafir 


dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya.” (Qs. Al Baqarah (2): 38-39) 


510 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dalam surah Thaahaa ada juga ayat yang sama dengan ayat ini. 

Namun seluruh keturunan Adam ga tidak menepati janji yang 
telah diambil dari mereka: bahkan mayoritas mereka mengingkari janji 
tersebut. dan menyekutukan Allah &, yang mana Allah tidak 
menurunkan keterangan tentang itu. Oleh karena itu, Allah & mengutus 
rasul-rasul untuk memperbaharui perjanjian pertama dan menyeru 
mereka untuk memperbarui ikrar pengesaan kepada Allah &. 

Rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi, dan 
menyeru mereka kepada tauhid serta melarang mereka dari perbuatan 
syirik (menyekutukan Allah) adalah Nuh sg, karena syirik telah 
menyebar luas di antara keturunan Adam sebelum datangnya Nuh gi. 
Maka Allah & mengutus Nuh #8 kepada kaumnya selama 950 tahun, 
menyeru mereka untuk menyembah Allah & semata yang tidak ada 
sekutu bagi-Nya, sebagaimana disebutkan Allah & dalam surah Nuh 
tentang dirinya bahwa dia berkata pada kaumnya, 


OYA ja عدوا آله قر‎ ù 
“Yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan 


taatlah kepada-Ku. ” (Qs. Nuuh [71]: 3) 
Allah #k juga mengabarkan tentang Nuh فق‎ di tempat lainnya, 


Pap 4 LAH‏ 4 م فلا 
NU,‏ خيرم QÉ‏ 
“Sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada‏ 
Tuhan bagimu selain Dia.” (Qs. Al Mu minuun [23]: 23)‏ 


Namun tidak ada yang memenuhi seruannya melainkan hanya 
segelintir orang saja, dan kebanyakan dari mereka terus-menerus dalam 
kemusyrikan, sebagaimana firman Allah &, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 511 


2 Ar رك‎ Gang 44 ega FAL oA Le 
5 aja ودا ولا سواعا ولا‎ HY ولا‎ AJA AO وقالوا‎ 


0 


WAT ودعوق‎ 


“Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu B 
(penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu 
meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, 
yaug dan nasr'.” (Qs. Nuh [71]: 23) 

Ketika mereka terus-menerus dalam keadaan kufur, maka Allah 
menenggelamkan mereka dengan badai taufan, dan Allah 
menyelamatkan Nuh فق‎ beserta orang-orang yang bersamanya di dalam 
bahtera. Allah #k berfirman, 


وما ءامن معلل تیل @) 


“Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit." 
(Qs. Huud [11]: 40). 

Kemudian setelah Nuh, Allah & mengutus kekasih-Nya 
Ibrahim #2. Dia menyeru umatnya untuk bertauhid kepada Allah &, 
menyembah-Nya semata dan tidak menyekutukan-Nya. Dan dia 
berargumen terhadap hal tersebut dengan sebaik-baik argumen. Dia juga 
menghentikan kesesatan orang-orang musyrik dengan bukti-bukti yang 
jelas. Disamping itu, dia juga menghancurkan berhala-berhala kaumnya 
hingga berhala-berhala tersebut hancur berkeping-keping. Oleh karena 
itu, kaumnya ingin membakarnya, namun Allah & menyelamatkannya 
dari api tersebut: dan menjadikan api itu dingin serta keselamatan 
baginya. 

Kemudian Allah & mengaruniai Ibrahim dua orang putera, yaitu ; 
Ismail dan Ishaq. Lalu Allah © menjadikan kebanyakan para nabi dari 


512 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


keturunan Ishag; karena Israil adalah Ya'gub bin Ishag. Nabi-nabi bani 
Israil semuanya berasal dari keturunan Ya'gub, seperti Yusuf, Musa, 
Daud, Sulaiman dan diakhiri oleh Al Masih Ibnu Maryam. Dia menyeru 
mereka untuk selalu bertauhid sebagaimana firman Allah &, 


€ z 
A 02 53 f 430? > ze b د شم" + ی‎ 
لله رف ورد‎ Ka A) ما قلت هم إلا مآ‎ 
. E% rad r rad 
s - 


2 2 Pa ee JASA G S 2 zag 
سيدا ما دمت فيم توفي كنت نت الرقیب‎ un 


ارچ ع رر روہ 
sa‏ وانت 1 شیو (YA Ih‏ 
“Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang‏ 
Engkau perintahkan kepadaku (mengatakan)nya Yaitu: 'Sembahlah‏ 
Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap‏ 
mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau‏ 
wafatkan Aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. dan Engkau adalah‏ 
Maha Menyaksikan atas segala sesuatu'.” (Os. Al Maa'idah (5): 117) :‏ ` 
Kemudian kesyirikan menyelimuti bumi sepeninggal Al Masih,‏ 
karena kaumnya yang mengaku mengikutinya dan beriman padanya‏ 
berbuat syirik dengan seburuk-buruknya kesyirikan, hingga mereka‏ 
menjadikan Al Masih sebagai tuhan atau anak tuhan, dan menjadikan‏ 
Allah salah satu dari yang tiga (trinitas).‏ 
Adapun Yahudi meskipun mereka mengingkari kesyirikan,‏ 
kesyirikan itu ada di antara mereka; karena di antara mereka ada yang‏ 
menyembah lembu di masa Musa ga, mengklaim bahwa di dalam‏ 


patung lembu itu adalah Allah dan Musa melupakan tuhannya, lalu pergi 
mencarinya, dan tidak ada kesyirikan yang lebih besar dari ini. 


Di antara mereka juga ada sekelompok orang yang mengatakan 
bahwa Al Uzair adalah anak Allah, dan ini pun termasuk kesyirikan yang 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 513 


paling besar. Disamping itu, kebanyakan dari mereka menjadikan orang- 
orang alimnya dan para rahibnya sebagai tuhan selain Allah. Para alim 
dan rahibnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal 
bagi mereka, lantas mereka pun menaati para alim dan para rahib 
tersebut. Itulah bentuk ibadah mereka (kaum Yahudi) kepada para alim 
dan rahibnya: Siapa saja yang menaati makhluk dalam bermaksiat 
kepada Allah atau berkeyakinan dibolehkan untuk melakukan itu atau 
mewajibkanya, maka dengan I'tibar ini dia telah mempersekutukan 
Allah, karena dia telah mengharamkan dan menghalalkan sesuatu bukan 
karena Allah &. 


Sedangkan bentuk ke syikirikan kaum Majusi, amat jelas, mereka 
berpendapat bahwa tuhan ada dua, yaitu dua tuhan yang qadim; salah 
satunya tuhan cahaya dan yang lainnya tuhan kegelapan. Tuhan cahaya 
adalah pencipta kebaikan, sementara tuhan kegelapan adalah pencipta 
keburukan. Disamping itu, mereka juga menyembah api. 

Adapun bangsa Arab, India dan umat lainnya, mereka adalah 
manusia. yang paling jelas kesyirikannya, mereka menyembah 
sesembahan yang banyak selain Allah dan mengklaim bahwa perbuatan 
tersebut adalah bentuk pendekatan kepada-Nya. 

Ketika berbagai bentuk kesyirikan menyelimuti bumi, dan 
keburukannya menyebar luar di seluruh belahan dunia dari timur hingga 
barat, Allah & mengutus Muhammad © dengan Hanfiyah (Islam) dan 
tauhid yang mumi —agama Ibrahim—. Memerintahkan beliau untuk 
menyeru seluruh makhluk untuk mengesakan Allah dan menyembah- 
Nya semata, yang mana tidak ada sekutu baginya. | 

Pada awalnya Nabi Muhammad @ menyeru kepada Islam 


secara sembunyi selama tiga tahun, lalu beberapa orang pun memenuhi 
seruan beliau. Kemudian beliau © diperintahkan untuk berdakwah 


514 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


secara terang-terangan dan memperlihatkan dakwah tersebut, dikatakan 
kepada beliau ©, ; 


OS Bu 


“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa 
yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang 
musyrik.” (Qs. Al Hijr (151: 94) 

Nabi Muhammad @ menyeru seluruh manusia untuk 
mengesakan dan menyembah Allah semata yang tidak ada sekutu 
baginya secara terang-terangan. Beliau mengumumkan dakwahnya, 
mencela sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah &, serta 
mencela siapa saja yang menyembahnya dan mengabarkan bahwa yang 
menyembah selain Allah adalah termasuk ahli neraka. 


Oleh karena itu, kaum musyrikin pun naik pitam kepada beliau, 
mereka berusaha untuk selalu menyakiti beliau beserta orang-orang yang 
mengikuti beliau. Mereka juga berusaha untuk memadamkan cahaya 
Allah & yang merupakan tujuan dari diutusnya beliau @, namun 
beliau & bertambah gencar dalam dakwahnya dan memiliki tekad yang 
kuat untuk terus memperlihatkan dan menyebarluaskan dakwahnya di 
khalayak ramai. 

Di musim haji, Nabi & keluar sendirian untuk mendatangi para 
kabilah Arab yang datang ke Makkah, beliau memperkenalkan dirinya 
kepada mereka dan mengajak mereka untuk bertauhid, namun mereka 
tidak memenuhi ajakan beliau. Bahkan mereka membantah perkataan 
beliau dan memperdengarkan sesuatu yang tidak disukai beliau, atau 
barangkali mereka menyakiti beliau ©. Keadaan tersebut terus-menerus 
selama sepuluh tahun, beliau bersabda, “Siapa yang akan 
menghalangiku untuk menunaikan risalah Tuhanku? Sesungguhnya 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 515 


kaum @uraisylah yang menghalangiku untuk menyampaikan risalah 
Tuhanku.” | 

Selain itu, beliau juga masuk berjejalan ke pasar-pasar mereka di 
musim-musim yang mana dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai 
daerah, seperti pasar Dzi Al Majaz, beliau menyeru, “Wahai umat 
manusia! Katakanlah: Tidak ada tuhan selain Allah, maka kalian akan 
selamat!” Sementara di belakang beliau terdapat Abu Lahab yang 
menyakiti beliau, membantah perkataan beliau dan melarang orang- 
orang mengikuti seruan beliau. 

Suatu hari, orang-orang musyrikin berkumpul di tempat paman 
beliau, yaitu Abu Thalib. Mereka mengeluhkan perihal Nabi 
Muhammad & kepadanya, mereka berkata, “Dia telah menghina tuhan- 
tuhan kita, membodohi para pemuda kita, dan mencaci leluhur-eluhur 
kita, maka perintahkanlah dia untuk berhenti menghina tuhan kita.” 

Maka Abu Thalib berkata kepada Nabi Muhammad &, 
“Penuhilah permintaan kaummu.” 

Namun beliau $} menjawab, “Aku mengajak mereka kepada 
suatu yang lebih baik dari itu; hendaknya mereka mengucapkan suatu 


kalimat, yang mana dengan kalimat itu bangsa Arab berpegang teguh 
dan orang Ajam berkuasa.” 


Lalu Abu Jahal berkata, “Kami akan memberikannya kepadamu, 
dan sepuluh kali lipat semisalnya.” 

Maka beliau bersabda, “Ucapkanlah: Tidak ada tuhan selain 
Allah! ; 

Mendengar perkataan tersebut, orang-orang musyrikin pun pergi 
dan berpencar sambil berkata, 


ع 


LAS IYA‏ ودا إن هدا ىء ع 


516 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Mengapa dia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang satu 
| saja? Sesungguhnya ini sesuatu hal yang sangat mengherankan.” (Os. 
Shaad (38): 5). 

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi & bersabda 
kepada pamannya, “ Wahai pamanku! Seandainya mereka meletakkan 
matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku 
meninggalkan perkara ini, maka aku tidak akan meninggalkannya 
sampai Allah memenangkannya atau aku mati saat berusaha 
mencarinya (kemenangan Agama Islam)” 6 

Nabi & bersabda, 
| 7 A م‎ Sage r و 5 ` ر‎ °, g 9 
وما يحاف أ ولقد‎ ٠ أحفت في الله‎ aa 
Bu. o A KE ر‎ £ To. 2r ` .م‎ 2 0.9 
علي‎ C3 ولقد‎ akal RES اریت يي الله وما‎ 


ot ر مر ر ےو‎ DB د‎ Sah EE 
AS وَمَا لي طَعَامٌ يأكلهُ ذو‎ ak لاون ين يوم‎ 
بلال.‎ Ba إلا شيء يواريهِ‎ 


“Aku telah dicekam rasa takut ketika tidak seorang pun dicekam 
ketakutan, dan aku telah disakiti di jalan Allah pada saat tidak ada 
seorang pun disakiti. Telah datang kepadaku tiga puluh —hari dan 
malam— sementara aku tidak memiliki makanan yang dapat dimakan 
oleh sesuatu yang bernyawa kecuali sesuatu yang dapat menutup ketiak 
Bilal,” 457 


Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau & bersabda, 


456 Lih. Sirah Ibnu Hisyam (1/257) 
457 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/120, 186), At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
2472), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 151) dari hadits Anas. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 517 


£ 


2 e. fi 2 N م‎ 5 Fa 2 
“Tidak ada seorang pun yang disakiti di jalan Allah sebagaimana 
aku telah disakiti.” 8 


Kemudian ketika Abu Thalib wafat, lalu diikuti dengan wafatnya 
Khadijah, perbuatan jahat orang-orang musyrikin pun semakin keras 
terhadap beliau hingga akhirnya mereka memaksa beliau keluar dari 
Makkah menuju Tha “if. Di sana beliau menyeru penduduk Tha “if untuk 
menyembah Allah Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, 
namun tidak ada satu pun dari mereka yang memenuhi seruan beliau, 
bahkan mereka menyambut beliau dengan kekerasan. Mereka 
menyuruh beliau keluar dari daerah mereka, dan mereka menghasut 
orang-orang bodoh di kalangan mereka untuk membuat dua barisan di 
hadapan beliau, lalu melempari beliau dengan bebatuan hingga beliau & 


bercucuran darah. 


Maka Nabi & pun keluar bersama budaknya, Zaid bin Haritsah 
dari Thaif, namun tidak memungkinkan bagi beliau untuk masuk 
kembali ke Makkah kecuali dengan seorang pelindung (pemberi 
jaminan). Lalu beliau meminta perlindungan (jaminan) kepada para 
pemuka Quraisy, namun tidak ada satu pun yang mau memberikan 
perlindungan kepada beliau, dan mereka tidak mengabulkan keinginan 
beliau hingga akhirnya Al Muth'im bin Adi memberikan perlindungan 
kepada beliau. Maka Rasul pun masuk ke dalam perlindungannya, dan 
kembali menggencarkan dakwahnya untuk mengesakan Allah dan 
menyembah-Nya. 


458 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 7/155) dari hadits Jabir, dan Abu Nu'aim. (Hilyah Al 
Auliya `, 6/333) dari hadits Anas. 


518 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Beliau pernah menghadiri pekan raya (perdagangan) yang 
didatangi oleh berbagai kabilah, lalu beliau berbicara kepada setiap 


kabilah tersebut, 

wog ووو‎ o PEA ` 2 A? 2 mak ص‎ r 

يا بني OB‏ إني رسول الله إليكى ۾ يأمر كم أن 
L L 4 r r‏ 


| “Wahai bani Fulan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah 
kepada kalian, Dia memerintahkan kalian untuk menyembah-Nya, dan 
jangan sekali-kali kalian menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. ” 
Namun mereka semua tidak menerima ajakan beliau. 
Sementara itu Abu Lahab berada di belakang beliau, dia 
menghasut orang-orang dengan berkata, “Jangan menaatinya!” 


Selain itu, Nabi & juga pemah berseru dengan bersabda, 

2e na a AA مل‎ 0 - NIN 

من يؤويني؟ من ينصرني حتى & ad‏ رسالة ربي 
ce Ap‏ 


“Siapakah yang mau melindungiku? Siapakah yang mau 
menolongku hingga aku dapat menyampaikan risalah Tuhanku, dan dia 
akan mendapat surga. ” 459 


Namun tetap saja tidak ada satu pun yang memenuhi seruan 
dakwah beliau, hingga Allah و‎ mengutus para penolong dari Madinah, 
yang akhirnya mereka semua membaiat Nabi &. 


459 HR. Abdullah bin Ahmad (Ziyadat لف‎ Musnad, 3/492). 
Tertulis di dalam cetakan Musnad Ahmad, “Bahwa hadits ini dari riwayat 
Ahmad, namun yang benar adalah ia terdapat dalam Ziyadat anaknya, 
Abdullah.” Lih. لف‎ Musnad Al Jami (5/417). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 519 


Kisah di atas menunjukkan bahwa Nabi @ amat bersabar dalam 
berdakwah untuk menyembah Allah dan ridha terhadap berbagai 
kesulitan dan cobaan yang beliau dapatkan, berlapang dada, tanpa 
berkeluh kesah dan bersedih hati. 


Apabila salah seorang sahabat beliau mengeluhkan sesuatu, 
maka beliau bersabda, 


aa لن‎ g اي عبد الله‎ 
D عي و يصيعي‎ 
“Aku adalah hamba Alah, dan Dia tidak akan menelantarkan 
diriku.” F 
يَعْتِرَضَا‎ ofai  اَمَو صرت لهم عدا‎ 
إلا الطبيب المُمُرضًا؟‎ GN من لِمَرِيْض‎ 
“Aku menjadi seorang hamba bagi mereka, dan tidak pantas seorang 
hamba yang menentang. | 
Siapa saja yang melihat penyakit orang yang sakit, pasti ada seorang 
tabib yang merawat.” 


Diriwayatkan dalam Shahih Al Bukharf§® dan Shahih 
Muslim! sebuah hadits dari Aisyah, dia berkata: Aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, apakah ada satu hari yang lebih berat daripada hari 
terjadinya perang Uhud.” 


Nabi @ menjawab, 


460 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 3231) 
461 HR. Muslim (Shahih Muslim, 1795). 


520 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


PA 


cu ركان‎ ob a لعن الت‎ 

pem pekan e 
ii جيني إِلَى ما‎ pb JIS ui عبد يال‎ 
Y sal فلم‎ PA f, cahin 


1 


FF AJ ya up‏ راس an HEW‏ قذ 


Go pa ija > i‏ حبريل فتاداني فقَال: إن 


r 


rr © j مه‎ 


Dani ROWA وما‎ ag Bunuh 


aea عَلّيَ» ثم قال: إن الله قَدْ‎ kad IS JAS 


1 


on) ag JGH uk ah, قول قَوْمِك لَك‎ 


رلور ee r o£‏ 8 9 م £ £ 2 pA‏ 
لتأمرنى بأمرك وما (am‏ إن شتت آل أطبق عليهم 


“Aku telah mendapatkan (perlakuan jahat) dari kaummu. Dan 
sesuatu yang paling berat yang aku dapatkan dari mereka adalah hari 
Agabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abd 
Kulal, namun dia tidak memenuhi keinginanku. Maka aku pun pergi 
dengan wajah sedih, aku tidak sadar kecuali saat aku berada di Qami 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 521 


Ats-Tsa'alib. 462 Lalu aku mengangkat kepalaku dan ternyata awan 
tengah menaungiku, dan aku lihat ternyata di dalamnya ada Jibril, dia 
memanggilku, “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan 
kaummu dan bantahan mereka kepadamu. Dan dia mengutus malaikat 
penjaga gunung untukmu' maka dia pun mengucapkan salam kepadaku, 
lalu berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu 
terhadap dirimu dan aku adalah malaikat penjaga gunung, dan aku telah 
diutus datang kepadamu agar engkau memberi perintah kepada sesuai 
kehendakmu. Apabila kamu mau, aku akan menimpakan kedua gunung 
Akhsyab kepada mereka'” 


Namun beliau bersabda, 


“Bahkan aku mengharapkan Allah mengeluarkan dari 
keturunannya . orang-orang yang menyembah-Nya yang tidak 
menyekutukannya dengan sesuatu apa pun.” 

Nabi © tidak memiliki tujuan lain melainkan agar 
Allah & disembah, Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi- 
Nya, beliau tidak peduli —apabila memang terjadi— segala sesuatu yang 
menimpanya dalam berdakwah. Apabila sesembahan beliau (Allah &) 
telah diesakan maka telah tercapailah maksud beliau. Apabila yang 
dicintai beliau (Allah $) telah disembah maka telah tercapailah tujuan 
beliau. Apabila Tuhan beliau telah diingat maka hati beliau pun menjadi 
ridha. Adapun yang terjadi terhadap seluruh tubuh beliau, maka beliau 


462 Qar Ats-Tsa'alib adalah tempat migatnya penduduk Nejed menuju Makkah. 
Lih. Mu jam Al Buldan (4/377). $ 


522 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


tidak mempedulikan apa yang menimpanya di jalan Allah, baik yang 
meyakitinya maupun tidak. | 
Apabila Nabi disakiti oleh para musuh ketika beliau menyeru 
mereka untuk menyembah Tuan (yaitu, Allah $) mereka, maka beliau 
pun kembali kepada Tuannya (Allah &). Beliau menghibur dirinya 
dengan mendekatkan diri kepada Allah &, menyibukkan diri dengan 
bermunajat, berdzikir, berdoa dan berkhidmah kepada-Nya, dengan itu 
beliau melupakan segala kesulitan dan cobaan yang beliau dapatkan. 


Allah & telah memerintahkan beliau untuk melakukan berbagai 


hal tersebut di berbagai tempat dalam Al Qur'an Al Karim, 
sebagaimana firman Allah &, 


A wan رس‎ or oyr r IA سن سير‎ AL » ردس‎ 
al fi ريك‎ Aa وَسَيْحَ‎ Dya عل ما‎ yoh 
SAKA | 


“Dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam 
hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar). ” (Qs. Ath- 
Thuur: 47). 


2 r 4 5 r حم‎ 


oly‏ .ل Tan CA,‏ 0004 کی sore‏ صو صن ا 
ا ك فإنك Gieh‏ وسح بحمد ريك جين نقوم 


“Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan 
dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan 
sebelum terbenam(nya). ” (Qs. Ath-Thuur [52]: 47) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 523 


Loe Op 


Dr sarr LANG ر‎ » 
KE GO) anta DL يضِيقُ‎ SI ولقد‎ 
اليقث‎ bak ریک حى‎ Na 


6 


“Dan Kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu 
° menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara 
orang-orang yang bersujud (shalat). Dan sembahlah Tuhanmu sampai 
datang kepadamu yang diyakini (ajal). ” (Os. Al Hijr (151: 97-99). 

Apabila Nabi © mendapati suatu kesulitan atau terhalang oleh 
suatu permasalahan maka beliau mendirikan shalat, karena shalat adalah 
tali penyambung. Beliau bersabda, 


r 3 3 r 
- [a ٠. 07 0 و ° م«‎ 
جعلت فرة عيني في الصلاة.‎ 

“Dan Dia menjadikan shalat sebagai penyejuk hati. ” 463 
Rasulullah & terus-menerus menyerukan untuk mengesakan 
dan menyembah Allah & semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya hingga 
agama Allah menang dan pengesaan terhadap-Nya menyebarluas di 
belahan bumi, baik di Timur maupun Barat. Maka jadilah kalimat Allah 
adalah yang paling tertinggi, agama-Nya menjadi pemenang, 
pengeesaan terhadap-Nya menyebarluas, agama semuanya menjadi 
milik Allah, dan ketaatan seluruhnya dipersembahkan hanya untuk Allah 


semata, hingga akhirnya masuklah umat manusia ke dalam agama Allah 
secara berbondong-bondong. Ini menjadi salah satu tanda akan 


463 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/128, 85, 199), dan An-Nasa'i (Sunan An- 
Nasa `i, 7/61) dari hadits Anas. 


524 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dekatnya ajal beliau. Lalu beliau diperintahkan untuk bersiap menemui 
Allah & dan berpindah ke kampung akhirat yang abadi. 


Seolah-olah maknanya adalah, “Tujuan dari diutusnya dirimu 
telah tercapai, pengesaan terhadap-Ku telah nampak jelas di berbagai 
belahan bumi, kegelapan syirik pun telah hilang, peribadatan yang 
disembahkan kepada-Ku telah tercapai, hanya untuk-Ku semata tidak 
ada sekutu bagi-Ku, dan agama, semuanya hanya untukku, maka 
dengan ini aku memanggilmu kembali ke haribaanku untuk . 
memberikanmu pahala yang amat besar, dan sesungguhnya hari 
kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan). 
Kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) 
kamu menjadi puas.” 

Sifat Nabi & juga disebutkan di dalam Taurat, “Aku sama sekali 
tidak akan mencabut nyawanya (yaitu Muhammad) hingga agama yang 
bengkok. diluruskan olehnya dengan mengucapkan, “Tidak ada tuhan 
selain Allah”. Dengannya, aku membuka mata-mata yang buta, telinga- 
telinga yang tuli dan hati-hati yang tertutup.” 


Selain itu, beliau juga memerangi orang-orang untuk masuk ke 
dalam Tauhid sebagaimana sabda beliau, 


Y الاس حى يَقُولُوا: لا‎ ja أن‎ al 
alah الله فإذا قالوها عَصَّمُوًا مني دَمَاءَهُمْ‎ 
| إلابحق الإسلام.‎ 


“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga 
mereka mengucapkan ‘Tidak ada tuhan selain Allah; apabila mereka 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 525 


telah mengucapkannya maka darah dan harta mereka terjaga dariku 
(berada dalam perlindunganku) kecuali dengan hak-hak Islam. 464 
Apabila Nabi & mengutus .detasemen untuk berperang, maka 
beliau berwasiat kepada pemimpin mereka untuk menyeru musuhnya 
pada saat berhadapan dengannya kepada tauhid. Begitu juga, ketika 
mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengajak 
mereka bersyahadat.165 Beliau pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib 
untuk melakukan hal tersebut ketika beliau mengutusnya untuk 
memerangi penduduk Khaibar. 
Diriwayatkan dari Nabi @, bahwa apabila beliau mengutus suatu 
utusan maka beliau bersabda, . 
á o فى م ماه‎ .3 < 3 o م کک‎ - Í o Toe, 
لفوا الناس وتانوا بهم فلا تغيروا عليهم حتى‎ 


o fo A0 7 


Na NAN e LES 
رِجَالَهُم.‎ (PE pasha ني سام‎ A 
“Berbuat ramahlah kepada orang-orang dan lemah lembutlah 


kepada mereka, janganlah kalian menyerang mereka hingga kalian 
menyeru mereka. Karena tidak ada penduduk bumi baik di kota maupun 


464 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 25), dan Muslim (Shahih Muslim, 22) 
dari hadits Ibnu Umar. 
HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 2946), dan Muslim (Shahih Musim, 20) 
dari hadits Abu Hurairah. : 
HR: Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 391) dari hadits Anas. 
HR. Muslim (Shahih Muslim, 1/53) dari hadits Jabir. À 

465 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 1395), dan Muslim (Shahih Muslim, 19). 


526 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


di desa (badui), melainkan kalian membawa mereka dalam keadaan 
muslim lebih aku sukai daripada kalian membawa kaum wanita dan 


anak-anak mereka sementara kalian membunuh kaum lelaki mereka.” 
466 


Redaksi LA) Jp ر قي تخت‎ KPS “dan Dia menjadikan rezekiku 
di bawah kilatan tombakku” menunjukkan bahwa Allah & tidak 
mengutusnya untuk mencari kesenangan duniawi, tidak mengumpulkan 
harta, tidak menyimpannya, dan tidak pula untuk bersusah payah 
menyibukkan diri dengan sebab-sebab datangnya harta tersebut, akan 
tetapi Allah & mengutus beliau dengan tujuan menyerukan tauhid 
kepada-Nya dengan pedang. Siapa saja yang tetap melakukan hal itu, 
maka hendaknya dia memerangi musuh-musuhnya yang enggan 
menerima ketauhidan, mengambil harta mereka dan menawan kaum 
wanita serta keturunan mereka, sehingga rezekinya adalah harta-harta 
musuhnya yang dikaruniakan oleh Allah. Karena pada dasarnya 
Allah & mengaruniakan harta bagi bani Adam sebagai penunjang 
baginya untuk melakukan ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu, siapa 
saja yang menjadikan harta sebagai penunjang untuk melakukan 
kekufuran dan kemusyrikan, maka Allah menguasakannya kepada 
Rasul-Nya dan para pengikutnya, mereka akan mengambil harta 
tersebut dari mereka dan mengembalikannya kepada orang yang tepat, 
yaitu orang-orang yang menyembah dan mengesakan Allah &. Oleh 
karena itu, harta faí disebut dengan fai karena harta tersebut 
dikembalikan kepada orang yang lebih berhak, dan untuk itulah harta itu 
diciptakan. | 


466 HR. Musaddad (Musnad Musaddad sebagaimana dalam A/ Mathalib Al 
Aliyah, 1/2530) dari hadits Abdurrahman bin Aidz; dan Al Harits (Musnad Al 
Harits, sebagaimana dalam A/ Bughyah, 639) dari hadits Syuraih bin Ubaid. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 527 


Bahkan di dalam Al Qur`an terdapat satu ayat yang sudah di- 
mansukh, yang berbunyi, “Sesungguhnya harta itu diturunkan untuk 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat.” | 

Orang yang 'bertauhid dan taat kepada Allah & lebih berhak 
untuk mendapatkan harta daripada orang-orang kafir dan musyrik. 
Maka dari itu, Allah & memberikan kekuasaan kepada rasul-Nya dan 
para pengikut beliau atas orang-orang kafir dan kaum musyrikin, hingga 
dapat mengambil harta-harta mereka, dan Allah jadikan rezeki rasul-Nya 
dari harta (rampasan perang) ini: karena Allah & menghalalkan harta 
(rampasan perang) sebagaimana firman-Nya di dalam Al Qur`an, 


SAN 


PAR آله‎ ON GEN b Sia An مما‎ NG 


s‏ كور 
Open‏ 


“Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah 
kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik.” (Qs. Al Anfaal 
(8): 69) 

` Ini merupakan kekhususan yang Dia karuniakan kepada Nabi 
Muhammad & dan para pengikutnya, yaitu dengan menghalalkan harta 
rampasan perang (ghanimah). 


Ada yang berpendapat bahwa kehalalan yang dikhususkan bagi 
umat ini adalah harta rampasan perang (ghanimah) yang diambil dengan 
cara perang, bukan harta /ai' yang diambil tidak melalui proses 
peperangan, karena cara tersebut juga telah dihalalkan bagi umat-umat 
sebelum kita, dan itu merupakan rezeki yang dikaruniakan oleh Allah 
bagi utusan-Nya. 


Harta rampasan (ghanimah) tidak dibolehkan bagi selain beliau 
karena beberapa alasan, diantaranya: 


528 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


1. Karena harta tersebut diambil dari orang yang tidak berhak 
memilikinya; yang mana dia (yang dirampas) menjadikan 
harta tersebut sebagai penunjang dalam bermaksiat dan 
berbuat kesyirikan kepada Allah 4. Apabila harta tersebut 
diambil dari orang yang menjadikannya tidak dalam rangka 
taat, bertauhid dan berdakwah untuk menyembah-Nya, 
maka harta tersebut adalah harta yang amat dicintai Allah 
dan sebaik-baiknya cara untuk mendapatkan rezeki. 

2. Nabi & berjihad dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi 
tinggi, agamanya menjadi pemenang dan tidak dikarenakan 
untuk mendapatkan ghanimah: beliau mendapatkan rezeki 
adalah sebagai penyerta dalam ibadah dan jihad beliau di 
jalan Allah. Beliau tidak sengaja meluangkan waktu untuk 
mencari rezeki secara khusus, akan tetapi beliau beribadah 
kepada Allah dalam setiap waktu, mengesakan dan ikhlas 

. mempersembahakan segalanya hanya untuk Allah &. Oleh 
karena itu, Allah & menjadikan rezekinya terdapat di dalam : 
jihad tersebut tanpa adanya tujuan khusus untuk 
mendapatkan rezeki tersebut. | 


Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan secara 
mursal, bahwa beliau @ bersabda, 


YA pen “eta NP Yen AH‏ ا إن الله 
بعثني با لهاد ولم يبع عه 


“Aku adalah seorang rasul yang penyayang, dan aku adalah 
rasul yang (turut serta dalam) peperangan. Sesungguhnya 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WW 529 


Allah & mengutusku untuk berjihad dan bukan untuk bercocok tanam.” 
467 : 


Sementara itu Al Baghawi meriwayatkan sebuah hadits marfu' di 
dalam Mu'jam-nya, | 


إن الله بعتي باهُڌى ودين IA‏ يجني 


r 


اعا NG‏ تاحراء ولا سخابًا (IL‏ وحَعَل رزقي 


04 4 

٤ي‏ رمجي. 

“Sesungguhnya Allah mengutusku dengan sebuah petunjuk dan 

agama yang benar, dan tidak menjadikanku seorang yang bercocok 

tanam (petani) atau pun seorang pedagang, dan tidak pula orang yang 

berteriak-teriak di pasar, dan Dia menjadikan rezekiku di dalam 
tombakku.” 


Dalam hadits di atas Rasulullah © menyebutkan tombak dan 
tidak menyebutkan pedang agar tidak dikatakan bahwa beliau mendapat 
rezeki dari harta ghanimah, akan tetapi beliau diberikan rezeki harta fai 
dari yang dikaruniakan oleh Allah kepada beliau, diantaranya dari 
Khaibar dan Fadak. 


Fai` adalah harta yang diambil dari kaum musyrikin yang 
melarikan diri dari serangan beliau hingga meninggalkan seluruh harta 
benda mereka, berbeda dengan ghanimah, yang mana artinya adalah 
harta benda yang diambil melalui peperangan dengan pedang, dan 
penyebutan tombak dalam hadits tersebut lebih mendekati kepada 
makna mendapatkan harta melalui /ai'. Karena tombak dapat dilihat 
oleh musuh dari kejauhan hingga dapat membuat mereka melarikan diri. 


467 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 3/312). 


530 A Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Oleh karena itu, melarikan dirinya musuh disebabkan oleh kilatan 
tombak, sementara harta yang diambil dengan cara tersebut disebut 
dengan harta fai', dan darinya rezeki Nabi & diambil. Berbeda dengan 
harta ghanimah yang didapatkan melalui proses peperangan dengan 


pedang. Wallahu a'lam. 


Umar bin Abdul Aziz berkata, “Sesungguhnya Allah & mengutus 
Muhammad sebagai pemberi petunjuk dan bukan sebagai pengumpul 
harta (upeti). Kesibukan beliau adalah taat kepada Allah & dan menyeru 
untuk mengesakan-Nya. Segala sesuatu yang beliau dapatkan di sela- 
sela itu baik harta ghanimah maupun fai `, maka semua itu didapatkan 
sebagai penyerta dan bukan tujuan utama. Oleh karena itu, beliau 
mencela orang-orang yang meninggalkan jihad dan hanya sibuk mencari 
harta.” 


Berkaitan dengan hal tersebut Allah & berfirman, 


z 14 ae Ge . 03‏ م اس وص حك 
alas,‏ سي لله ولا فاقوا بایدیک إل الک 


Lal 


“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.” (Os. 
Al Bagarah (2): 195) 


Karena kaum Anshar berazam untuk meninggalkan jihad demi 
menyibukkan diri untuk harta dan ladang mereka. 


Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud168 dan 
lainnya269, | 


468 HR. Abu Daud (3462). 
469 HR. Ahmad (2/28, 42, 83). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB. 531 


o مر‎ A, 7. 


Fa البقر» و‎ Cs a : A Ken 5) 
pg يثزعة الله من‎ YY3 (Ke الله‎ LE Sta 


G‏ ور dau Oo‏ أن 


“Apabila kalian berbaiat dengan (transaksi) inah*”?, mengikuti 
ekor-ekor sapi (membajak ladang), dan meninggalkan jihad, maka Allah 
akan menguasai kalian dengan kehinaan yang tidak akan dicabut oleh- 
Nya dari leher kalian hingga kalian kembali ke agama kalian.” 

Oleh karena itu, para sahabat #ğ tidak menyukai masuk ke 
negeri yang diberlakukan upeti untuk bercocok tanam; karena perbuatan 
tersebut dapat menyibukkan diri dari jihad. 


Makhul berkata: Ketika kaum muslimin tiba di Syam, mereka 
diingatkan dengan lahan pertanian sekitar, lalu mereka pun bercocok 
tanam. Kemudian berita itu sampai kepada Umar 4, lalu dia mengutus 


seseorang untuk mendatangi lahan ladang mereka. Hingga akhirnya 
utusan tersebut menemui tanaman ladang tersebut telah memutih 
(hendak panen), lalu membakarnya dengan api. Kemudian Umar 
menulis surat kepada mereka yang isinya: 

“Sesungguhnya Allah # menjadikan rezeki umat ini di ujung 
tombaknya dan besi bagian bawah tombak. Apabila mereka bercocok 


tanam maka mereka seperti manusia (pada umumnya).” 
Atsar ini diriwayatkan oleh Asad bin Musa. 
Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, bahwa dia 


menulis surat yang isinya: 


470 Al Inah adalah membeli suatu barang dengan cara tempo, kemudian 
menjualnya dengan harga yang lebih murah secara tunai. j 


532 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Siapa saja yang bercocok tanam, lalu mengikuti ekor-ekor sapi 
(membajak sawah), ridha dengan hal itu dan menikmatinya maka dia 
dikenakan jizyah.” 

"Dikatakan kepada sebagian mereka, “Apakah kalian mengambil 
ladang (di daerah berlakunya jizyah) untuk keluarga kalian?” Mereka 
menjawab, “Demi Allah, kami tidak datang ke sini untuk bercocok 
tanam, akan tetapi kami datang untuk memerangi para pemilik ladang 


dan memakan hasil cocok tanam mereka.” 


Maka harta fai' (ghanimah) menyempurnakan keadaan orang- 
orang mukmin agar kesibukannya adalah hanya taat kepada Allah, jihad 
di jalan-Nya, menyerukan orang-orang untuk taat kepada-Nya, tidak 
hanya mencari keduniawian, dan mengambil harta /ai’ dan 
semacamnya sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana Nabi 
Muhammad & mengambil makanan pokok selama satu tahun dari 
harta fai`, kemudian membagi sisanya. Barangkali setelah itu beliau 
melihat orang yang membutuhkan makan pokok, maka beliau pun 
membagi makanan pokok keluarga beliau untuknya, hingga akhirnya 
keluarga beliau tidak memiliki sesuatu apa pun untuk dimakan. 


Begitupula orang yang disibukkan dengan ilmu, karena mencari 
ilmu adalah salah satu dari dua macam jihad. Jadi, kesibukan seseorang 
dengan ilmu, kedudukannya sama seperti jihad dan berdakwah di jalan 
Allah. Apabila dia mengambilnya dari harta /a ` atau wakaf, maka 
hendaknya dia mengambilnya sesuai dengan kebutuhan yang dapat 
menunjang jihadnya tersebut, dan tidak diperkenankan untuk mengambil 
lebih dari kebutuhannya. 


Imam Ahmad menetapkan bahwa harta baitul mal, seperti upeti, 
tidak diambil lebih dari kebutuhan, yang menyebabkan wakaf menjadi 
lebih sempit. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB. 533 


Orang-orang yang disibukkan dengan ketaatan kepada 
Allah & maka Allah akan menjamin rezekinya, sebagaimana disebutkan 


dalam hadits marfu yang diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit, 


Ao 077 A, ام‎ 45 — 79 sg o z 
coal همه فرق الله عليه‎ WAN من كانت‎ 


r of Pa رع‎ 0707 r ره‎ PANA CEE 
وجعل فقره بين عينيه» وم يانه من الدب إلا ما‎ 


IE و‎ A; r 
SA A AN SS وَمَنْ‎ SS 
وجي رَاغِمَة.‎ PN ca وَحَعَل غِنَاهُ في‎ 


“Barangsiapa yang tujuannya adalah dunia, maka Allah akan 
memisahkannya dengan keinginannya dan menjadikan kemiskinan di 
hadapannya, sementara dunia tidak mendatanginya kecuali apa yang 
telah ditetapkan untuknya. Dan siapa saja yang menjadikan akhirat 
tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan segala keinginannya, dan 
menjadikan kekayaan di hatinya, lalu dunia pun mendatanginya sambil 
mematuhinya (tunduk padanya). ” 


Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. 471 


Sementara itu At-Tirmidzi172 meriwayatkannya dari hadits Anas 
secara marfu’, 


471 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/183) dan Ibnu Majah (4105) dari hadits Zaid 
bin Tsabit. | 

472 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2465, 2466). 
HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 4107), dan Ahmad (Musnad Ahmad, 
2/358) dari hadits Abu Hurairah. 


534 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Lal 
Pah r 


Ust لعبادټي‎ wW al ابن‎ G Ja الله‎ ol 
رامد ا رلا فعا لا 2 ت يديك‎ ia Oya 


“Sesungguhnya Allah & berfirman, ‘Wahai anak Adam, 
luangkanlah waktumu untuk beribadah kepada-Ku, maka Aku akan 
mengisi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan memenuhi 
kebutuhanmu. Namun apabila kamu tidak melakukannya, maka aku 
akan mengisi kesibukan padamu, dan Aku tidak memenuhi 
kebutuhanmu'” 


Selain itu, Ibnu Majah178 meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara. 
marfu’, 


das TA A : الهُمُومَ م هما واا‎ Jaw iya 


IE به الْهُمُومُ في‎ CR ومن‎ A هم‎ A 
َم بال الله في‎ MI 


r a 1! r 6 £ Z £ 
أي أوديتهًا هَلك.‎ 

“Siapa saja yang menjadikan berbagai tujuannya (keinginannya) 
menjadi satu tujuan, yaitu tujuan akhirat, maka Allah akan mencukupi 
semua keinginan dunianya. Namun siapa saja yang tujuannya (yang satu 
itu: tujuan akhirat) dicerai beraikan dengan berbagai keinginan dalam 
` urusan dunia, maka Allah tidak mempedulikan dalam setiap kerusakan 
Wang ditimbulkannya, dan dia pun akan binasa.” 


473 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 257, 4106). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 535 


Dalam atsar Israiliyyat disebutkan bahwa Allah & berfirman, 
“Wahai dunia! Patuhlah kepada orang-orang yang patuh pada-Ku, dan 
lelahkan orang-orang yang patuh padamu!” 

ra 5 Aa lre e 

Redaksi sa خالف‎ IS وَجَعَل الذلة وَالصّعَارَ‎ “dan Dia akan 
jadikan kehinaan dan (kedudukan) yang kecil bagi orang-orang yang 
menentang perintahku” menunjukkan bahwa kemuliaan dan kedudukan 
yang tinggi, baik di dunia maupun akhirat akan didapat hanya dengan 
mengikuti perintah Rasulullah yang sama saja dengan mengikuti 
perintah Allah &, sebagaimana firman-Nya, 


Saez Ti eZl KANG |+ د‎ 
طاع الله‎ Aas الرسول‎ ala من‎ 
“Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah 
menaati Allah.” (Qs. An-Nisaa" [4]: 80) 


SI 


LA AA YAN EPA Tas 


“Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan 
bagi orang-orang mukmin. ” (Qs. Al Munafiguun (631: 8) 


“Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah 
kemuliaan itu semuanya.” (Qs. Fathir [35]: 10). | 

Sementara itu dalam sebagian atsar disebutkan bahwa 
Allah & berfirman, “Aku adalah pemilik kemuliaan, maka siapa saja 
yang menginginkan kemuliaan maka hendaknya menaati pemilik 
kemuliaan.” 


Allah & berfirman, 


536 Yk Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab 


Ea Wid A 2 s 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.” (Os. Al Hujuraat 
(49): 13). 


Maka dari itu, semua dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa 
kehinaan dan kedudukan yang kecil didapat dengan melanggar berbagai 
perintah Allah dan Rasul-Nya. 


Menentang Rasulullah @ dibagi kepada dua bagian: 


1. Pertentangan orang-orang yang tidak mengakui adanya ketaatan 
kepada perintah beliau, seperti pertentangannya orang-orang kafir 
dan ahli kitab yang berpendapat tidak adanya keharusan untuk taat 
kepada rasul, maka mereka berada dalam kehinaan dan 
kerendahan kedudukan. Oleh karena itu, Allah $ memerintahkan 
untuk memerangi mereka hingga mereka membayar jizyah dari 
tangan mereka sementara mereka dalam keadaan yang hina, dan 
merendahkan orang-orang Yahudi dengan kehinaan . dan 
kemiskinan, karena kekufuran mereka Kepada rasul dibarengi 
dengan sebuah pembangkangan. 

2. Orang-orang yang mengakui diharuskannya taat kepada beliau, 
kemudian dia menentang perintahnya dengan kemaksiatan, dalam 
hal ini ada dua macam: | 
a. Orang yang melanggar perintah beliau dengan melakukan 

kemaksiatan, sementara dia meyakini bahwa itu merupakan 
maksiat, maka dia mendapatkan kehinaan dan kedudukan yang 

rendah. | 
Al Hasan berkata, “Meskipun bighal mereka menghentakkan 
kakinya ke tanah dan kuda-kuda mereka berlari kencang, sesungguhnya 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 537 


kehinaan maksiat ada di leher-leher mereka. Allah pun enggan 
melainkan menghinakan orang-orang bermaksiat kepadanya.” 

Imam Ahmad pernah berdoa, “Ya Allah, kami telah dimuliakan 
dengan kemuliaan takwa, dan janganlah menghinakan kami dengan 
kehinaan maksiat.” 

Abu Al Atahiyah berkata: 

“Ingatlah sesungguhnya ketakwaan adalah sebuah kemuliaan dan 

kehormatan, 
sementara kecintaanmu kepada dunia adalah kehinaan dan 
kesengsaraan. 

Dan seorang hamba yang bertakwa tidak memiliki kekurangan, 
Apabila dia merealisasikan ketakwaan meskipun dia penenun atau pun 
pembekam.” 

Maka orang-orang yang masuk dalam golongan ini menentang 
rasul karena ajakan syhwatnya. 

b. Orang-orang yang menentang perintah beliau karena sesuatu 
yang syubhat, mereka adalah orang-orang yang memperturutkan 
hawa nafsunya dan ahli bid'ah. Mereka semuanya mendapat 
bagian kehinaan dan kerendahan kedudukan sesuai dengan 
pelanggaran (pembangkangan) mereka kepada perintah beliau. 
Allah & berfirman, 


gi AT Go 4 


أت أي سام حصت ون تتم وو 
2رر 4 وت 
ف الیو اديا W PAN SANG‏ 


“Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai 


2 
ol 


sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan 
mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang  membuat-buat 
kebohongan.” (Os. Al A'raaf (7): 152). 


538 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan ahli 
bid'ah, mereka semua mendustakan Allah &, sementara itu bid'ah 
mereka semakin bertambah besar sesuai dengan banyaknya pendustaan 
mereka pada-Nya. Allah menjadikan orang-orang yang mengharamkan 
yang dihalalkan-Nya atau menghalalkan yang diharamkan-Nya adalah 
seorang pendusta, dan siapa saja yang menyandarkan sesuatu kepada 
Allah padahal sesuatu itu tidak boleh disandarkan kepada-Nya, seperti 
patung, atheisme, atau mendustakan takdir-Nya, maka dia telah berbuat 
dusta kepada Allah &. ; 


Allah #k berfirman, 
bse > sk r و‎ 
تُصِيبهمْ تة أو‎ da ء ن‎ Gala حدر الس‎ 
OYE عَدَابُ‎ Hanan 


“Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut 
akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.” (Qs. An-Nuur 
[24]: 63) 


Sufyan berkata, “Fitnah, yaitu Allah akan mengunci mati hati 
mereka.” 


Dari sini diketahui bahwa akibat orang-orang yang berbuat 
bid'ah lebih besar dari pada akibat orang-orang yang berbuat maksiat, 
karena orang yang berbuat bid'ah telah mendustakan Allah dan 
menentang perintah rasul-Nya karena hawa nafsunya. | 

Adapun melanggar sebagian perintah Rasulullah & karena salah 
yang tidak disengaja, dengan berlandaskan sebuah ijtihad untuk 
mengikuti perintah beliau, maka hal ini sering terjadi di umat ini, baik 
dari para ulamanya maupun dari orang-orang shalihnya, dan tidak ada 
dosa di dalamnya. Bahkan pelakunya, apabila berijtihad maka dia 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 539 


mendapat satu pahala atas ijtihadnya tersebut sementara kesalahannya 
dihilangkan dari dirinya. Namun bersamaan dengan ini, hal itu tidak 
menghalanginya untuk mengetahui perintah Rasul yang telah 
dilanggarnya ini, yaitu dengan menjelaskan kepada umat bahwa hal ini 
bertentangan dengan perintah rasul, karena nasihat adalah milik Allah, 
rasul-Nya dan seluruh umat muslim. 


Pemberian (nasihat) pelanggar perintah ini memiliki kedudukan 
dan keagungan, dan dicintai oleh orang-orang mukmin, hanya saja hak 
Rasul lebih dikedepankan daripada haknya, bahkan itu lebih diutamakan 
bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. 


Maka, diwajibkan bagi semua orang yang telah sampai pada 
perintah rasul dan mengetahuinya untuk menjelaskan kepada umat dan 
'menasehati mereka, lalu memerintahkan mereka untuk mengikuti 
perintah beliau. Apabila pendapat kebanyakan umat menyelisihinya, 
maka perintah rasul lebih berhak untuk lebih diutamakan dan diikuti dari 
pendapat mayoritas yang bertentangan dengan perintah beliau dalam 
beberapa hal. 


. Oleh karena itu, para shahabat dan ulama lainnya membantah 
setiap orang yang menyelisihi sunah yang benar, dan barangkali mereka 
amat keras dalam membantah, bukan karena benci padanya, bahkan 
karena dia dicintai oleh mereka dan mulia di sisi mereka, akan tetapi 
Rasulullah & lebih mereka cinta, dan perintahnya di atas semua ` 
perintah makhluk yang ada. 

Apabila perintah Rasulullah & bertentangan dengan perintah 
yang lainnya, maka perintah beliau yang harus lebih diutamakan dan 
diikuti. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk tetap memuliakan 
perintahnya meskipun dia seorang yang mendapat ampunan, bahkan 
hendaknya orang yang berselisih tersebut tidak membenci untuk 
berselisih dengan pendapatnya tadi apabila dia telah mengetahui 


540 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab - 


perintah Rasul bertentangan dengan pendapatnya. Dia juga hendaknya 
dia ridha dengan perselisihan tersebut dan segera mengikuti perintah 
Rasulullah & apabila dia berselisih dengan perintah beliau. Hal ini 
sebagaimana wasiat Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa apabila hadits 
shahih berbeda dengan pendapatnya, maka hendaknya yang diikuti 
adalah hadits shahih tersebut dan meninggalkan pendapatnya. 


Asy-Syafi'i pemah berkata, “Aku tidak mendebat seseorang lalu 
aku senang dia melakukan kesalahan, dan aku tidak pernah mendebat 
seseorang, melainkan aku ingin tampaknya kebenaran melalui lisannya 
atau melalui lisanku.” 


Itu semua dikarenakan perdebatan (diskusi) yang mereka lakukan 
bertujuan untuk menampakkan perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan 
untuk menampakkan diri mereka sendiri atau menguatkan pendapatnya 
masing-masing. Begitu pula dengan para syaikh yang berilmu, mereka 
berwasiat untuk selalu menerima kebenaran dari setiap orang yang ' 
mengatakan sebuah kebenaran, baik dari anak kecil maupun dewasa, 
lalu meneliti kembali pendapatnya tersebut. | 


` Ada yang mengatakan kepada Hatim Al Asham, “Kamu adalah 
seorang ajami yang tidak fashih, dan kamu tidak mendebat seseorang 
melainkan kamu mematahkannya, dengan apa kamu mengalah 
Jawan (perselisihan)mu?” 

Dia menjawab, “Dengan tiga perkataan. Aku bahagia jika 
membenarkan perselisihanku, aku bersedih apabila dia keliru, dan aku 
menjaga lisanku dari mengucapkan kata-kata yang dapat menyakitinya.” 

Lalu hal itu disebutkan kepada Imam Ahmad, lalu dia berkata, 
“Aku tidak pemah mengetahuinya dari seorang pun.” 


Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa ada yang berkata 
padanya, “Sesungguhnya Abdul Wahhab mengingkari ini dan ini.” Maka 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 541 


dia berkata, “Kita masih berada dalam kebaikan selama di antara kita 
ada yang mengingkari hal ini.” 


Kisah lain yang berkaitan dengan pembahasan ini juga, yaitu 
perkataan Umar kepada orang yang berkata padanya, “Bertakwalah 
wahai amirul mukminin.” Lalu dia berkata, “Tidak ada kebaikan pada 
kalian apabila kalian tidak mengucapkannya untuk kami, dan tidak ada 
kebaikan pula pada kami apabila tidak menerimanya dari kalian.” 


Kemudian seorang perempuan membantah perkataannya, lalu 
lelaki itu pun mengikuti pendapat si wanita tersebut, dan berkata, “Si 
wanita benar, sementara si lelaki keliru. Umat manusia akan selalu 
dalam kebaikan selama di antara mereka ada orang yang mengatakan - 
kebenaran dan menjelaskan berbagai perintah Rasulullah @ yang 
menyelisihinya meskipun dia berudzur, berijtihad dan mendapat 
ampunan. Inilah kekhususan yang diberikan Allah & untuk umat ini, 
demi menjaga agamanya yang dengan alasan tersebut Rasulullah & 
diutus, karena sesungguhnya umat ini tidak akan sepakat di atas 
kesesatan, berbeda dengan umat-umat sebelumnya.” 

Maka dalam hal ini ada dua perkara: 

Pertama, barangsiapa yang menyelisihi salah satu perintah 
Rasulullah dalam sesuatu yang keliru, sementara dia berijtihad di jalan 
ketaatan dan berusaha mengikuti berbagai perintahnya, maka dia 
mendapatkan ampunan dari kesalahannya, dan derajatnya tidak 
berkurang dengan melakukan itu. 

Kedua, kemuliannya dan kecintaanya tidak menghalanginya 
untuk menjelaskan perselisihan pendapatnya dengan perintah 
Rasulullah &, dan menasihati umat adalah penjelasan perintah Rasul 
“bagi mereka. Begitu pula dengan orang yang dicintai dan dimuliakan, 
apabila dia mengetahui bahwa pendapatnya berseberangan dengan 
perintah Rasul, maka sebaiknya ada orang yang menjelaskan hal 


542 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


tersebut kepada umat, memerintahkan kepada mereka untuk mengikuti 
perintah rasul, dan mengembalikan pendapatnya di dalam dirinya. Inilah 
titik hitam yang tersembunyi pada mayoritas orang-orang bodoh yang 
disebabkan karena sifat taklid mereka yang berlebihan. 


Mereka mengira bahwa membantah pendapat ulama atau orang 
shalih terkemuka dapat merendahkan kedudukannya, padahal tidak 
seperti itu. Karena kelalaian terhadap hal semacam itu agama ahli kitab 
pun berubah. Mereka mengikuti kecerobohan para ulama mereka, dan 
enggan menerima berbagai kabar benar yang dibawa oleh para nabinya; 
hingga akhirnya mereka mengganti agama mereka, lalu menjadikan 
orang-orang alim dan para rahibnya sebagai tuhan selain Allah. Para 
alim serta rahib mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan 
yang halal bagi mereka, lalu mereka pun mematuhinya, karena 
kepatuhan mereka kepada para rahib dan orang alimnya merupakan 
bagian dari ibadah mereka. Selain itu, setiap ada seorang pemimpin 
yang mulia dan terkemuka di antara mereka, dan dipatuhi di kerajaan 
maka segala perkataanya akan diterima, dan kerajaan pun membawa 
orang-orang untuk mengikuti perkataanya, tanpa ada satu orang pun 
yang membantah perkataannya, dan tidak ada yang menjelaskan 
perselisihannya kepada agama. 


Namun umat ini dijaga oleh Allah untuk berkomplot dalam 
kesesatan, makanya diwajibkan ada seorang diantara mereka yang 
menjelaskan perintah Allah dan Rasul-Nya. Meskipun kerajaan berijtihad 
menghimpun seluruh lapisan masyarakat umat ini untuk sepakat dalam 
menyelisihi perintah Allah maka semua itu tidak akan berjalan dengan 
sempurna. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al Makmun, Al Mu'tashim 
dan Al Watsig, yang berijtihad dengan mengemukakan pendapat bahwa 
Al Qur`an adalah makhluk, bahkan mereka membunuh, memukul dan 
memenjarakan orang-orang yang bertentangan dengan pendapat 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 543 


mereka, sementara para ulama mengiyakan pendapat mereka karena 
rasa takut. - 


Kemudian Allah $ menghadirkan seorang imam kaum muslimin 
di masanya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang membantah kebatilan 
mereka hingga semua kebatilan itu lenyap, dan kebenaran menjadi 
pemenang di seluruh Negara Islam dan Sunnah. Imam Ahmad tidak 
pernah sekalipun menghasut seseorang untuk menentang perintah 
Rasulullah &, meskipun amat banyak orang yang menentang dirinya. 


Beberapa ulama telah berbicara terhadap satu masalah yang 
telah dikoreksi olehnya, lalu membawa urusannya hingga ketika dia 
telah wafat, tidak sampai kepadanya melainkan sebanyak empat jiwa. 
Dan apabila dia berbicara tentang seseorang maka dia akan jatuh, 
karena perkataannya adalah pemuliaan terhadap Allah & serta Rasul- 
Nya, dan bukan karena hawa nafsunya. 


Bisyr Al Hafi pemah berkata kepada seseorang yang bertanya 
tentang sakitnya, “Aku memuji Allah kepada kalian, aku menderita ini 
dan ini.” 

Lalu perkataan ini disampaikan kepada Imam Ahmad, mereka 
berkata, “Dia memulai dengan mengucapkan hamdalah sebelum 
menceritakan penyakitnya.” | 

Setelah itu Ahmad berkata, “Tanyakan padanya dari siapakah 
dia mengambil (perbuatan) ini?” Maksudnya apabila perbuatan ini tidak - 
dinukil dari kaum salaf maka perbuatan tersebut tidak dapat diterima. 


Bisyr berkata, “Aku memiliki atsar berkaitan dengan hal ini.” 


Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya dari sebagian 
kaum salaf, beliau bersabda, “Siapa saja yang memulai membaca 
hamdalah sebelum berkeluh kesah, maka hal itu tidak ditulis sebagai 
keluh kesah.” | | 


544 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kemudian riwayat tersebut sampai kepada Imam Ahmad, lalu 


dia menerima perkataannya. ' 


Diriwayatkan secara shahih dari Nabi © bahwa beliau © 
bersabda, 


“Segala amalan yang perkaranya tidak ika tuntunannya dari 
kami, maka itu ditolak.” 114 


Allah & memerintahkan Rasul-Nya untuk menolak (amalan) 
orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya, dan tidak 
menerimanya kecuali dari orang-orang yang mengetahui apa yang 
dibawa oleh rasul secara sempurna. Sebagian imam mengatakan, “Ilmu 
tidak diambil kecuali dari orang-orang diketahui bahwa ilmu diambil 
(darinya).” i 

Perintah Rasulullah @ ada dua macam, yaitu: 


a. Perintah zhahir yang dilaksanakan oleh anggota tubuh, seperti 
shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, dan semacamnya. 

b. Perintah batin, yang dilaksanakan oleh hati, seperti iman kepada 
Allah,  mengetahui-Nya, mencintai-Nya, takut pada-Nya, 
mengagungkan-Nya, ridha terhadap ketentuan-Nya, sabar atas 
cobaan yang Dia berikan. 

Semua ini tidak diambil kecuali dari orang yang mengetahui Al 
Qur`an dan Sunnah. Siapa saja yang tidak membaca Al Qur`an dan 
menulis hadits, kita tidak mengambil ilmu darinya, maka siapa saja yang 
berbicara tentang salah satu dari hal ini tanpa mengetahui apa yang 
dibawa oleh Rasulullah & maka dia masuk ke dalam orang yang 


474 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 2697), dan Muslim (Shahih Muslim, 
1718) dari hadits Aisyah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 545 


mendustakan Allah dan orang-orang yang berbicara tentang Allah yang 
tidak dia ketahui. Lantas apabila dia dalam keadaan tersebut, maka dia 
tidak akan menerima kebenaran dari orang-orang yang telah 
mengingkari kebatilannya, berlandaskan pengetahuannya atas apa yang 
dibawa oleh Allah, bahkan dia mencelanya dengan berkata, “Aku adalah 
pewaris keadaan Rasul, sementara ulama pewaris ilmu beliau saja.” 
Maka dia telah mengumpulkan dua komponen dalam perbuatan ini, 
yaitu antara pendustaan terhadap Allah & dan pendustaan terhadap 
kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah $, 


TOL Sa Gó قن طلم کن‎ Au 
© Goa La EEE asa aa 


“Maka siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang 
membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika 
datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahannam tersedia tempat 
tinggal bagi orang-orang yang kafir?” (Qs. Az-Zumar [39]: 32) 

Ini adalah orang yang sombong kepada kebenaran dan memiliki 
kepatuhan (keyakinan) kepada hawa nafsu dan kebodohannya, dia sesat 
dan menyesatkan. Sedangkan orang yang mewarisi keadaan Rasul 
adalah orang yang mengetahui keadaan beliau kemudian mengikuti 

“tuntunan beliau, sedangkan orang yang tidak mengetahui keadaan 
beliau, maka dari. mana dia mendapatkan warisan beliau?! | 


Hal seperti ini tidak ada di masa salaf shalih hingga mereka 
berjihad dengan sebenar-benarnya jihad. Perilaku seperti yang telah 
disebutkan di atas mulai muncul di masa mulai berkurangnya ilmu dan 
bertambahnya kebodohan, maka dari itu harus ada orang yang 
menjelaskan kepada tentang kesesatannya, dan dia (orang yang 


546 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


| 
| 
| 


mendustakan Allah dan kebenaran) memiliki kehinaan dan derajat yang 
rendah sesuai dengan pelanggarannya terhadap perintah Rasulullah &. 


Ya Allah, sungguh mengherankan, apabila seseorang mengklaim 
bahwa dirinya mengetahui salah satu bidang ilmu (karya) dunia tertentu 
—sementara orang lain tidak mengetahuinya memiliki kapasitas itu, dan 
mereka tidak melihat alat yang menunjang apa yang dia klaim— maka 
pasti mereka akan mendustakannya. Mereka tidak akan memberikan 
harta mereka -untuk dipercayakan padanya, dan mereka akan 
menganggap tidak mungkin baginya untuk membuat karya tersebut, 
maka bagaimana dengan orang yang mengklaim mengetahui seluk beluk 
Nabi &, sementara tidak pernah ada orang yang melihat dia menulis 
ilmu Rasul, bahkan tidak pula memberikan pengajaran dan pelajaran 
kepada keluarganya?! Sungguh amat mengherankan. Bagaimana 
mungkin orang-orang yang berakal dapat menerima klaimnya, dan 

. mereka menghukuminya telah merusak agama mereka dengan klaimnya 
yang penuh dusta. 

Kehinaan besar yang didapatkan a menentang perintah 
Rasulullah & adalah ketika meninggalkan jihad untuk memerangi 
musuh-musuh Allah £. Siapa saja yang mengikuti jalan Rasulullah © 
dengan ikut serta berjihad maka dia akan mulia, sementara orang yang 

° meninggalkan jihad padahal dia mampu melakukannya maka dia 
mendapatkan kehinaan. 


Berkenaan ini dalam sebuah disebutkan, 
البقر وئ ركم‎ EN GA, Ka SG إذا‎ 
SI لْهَا في سيل الله. سط الله علَيكم .ذلا‎ 


r 


من رقابکم حتى تر حعوا إلى وينكم. 


p 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 547 


“Apabila kalian berbaiat dengan (transaksi) ainah*””, mengikuti 
ekor-ekor sapi (membajak ladang), dan meninggalkan jihad, maka Allah 
akan menguasai kalian dengan kehinaan yang tidak akan dicabut oleh- 
Nya dari leher kalian hingga kalian kembali ke agama kalian.” 6 


Ketika Nabi 2 melihat besi pembajak sawah, maka beliau 
bersabda, | 


83 2 a 2 Wi 
ما دحلت دار قوم إلا 553 االذل.‎ 
P | 


“Tidak ada yang masuk ke daerah suatu kaum, kecuali kehinaan 

masuk ke dalamnya.” | 

“Oleh karena itu, orang yang meninggalkan apa yang pemah 
dilakukan oleh Nabi @ berupa jihad padahal dia mampu melakukannya, 
dan meninggalkannya karena kesibukan mencari harta dunia dari 
berbagai arah yang diperbolehkan maka dia akan mendapatkan: 
kehinaan. Bagaimana dengan kedudukan meninggalkan jihad demi 
mengumpulkan dunia dari berbagai arah yang diharamkan oleh 
Allah &. 

Sabda beliau ¢, «44 ya pá ks as “barangsiapa yang 
menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka” menunjukkan , 
dua hal, yaitu: | 

Pertama, larangan untuk menyerupai orang-orang yang selalu 
berbuat keburukan, seperti orang-orang kafir, fasiq, dan ahli maksiat. 
Allah & telah mencela orang-orang yang menyerupai keburukan yang 
dilakukan oleh mereka. Dia berfirman, 


عجو جه جج جح ست 

475 Al Inah adalah membeli suatu barang dengan cara tempo, kemudian 
menjualnya dengan harga yang lebih murah secara tunai. 

476 Takhrijnya telah disebutkan. 


548 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Pd 


rr < d 2 = 5006 | ع ل عر‎ 7 
8 =). a, nga . 5 - هه‎ 


Gx, BB. ohr ar aAA Ar رح‎ GA KI د ل سدس‎ 
SAE E DA & 2 OA CM استمتع‎ 
عل‎ AE 
nr e Y Pa 5 AA GA 21 LA KA NA 
في الانيا والكخرة‎ ALA حرطت‎ pe 


De D jih 


“Maka mereka telah menikmati bagian 17 dan kamu telah 
menikmati bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelummu 
menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan (hal yang batil) 
sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu, amalannya 
menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat: dan mereka itulah orang-orang 
yang merugi.” (Qs. At-Taubah [9]: 69) ; 

Nabi Muhammad 2 juga melarang umatnya menyerupai orang- 
orang kafir dan kaum musyrikin. Beliau melarang untuk melaksanakan 
shalat pada saat terbit dan tenggelamnya matahari, beliau 
mengemukakan alasannya bahwa pada saat itu orang-orang kafir 
kepadanya (matahari), maka sujud di waktu tersebut menyerupai 
perbuatan mereka dalam gambaran zhahirnya. Beliau & bersabda, 


A 2e 2 r RIES 5 ø 
إن اليهود والنصارى لا يصبعُون» فخالفوهم‎ 


“ Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mencat 
(uban di janggut dan rambut), maka berbedalah dengan mereka” 477 


Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa beliau @ bersabda, 


477 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5899), dan Muslim (Shahih Muslim, 
2103) dari hadits Abu Hurairah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 9 


ABU pai NG LŽI غيرُوا‎ 


“Ubahlah uban, dan janganlah menyerupai orang-orang 
Yahudi.” 478 


Beliau juga bersabda, 
الْمُشْرِكِينَ» وأحفوا الشوارب.‎ | A 


“Berbedalah dengan ONGAN musyrikin, dan pangkas 
(pendek)lah kumis kalian.” 479 


Perbuatan menyerupai dengan orang-orang musyrikin, orang- 
orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat adalah dilarang. Akan 
tetapi penyerupaan dengan mereka akan terjadi di kalangan umat ini 
sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah @, 


IA L 


3 74 م سن مَنْ کان (SUS‏ شير La‏ 21534( 
Sea‏ لو bes‏ خر ضب TA SAS‏ 
يا رَسُول الله» اليَهُودَ وَالَنَصَارَى؟ قال: MAS‏ 


“Sesungguhnya kalian akan mengikuti sunah-sunah orang-orang 
sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, dan sehasta demi sehasta, 
hingga apabila mereka masuk ke dalam sarang biawak maka kalian pun 


478 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/165), dan An-Nasa'i (Sunan An-Nasa `i, 
8/137), dari hadits Az-Zubair bin Al Awwam. 
HR. An-Nasa'i (Sunan An-Nasa `i, 8/137 dari hadits Ibnu Umar), dan At- 
Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 1752, dari hadits Abu Hurairah). 

479 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5892) dan Muslim an an 259), 
dari hadits Ibnu Umar. 


550 Sk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


akan masuk ke dalamnya.” Lantas para sahabat bertanya, “Wahai 
Rasulullah, orang Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Lantas 
siapa lagi.” 0 a 


- Ibnu Uyainah berkata: Dikatakan bahwa siapa saja diantara 
ulama kita yang rusak, maka di dalamnya ada keserupaan dengan 
Yahudi. Sedangan siapa saja diantara hamba-hamba (orang biasa) kita 
yang rusak maka di dalamnya terdapat keserupaan dengan kaum 
Nashrani. < f 
Dari sisi inilah, Allah & mencela ulama Yahudi yang memakan 
makanan haram, memakan harta dengan cara yang batil, menghalangi 
jalan Allah, membunuh anak-anak tanpa hak, membunuh orang-orang 
yang memerintahkan keadilan di tengah-tengah umat manusia, sombong 
pada kebenaran dan meninggalkannya secara sengaja karena takut 
kehilangan makanan dan kepemimpinan. Selain itu, Allah juga 
mencelanya dengan kedengkian, hati yang keras, menyembunyikan 
kebenaran, mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan. Semua 
kriteria ini ada dalam diri para ulama ahli bid'ah dan semacamnya, 
seperti golongan Rafidhah yang menyerupai kaum Yahudi dalam tujuh 
puluh kriteria. 


Sedangkan kaum Nashrani, Allah mencelanya dengan 
kebodohan dan kesesatan, melampaui batas dalam agama tanpa 
kebenaran, mengangkat makhluk ke sebuah derajat yang tidak layak 
disandangkan padanya, hingga diklaim bahwa di dalamnya terdapat sifat 
tuhan. Mengikuti para pembesar dalam urusan pengharaman dan 
penghalalan. Semuanya ini ada di dalam diri orang-orang bodoh yang 
menisbatkan diri mereka sebagai ahli ibadah di kalangan umat ini. 


480 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/450, 527), dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu 
Majah, 3994) dari hadits Abu Hurairah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Raj ab 3 551 


Diantara mereka ada yang beribadah dengan kebodohan tanpa 
ilmu, bahkan dia mencela ilmu dan para ulama. Diantara mereka ada 
yang melampaui batas pada sebagian syaikhnya, hingga mengklaim 
bahwa di dalamnya dirinya terdapat tuhan, diantara mereka ada juga 
yang mengklaim hulul secara mutlak dan menjadi satu kesatuan. 
Diantara mereka ada juga yang melampaui batas berkeyakinan kepada 
syaikh-syaiknya sebagaimana kaum Nashrani melampaui batas dalam 
memposisikan rahib-rahib mereka. Hingga mereka meyakini bahwa 
mereka boleh melampaui batas dalam agama sekehendak mereka, dan 
bahwa orang yang ridha terhadapnya akan mendapatkan ampunan, 
tanpa mempedulikan dengan apa dia beramal, dan dengan mencintai 
mereka. Dosa tidak memberikan mudharat apa pun selama mereka 
mencintai rahib-rahib mereka.. 


- Ulama yang arif melarang untuk berteman dengan orang-orang 
yang berbuat keburukan, dan memerintahkan untuk fokus kepada Allah 
dengan bersahabat dengan orang-orang baik. Namun siapa saja yang 
berteman dengan orang-orang baik hanya karena memberikan 
pemuliaan pada mereka, dan melampaui batas hingga melebihi batas 
kewajaran, lalu menggantungkan hatinya kepada mereka, maka dia 
telah memutuskan diri dari Allah karena mereka. Maksud dari berteman 
dengan orang-orang baik adalah menjadikan pergaulan bersama mereka 
menjadi penunjang untuk menuju Allah $, mengikuti jalan-Nya, dan 
agar mereka mengajarkan agama-Nya. 

Nabi & pernah memerintahkan keluarga dan sahabat-sahabat 
beliau untuk berpegang teguh pada ketaatan, beliau bersabda, 


ana‏ اله لا أغي pE‏ من ال 


Os 
. شا‎ 


8 


552 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Belilah jiwamu dari Allah, namun demikian aku tidak dapat 
melepaskan kamu sedikit pun dari (takdir) Allah.” 481 
Kemudian beliau bersabda kepada keluarganya, 


AT AB ن يوم‎ FA 3 Aga إن‎ 
KE de تھا‎ E a GL D ao Ju DA 
Ai 9 dea GOS 


“Sesungguhnya waliku pada Hari Kiamat adalah orang-orang 
yang bertakwa diantara kalian. Umat manusia tidak akan datang dengan 
membawa amalan, dan kalian datang dengan membawa dunia, kalian 
membawanya di atas leher kalian, lalu berkata, ‘Wahai Muhammad’ 
maka aku akan berkata, ‘Aku telah menyampaikannya’. ” 2 

, Beliau juga pemah bersabda kepada Rabi'ah Al Aslami ketika 
dia meminta kepada beliau untuk dapat menemani beliau di surga, 


“Bantulah diriku dengan memperbanyak sujud.” 3 


: Tujuan bersahabat dengan orang baik adalah dapat beramal 
shalih, mengikut mereka dalam kebaikan, merubah kondisi dari orang 
yang lalai menjadi rajin (beribadah/berbuat kebaikan), dari malas : 
menjadi pekerja keras, dari banyak berbicara menjadi seorang yang 
wara. Apabila bersahabat dengan mereka menjadikannya berbangga 


481 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 2753), dan Muslim (Shahih Muslim, 
206). 

482 HR. Al Bukhari (A/ Adab لف‎ Mufrad, hal. 31). 

483 HR. Ahmad (4/59). 


€ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 553 


diri, atau bertambah kemalasannya, dan kelalaiannya, maka dia telah 
memutuskan diri dari Allah yang mana dia mengira dengan itu akan 
sampai pada-Nya. Begitu pula dengan berlebihan dalam memuliakan 
para syaikh dan memposisikan mereka sebagaimana posisi para nabi, 
maka itu dilarang. 


Umar dan sahabat lainnya, serta para tabiin tidak berkenan 
apabila diminta untuk mendoakan seseorang, mereka berkata, “Apakah 
kami para nabi?” 


Ini menunjukkan bahwa kedudukan ini tidak diperkenankan 
kecuali kepada para nabi, begitu pula dengan mengharapkan berkah 
dengan atsar (bekas-bekas dari Nabi @). Para sahabat melakukannya 
(tabarruk) hanya dengan Rasulullah ©, dan tidak melakukannya kepada 
sesama sahabat lainnya, atau pun tabiin kepada para sahabat. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa ini tidak dilakukan karena naik ke dalam 
bentuk kesyirikan. Semua ini datang dari menyerupai ahli kitab dan 
kaum musyrikin, yang mana umat ini dilarang untuk melakukan 
perbuatan tersebut kecuali bersama Nabi @, seperti mengharapkan 
keberkahan dengan wudhu beliau, rambut beliau, sisa minuman dan 
makanan beliau. 


Intinya, semua ini adalah fitnah bagi yang memuliakan dan 
dimuliakan, yang mana dikhawatirkan adanya pelanggaran batas hingga 
masuk ke dalam sebuah bid'ah. Barangkali bisa meningkat ke sebuah 
bentuk kesyiriikan. Semua ini datang dari penyerupaan terhadap ahli 
kitab dan orang-orang musyrikin, yang mana perbuatan menyerupai 
mereka ini dilarang bagi umat Islam. 


Di dalam hadits yang diriwayatkan dalam /As-Sunan disebutkan 
bahwa beliau @ bersabda, | 


554 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


إن مِنْ JIE‏ الله إِكْرَامَ ذِي Dal ah‏ 
المُقسطء وَحَايِل الْقرآن غير الْعّالى فى Aa‏ 


sor 
. 


NS 


“Diantara (cara) mengagungkan Allah adalah menghormati 
orang yang sudah tua, raja yang adil, seorang penghapal Al Qur'an 
yang tidak berlebihan di dalamnya (Al Qur`an) dan tidak jauh darinya.” 
484 


Karena berlebihan adalah sifat orang-orang Nashrani, menjauh 
dan (membantah) adalah sifat orang Yahudi, sementara yang 
diperintahkan kepada kita adalah adil (tidak berlebihan dan tidak 
kurang). 

Salaf shalih, mereka telah melarang orang-orang untuk 
memuliakan mereka dengan larangan yang keras, seperti Malik, At- 
Tsauri dan Ahmad. 

Ahmad pemah berkata, “Siapa aku hingga kalian 
mendatangiku? Pergi dan tulislah hadits.” 

Apabila Imam Ahmad ditanya tentang sesuatu maka dia akan . 
menjawab, “Tanyalah para ulama!” Dan apabila dia ditanya tentang 
wara, dia akan menjawab, “Sesungguhnya aku tidak boleh berbicara 
tentang wara, seandainya ada orang yang masih hidup yang berbicara 
tentang ini.” 

Imam Ahmad juga pemah ditanya tentang ikhlash, dia 
menjawab, “Pergilah kepada orang-orang ahli zuhud, siapalah kami 
hingga kalian mendatangi kami?” 


484 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 4843). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 555 


Dikisahkan bahwa seorang lelaki mendatangi Imam Ahmad, lalu 
mengusap tangannya di atas bajunya, lantas dia mengusapkannya ke 
wajahnya, maka Imam Ahmad pun marah, lalu mengingkari perbuatan 
tersebut dengan berkata, “Dari siapa kamu mengambil perbuatan ini?!” 


| Kedua, menyerupakan diri dengan orang-orang baik, bertakwa, 

beriman, dan taat. Perbuatan ini baik dan disunnahkan. Oleh karena itu, 
disyariatkan untuk mengikuti Nabi &, baik dalam perkataan, perbuatan, 
pergerakan, adab dan akhlak beliau. Itulah bukti dari kecintaan yang 
benar, karena seseorang bersama orang yang dicintainya, maka dari itu 
diwajibkan untuk meneladani beliau dalam segala amalannya meskipun 
derajatnya lebih rendah dari beliau. 


Al Hasan berkata, “Janganlah terpedaya dengan ungkapanmu, 
“Seseorang bersama orang yang dicintainya’, karena sesungguhnya 
barangsiapa mencintai suatu kaum, maka dia akan mengikuti jejak 
mereka. Kalian tidak akan turut serta dengan orang-orang baik (shalih) 
hingga kamu mengikuti jejak mereka, mengambil petunjuk mereka, 
mengikuti sunah mereka, berada di atas manhajnya baik petang maupun 
pagi hari, semangat untuk menjadi bagian dari mereka, mengikuti jalan | 
mereka, dan mengambil jalur mereka. Namun apabila kamu kurang 
(lebih rendah) dalam beramal, maka hendaknya selalu dalam keadaan 
istigamah. Adapun apabila kamu melihat orang Yahudi, Nashrani, dan 
orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, mereka menyukai nabi- 
nabi mereka tidak bersama mereka: karena mereka telah menentang 
mereka baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta berjalan di atas 
jalan selain jalan mereka (para nabi), maka jadilah tempat mereka di 
neraka? Kami berlindung dari api neraka.” 


Dalam sebuah hadits disebutkan, 


PEN KE up aku 


556 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Menangislah! Apabila kalian tidak menangis, maka kalian akan 


ditangiskan. ” 85 


Siapa saja yang mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, 
lalu berusaha untuk menyerupai mereka, maka dia akan diikutsertakan 
bersama mereka, ان‎ disebutkan dalam hadits yang masyhur, 


w s 


“Siapa saja yang menghapal empat puluh hadits, maka dia akan 


dibangkitkan (dikumpulkan) bersama golongan para ulama. ”486 


Dan barangsiapa yang mencintai orang-orang yang taat dan 
mengingat Allah —dalam amalan sunah— dan ikut dalam majelis 
mereka, maka dia diampuni, meskipun dia bukan bagian dari mereka, 


Ja بهم‎ ES ed 


“Sesungguhnya mereka adalah kaum yang membuat teman 
duduknya sengsara.” 


Adapun menyerupai orang-orang baik secara zhahir, sementara 
batinnya jauh dari menyerupai mereka, maka keberadaan dirinya 
sebenarnya jauh dari mereka. Tujuan dari menyerupai mereka adalah 
agar disebut sama dengan orang yang diserupai olehnya sementara dia 
bukan bagian dari mereka, maka ini adalah salah satu dari karakter 
munafik. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, “Memohon 


485 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 4196) dari hadits Sa'ad bin Abi 
Waggash. 
486 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 5/150, 6/222, 7/66) dari hadits Abu Hurairah. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab S 557 


perlindunganlah kepada Allah dari kekhusyuan yang munafig, yaitu 
badannya terlihat khusyu sementara hatinya tidak khusyu.” 


Ulama salaf biasa bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, 
dan mereka menganggap diri mereka termasuk orang-orang yang 
kurang, melampaui batas dan orang-orang yang berdosa. Sementara 
kita dengan perbuatan buruk kita, kita menganggap diri kita termasuk 
orang-orang yang baik! 6 | 


Malik bin Dinar berkata: Apabila orang-orang shalih berdzikir, 
“Cih bagiku!” Ayyub berkata, "Apabila orang shalih berdzikir maka aku 
mengasingkan diri dari mereka." 

Yunus bin Ubaid berkata, “Hitunglah seratus karakter dari 
karakter kebaikan, maka tidak ada satupun darinya yang ada padaku.” 


Muhammad bin Wasi’ berkata, “Seandainya dosa itu 
mengeluarkan bau, maka pasti tidak ada satu orang pun yang mau 
duduk denganku.” . 


Wahai orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang 
shalih sementara pada hakikatnya dia jauh dari mereka, dan apabila dia 
menyerupai orang yang selalu berbuat dosa, maka sesungguhnya 
keadaanya dengan keadaan mereka adalah sama. Wahai orang yang 
mendengar segala sesuatu yang dilunakkan dengan sesuatu yang keras 
dan ujungnya keras, dan hatinya lebih keras dari batu karang! Wahai 
orang yang hatinya dingin dari ketakwaan, bagaimana mungkin pukulan 
itu bermanfaat apabila ditujukan kepada besi yang dingin? 


558 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


TERCELANYA HATI YANG KERAS 


Hati yang keras adalah kondisi hati yang dicela oleh Allah 4. 
Dia berfirman, 
Se r Lk 24 2 


PANTI 2‏ 7 بعد الك فھی کا جار و أواشدقسوة 


“Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sepat batu, 
bahkan lebih keras lagi.” (@s. Al Bagarah (2): 74) 

Kemudian Allah # menjelaskan tentang bagaimana terjadinya 
sehingga menjadi lebih keras, dengan firman-Nya, 


ron 22 , < 5 5‏ ورج 2 وس مس 
ول من الحجارة لما يتمص a MEN Asa‏ 


3 3 1 5 E 
da وط‎ WI يحرج من ألما وَإِنَمِنهَا‎ baan 


“Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir 

` sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu 

keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur 
Jatuh karena takut kepada Allah.” (Qs. Al Baqarah (2): 74). 


Allah juga berfirman, 


5 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 559 


1 3 رم رو 


AA Na امسو أن ضح‎ SA) 
Aji من ملل‎ SIA SKI KA 


بسنا 


”Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, 
untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang 
telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang 
yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian 
berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi 
keras.” (Qs. Al Hadiid (571: 16) 

Allah & juga menyebutkan di dalam ayat yang lain, 


pa Borl 


nyi م ین کر آله أوْليِكَ فى‎ EH 
C 


"Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu 
hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang 
nyata.” (Qs. Az-Zumar (39): 22) 

Allah & menyifati ahli kitab dengan kerasnya hati mereka 
sedangkan kita dilarang untuk menyerupai mereka. 

Sebagian ulama salaf berkata, “Tidak akan menjadi lebih 
kerasnya hati dari kalangan ahli kitab apabila sudah keras.” 

Di dalam Sunan At-Tirmidzi, disebutkan hadits dari Ibnu 
Umar رق‎ dia berkata: Rasulullah © bersabda, 


$$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


r 07 r x 


لا S‏ الْكَلامَ بعيْر ذكرالله» SUS Op‏ 


بير ذكر الله As‏ للقلب» وإن أَبْعَدَ النّاس جن الله 
القلب القاميى: 


“Janganlah kalian memperbanyak berbicara selain dzikir kepada 
Allah, karena banyaknya berbicara selain dzikir kepada Allah akan 
mengeraskan hati, dan orang yang paling jauh dengan Allah adalah 


orang yang hatinya keras.” 81 


Di dalam Musnad Al Bazzar, disebutkan sebuah hadits dari 
Anas #, dari Nabi &, beliau bersabda, 


oro عو‎ 


£ = - 00 زو ب ر 25 م 58 
ربعة من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» 


å 02 و‎ o ر‎ ۰ É 7 a 
G وَالحِرص على‎ JAWI وَطول‎ 


487 HR. At-Tirmdizi (Sunan At-Tirmidzi, 2411) dari jalur periwayatan Ibrahim bin 
Abdillah bin Hatib dari Abdillah bin Dinar dari Ibnu Umar...dan dia 
menyebutkan haditsnya. 

Abu Isa berkata, “Ini adalah hadits hasan gharib dan kita tidak mengetahuinya 
` kecuali dari hadits Ibrahim bin Abdillah bin Hatib." 

Di dalam Tuhfah Al Asyraf (5/445) disebutkan, "hadits ini gharib. " 

Ibnu Katsir menukilkan perkataan At-Tirmidzi di dalam tafsirnya bahwa hadits 

ini gharib. 

Adz-Dzahabi (Mizan Al T'tidal, 1/661) berkata tentang biografi Ibrahim bin 

Abdillah bin Hatib, “Dari keghariban hadtsnya dari Abdillah bin Dinar dari 

Ibnu Umar secara marfu'” 

Kemudian dia menyebutkan hadits ini dan berkata, “At-Tirmidzi 

mengomentari bahwa hadits ini hasan gharib.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 561 


“Ada empat perkara yang menghancurkan: ketumpuan dalam 
pandangan, hati yang keras, panjang angan-angan, tamak akan dunia." 
488 

Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam A/ Maudhu'af89 dari jalur 
periwayatan Abi Daud An-Nakha'i sang pendusta, dari Ishag bin 
Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas. 


Malik bin Dinar berkata, “Tidaklah seorang hamba diberikan 
dengan hukuman lebih besar dari kerasnya hati.” 


`... Disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Az-Zuhud.490 


Hudzaifah Al Mar'asyi berkata, “Tidaklah seseorang terkena 
musibah lebih besar dari kerasnya hati.” Diriwayatkan oleh Abu 
Nu'aim.491 


488 HR. Al Bazzar (Kasyf Al Asytar, 3230), dari jalam Hani' bin Al Mutawakkil 
mengabarkan kepada kita dari Abdullah bin Sulaiman dan Abban dari Anas 
tentang hadits ini. 

Al Bazzar berkata, “Abdullah bin Sulaiman mengabarkan beberapa hadits 
akan tetapi belum diteliti lagi.” 

Al Haitsami berkata (Majma’ Az-Zawa “id, 10/226) berkata, "Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Bazzar dan di dalam sanadnya ada Hani" bin Al 
Mutawakkil seorang periwayat dha if” 

Adz-Dzahabi (A/ Mizan, 4/291) berkata, “ini adalah hadits munkar.” 

HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 3/248) dari jalur periwayatan Sulaiman bin Amr bin 
Wahb dari Ishag bin Abdillah bin Abi Thalhah, dari Anas. 

Ibnu Adi berkata tentang hadits ini dan lainnya, “Hadits ini telah dipalsukan 
oleh Sulaiman bin Amr atas nama Ishag bin Abdillah bin Abi Thalhah.” 

HR. Abu Nuaim (Hilyah Al Auliya", 6/175) dari jalur periwayatan Hajjaj bin 
Minhal dari Shalih Al Murri, dari Yazid Ar-Raggasyi, dari Anas tentang hadits 
ini. Dia berkata, “Diriwayatkan secara marfu’ dan maushul akan tetapi 
tersendiri dari Shalih Al-Hajjaj." 

489 HR. Ibnu Al Jauzi (A/ Maudhuat, 3/125). 

490 HR. Ahmad (Az-Zuhd, 320). 

491 HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya, 8/269). 


562 SA Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Faktor penyebab kerasnya hati sangatlah banyak, di antaranya 
adalah: | : 


1. Banyak berbicara selain dzikir kepada Allah, seperti yang kita 
sebutkan Di dalam hadits Ibnu Umar. 


2. Melanggar janji kepada Allah. Allah & berfirman, 


(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk 
mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu.” (Qs. Al 
Maa “idah [5]: 13) 


Ibnu Agil ketika sedang menasehati manusia disuatu hari 
berkata, “Wahai orang yang mendapatkan kekerasan Di dalam hatinya, 
perhatikan mungkin engkau telah melanggar janji, karena sesungguhnya 
Allah & berfirman, (Tetapi) karena mereka melanggar janjinya?” (Qs. Al 
` Maa'idah [5]: 13). 


3. Banyak tertawa. Di dalam Sunan At-Tirmidzf?2, 
diriwayatkan sebuah hadits dari Al Hasan, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi @, beliau bersabda, 


492 HR. At-Tirmidzi (2305), Ahmad (Musnad Ahmad, 2/310), Abu Ya'la 
(Musnad Abu. Yaa, 6240), Ath-Thabrani (Al Ausath, 7054), Al Baihaqi 
(Syu'ab Al Iman, 9543, dan 11128), Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya' , 6/295) 
semuanya meriwayatkannya dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Abi Tharig, 
dari Al Hasan tentang hadits ini secara panjang. | 
Abu Isa berkata, “Hadits ini adalah hadits gharib dan kita tidak 
mengetahuinya kecuali dari hadits Ja'far bin Salman, sedangkan Al Hasan 
tidak pernah mendengar sesuatu pun dari Abu Hurairah secara langsung. 
Seperti ini yang diriwayatkan oleh Ayyub, Yunus bin Ubaid, dan Ali bin Zaid, 
mereka mengatakan, Al Hasan tidak pernah mendengar hadits secara 
langsung dari Abu Hurairah. Abu Ubaidah An-Naji meriwayatkan dari Al 
Hasan hadits ini adalah perkataannya, dan tidak menyebutkan dari Abi 
Hurairah dari Nabi @. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 563 


. ىو‎ 3 [2 | 
p 07 6 
0 
“Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa akan 
mematikan hati.” | 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan dari Al Hasan kalau ini adalah perkataannya.” 
Ibnu Majah498 meriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Raja" Al 


Jazari, dari burd bin Sinan, dari Makhul, dari Watsilah bin Al Asyaa', 
dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah @ bersabda, 


“Banyak tertawa akan mematikan hati.” 


Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ibrahim bin Abdillah bin 
Hunain, dari Abu Hurairah, dari Nabi- g. 494 


4. Banyak makan, apalagi kalau dia mendapatkannya dari 


sesuatu yang masih syubhat atau bahkan haram. Basyar bin 


Harits berkata, “Ada 2 perkara yang akan mengeraskan hati, 


Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya", 6/295) berkata, “Hadits ini gharib dari 
haditsnya Al Hasan, karena Ja'far hanya seorang diri meriwayatkan dari Abi 
Tharig." ١ 

Al Ajaluni (Kasyf لف‎ Khafa ` , 1/44) berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ahmad dan At-Tirmidzi dengan sanad yang dha'if" 

493 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 4217, dari jalur periwayatan Makhul dari 
Watsilah tentang hadits ini secara panjang) dan Ad-Daraguthni (A/ Mal, 
7/263-265 dan 1339). Kemudian Ad-Daraguthni mengatakan, “Hadits ini 
tidaklah kuat.” 

494 HR. Ibnu Majah. 


564 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


banyak berbicara dan banyak makan.” Disebutkan oleh Abu 
Nu'aim. 495 
“Al Mawardi menyebutkan di dalam kitab A/ Wara’, bahwa dia 
berkata, ““Aku bertanya kepada Abu Abdillah —dia adalah Ahmad bin 
Hanbal—, “Apakah seseorang akan mendapatkan Di dalam hatinya 
"kelembutan sedangkan dia dalam keadaan kenyang? Dia pun menjawab 
“Aku tidak melihat yang seperti itu” 
5. Banyaknya dosa. Allah © berfirman, 
wa ر‎ Gac ا و‎ 
DANG 
“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu 


mereka usahakan itu menutup hati mereka” (Qs. Al 
Muthaffifiin (83): 14) | te 


Di dalam Musnad AhmaddanSunan At-Tirmidzi, diriwayatkan 
hadits dari Abu Hurairah #8, dari Nabi @, beliau bersabda, 
5 A as F. PA r A Z r AG 2 
سوداء في‎ AN إذا ديق كانت‎ Cage إن‎ 


ِو Op‏ گاب وع Dp á Jaa EG‏ زا 

| A 0 7 Pd 7 P KN PAA ey 7 0 1 

رادت cai Yah aa‏ فذلك ON‏ الذي ذكر الله في 
58 : 


AG SEE BEK) 1215 


“Sesungguhnya seorang mukmin apabila dia melakukan sebuah 
dosa maka akan ditorehkan bintik-bintik hitam di hatinya, apabila dia 
bertobat dan meninggalkannya serta meminta ampun kepada Allah 


495 HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya` , 8/350). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 565 


maka akan dicabut dari hatinya, apabila dia menambah dosa lagi maka 
akan ditambah bintik-bintik hitam itu lagi sampai hatinya keras. Itulah 
sebuah penutup yang Allah sebutkan di dalam kitab-Nya, “Sekali-kali 
tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu 
menutup hati mereka .” (Qs. Al Muthaffifiin (831: 14) 

Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
shahih.” 196 | 

Sebagian ulama salaf berkata, “Apabila tubuh telanjang maka 


akan tipis, begitu juga dengan hati apatik sedikit dosanya maka akan 
lebih cepat untuk menangis.” 


Makna ini juga seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak, : 


r AW 047 


440 و‎ A . ور‎ of 
GiS إذ‎ Ji 35 En a 


ian لس‎ A ai 1 > ورك الذنُوب‎ 
“Aku telah melihat bahwa dosa akan mematikan hati, 
dan akan mewariskan keterhinaan bagi pecandunya. 
Adapun meninggalkan dosa akan menghidupkan hati 
dan lebih baik bagimu untuk tidak menaatinya.” 


496 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/297), At-Tirmidzi (3334), An- Nasa'i (Al . 
Kubra, 6/110), Ibnu Majah (4244), At-Thabari (Tafsir Ath-Thabari, 1/112, 
dan 30/98), Al Hakim (A/ Mustadrak, 2/562), Al Baihagi (Sunan Al Kabir, 
10/188, dan Syuab Al Iman, 7203) dari jalur periwayatan Ibnu Ajlan, dari 
@a'ga' bin Hakim, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah... kemudian dia 
menyebutkan haditsnya. 

At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini hasan shahih.” 
Al Hakim berkata, “Hadits ini shahih menurut syarat Muslim akan tetapi dia 
tidak Perayaan 


566 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Adapun kiat-kiat untuk mengobati kerasnya hati juga sangat 
banyak, di antaranya adalah: 

1. Banyak berdzikir kepada Allah daaa menggunakan hati 

. dan lisannya. 

Mua'lla bin Ziyad berkata, “Seseorang bertanya kepada Al 
Hasan, 'Wahai Abu Said, aku mengadu kepadamu tentang kerasnya 
hatiku’. Dia pun berkata, 'Dekatkanlah dengan dzikir kepada Allah'.” 
| Wahb bin Al Ward berkata, “Aku melihat perkataan ini, dan aku 
tidak mendapatkan sesuatu yang lebih melembutkan hati dan dapat lebih 
mendapatkan sesuatu yang hag melebihi membaca Al Qur`an bagi yang 


` mentadabburinya.” 


Yahya bin Muadz dan Ibrahim Al Khawwas berkata, “Obat hati 
ada 5 perkara, yaitu: (a) Membaca Al Qur'an dengan tadabbur, (b) 
mengkosongkan perut, (c) shalat malam, menangis diwaktu sahur, dan 
(d) bergaul bersama orang-orang yang shalih.” 
Dalil yang menunjukkan bahwa untuk menghilangkan kerasnya 
hati dengan dzikir kepada Allah adalah firman-Nya, 


Ai > AN ا‎ .... r 
S ءامنوا وتطمین قلوبه م يذكر الله ألا ينكر‎ sat 


p LE تطمَين‎ 


| “/(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati 
menjadi tenteram.” (Qs. Ar-Ra'd [13]: 28) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab @ 567 


“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al 
Qur`an yang serupa (mutu ayakayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar 
karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya, kemudian 
menjadi tenang- kulit dan hati mereka diwaktu mengingat Allah.” (Qs. 
Az-Zumar [39]: 23) 


OA ye GA > 5 و‎ AA مره‎ ki WAH م‎ 4 
dj لوبهم لزڪ ر الله وما‎ LA ol par aa ¥ 
jis. 
“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, 


untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang 
telah turun (kepada mereka). ” (Qs. Al Hadiid [57]: 16) 


Di dalam hadits Abdul Aziz bin Abi Rawwad secara mursal dari 
Nabi @, beliau bersabda, 


3 اوا AENG‏ 
ا Gi‏ يا رول لله قال: AS AN‏ لله 


4 o 


وكثرة ذكره. 


568 82 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Sesungguhnya hati ini akan berkarat seperti berkaratnya besi.” 
Mendengar ada yang bertanya kepada Rasulullah, “Bagaimana cara 
mengembalikannya lagi wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Dengan 
membaca Al Qur`an dan banyak berdzikir kepada Allah.” “91 


2. Berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. 


497 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 1/259, dan 5/283), Abu Nuaim (Hikyah Al Auliya", 
8/197), Al Baihaqi (Syu'ab Al Iman, 2014), Al Khatib (Tarikh-nya, 11/85), Al 
Qadhai (Musnad Asy-syihab, no. 178 dan 1179), Ibnul Jauzi (A/ Jal لف‎ 
Mutanahiyah, 2/832) dari jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abi Rawwad, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar secara marfu’. 

Ibnu Adi berkata dari Al-Wasithi, “Aku tidak mendengar orang-orang 
terdahulu berbicara tentangnya, akan tetapi saya menyebutkannya di dalam 
hadits-hadits yang diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang munkar dari 
periwayat-periwayat tsigah." 
Al Khatib menukilkan perkataan Ad-Daraguthni, “Al Ghassani seorang 
periwayat matruk dan suka berbohong. Dinukilkan juga oleh Ibnul Jauzi 
dalam A/ بلعلا‎ dan Adh-Dzahabi dalam لل‎ Mizan." 
Abu Nu'aim berkata, “Hadits ini gharib dari haditsnya Nafi’ dan Abdul Aziz, 
karena Abu Hisyam meriwayatkannya seorang diri dan namanya adalah 
Abdurrahim bin Harun Al Wasithi." 

— Ibnul Jauzi berkata, “Ini adalah hadits masyhur karena ada Abdul Aziz. Sudah 

° diketahui dengan riwayat Abdurrahim bin Harun Al Ghassani darinya, dan 
sanadnya dicuri oleh Ibrahim. Sedangkan Abdul aziz, menurut Ibnu Hibban, 
dia meriwayatkan hadits dengan angan-angan dan pelupa maka telah jatuh 
berhuijah dengan haditsnya. Adapun Abdurrahim, menurut Ad-Daraguthni, 
dia adalah periwayat matruk. Ibrahim bin Adi dahulu meriwayatkan hadits 
dengan munkar, dan dia berkata, “Menurutku, dia adalah seorang pencuri 
hadits.” 
Adz-Dzahabi dalam A/ Mizan berkata dari Al Wasithi, “Miliknya dari Abdul 
Aziz bin Abi Rawwadi dari Nafi’, dari Ibnu Umar secara marfu’, bahwa hati 
ini ... Hadits ini diriwayatkan oleh Hafsh bin Ghiyats dari Abdul Aziz, dia 
berkata: Rasulullah # bersabda ... kemudian dia menyebutkannya redaksi 
haditsnya secara mungathi' | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 569 


Ibnu Abi Dunya meriwayatkan, bahwa Ali bin Jad berkata 
kepada kami: Hammad bin Salamah berkata kepadaku, dari Abi Imran 
Al Jauni, dari Abi Hurairah, 


N 


07 0 Z A o r رر‎ Or zr 


P 2 
ساك راس‎ > ng وده دس‎ 5 as م‎ al w 22 
CLG وسلم قسوة قلبه» فقال: إن أحببت أن يلين‎ 
r o P r rad 2, o 1 o 3 
` “Datang “seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah & 
tentang kerasnya hatinya, maka beliau bersabda, “Apabila kamu ingin 
melembutkan hatimu maka usaplah kepala anak yatim dan beri 
makanlah orang-orang miskin.” 
Sanadnya jayyid. 8 
Seperti ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi dari Hammad bin 
Salamah, dan diriwayatkan oleh Ja'far bin Musafir, bahwa Muammal 
berkata kepada kami: Hammad berkata kepada kami dari Abi Imran, 
dari Abdilah bin Shamit, dari Abi Dzarr, dari Nabi &. 
Ini sepertinya riwayat yang tidak mahfuzh dari Hammad. 
Al Jauzujani meriwayatkan bahwa Muhammad bin Abdillah Ar- 
Raggasyi menceritakan kepada kami, Ja'far menceritakan kepada kami, 
Abu Imran Al Jauni menceritakan kepada kami secara mursal, dan itu 


lebih mirip, dan Ja'far lebih kuat hapalannya untuk hadits Abi Imran 
daripada Hammad bin Salamah. 


498 HR. Ahmad (2/263). 


570 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Abu Nu'aim??? - meriwayatkan dari jalur periwayatan 
Abdurrazzag, dari Ma'mar?00, dari -temannya bahwa Abu Ad-Darda' 
ia surat aa Salman, 


8 
شيش سول PESAN‏ 
سه وك رل تك ساو قلي LA‏ 


£ 


أن KO ak‏ فقال لَهُ: تَعم. فقال: أذ اليم منك 
وامسح ia‏ وا من انك قان ذلك لن 
O enakk‏ 


“Sayangilah anak yatim, dekatlah dengan mereka, dan 
berimakanlah dari makananmu, karena sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang mengadu kepadanya 
akan hatinya yang keras, beliau pun bersabda, “Apakah kamu ingin 
melembutkan hatimu? Dia pun berkata, ‘Ya’. Rasulullah #8 menjawab, 
'Dekatkanlah anak yatim kepada dirimu, usaplah kepalanya, dan beri 
makanlah dia dari makananmu, karena itu sesungguhnya akan 
melembutkan hatimu dan mencukupkan kebutuhanmu .” 


499 HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya `, 1/214) dengan sanad ini secara panjang 
dan dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Jabir dan Muth'im bin 
Migdam dari Muhammad bin Wasi’, bahwa Abu Ad-Darda" menulis kepada 
Salman dengan redaksi yang sama." 

Aku katakana: Riwayat Muhammad bin Wasi' diriwayatkan oleh Al Baihagi 
dalam Syu' ab Al Iman, no. 10657. 
500 Lih. A/ Jami’ karya Mu'ammar bin Rasyid (11/97, no 20029). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 571 


Abu Nu'aim berkata: Ibnu Jabir dan Muthim bin Migdam 
meriwayatkan dari Muhammad bin Wasi bahwa, Abu Ad-Darda' 
menulis kepada Salman. . . dengan redaksi yang sama. 


Abu Thalib menukil bahwa suatu ketika seorang laki-laki datang 
bertanya kepada Abi Abdullah —dia adalah Ahmad bin Hanbal— dia pun 
berkata kepadanya, “Bagaimana caranya agar hatiku menjadi lembut?” 
Dia menjawab, “Datanglah ketempat penguburan dan usaplah kia 
anak yatim.” 


3. Banyak mengingat kematian. 


Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan sanadnya dari Mansur bin 
Abdirrahman, dari Shafiyyah, bahwa ada seorang perempuan yang 
datang kepada Aisyah mengadu akan hatinya yang keras, maka dia pun 
berkata kepadanya, “Banyak-banyaklah mengingat tentang kematian, 
maka hatimu akan menjadi lembut dan akan dicukupkan kebutuhanmu.” 

Dia berkata, “Dia kemudian melakukan apa yang disarankan, 
dan hatinya pun terpikat kepada Aisyah disebabkan petunjuknya, 
kemudian dia pun datang berterimakasih kepada Aisyah &.” 

Banyak dari kaum salaf, di antaranya Said bin Jubair, dan Rabi' 
bin Abi Rasyid, berkata, “Seandainya hati kita terpisah dengan ingat 
kepada mati walaupun hanya sebentar maka hati kita akan rusak.” 


Di dalam kita As-SunarPOl diriwayatkan sebuah hadits dari 
Nabi &, beliau bersabda, 


إن 


SAS SAN هَاذْم‎ S3 NS 


501 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/292), At-Tirmidzi (2307), فون‎ (4/4), 
dan Ibnu Majah (4258). 


572 && Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Perbanyaklah kalian mengingat akan penghancur kenikmatan! 
yaitu kematian. ”. | 

Diriwayatkan secara mursal dari Atha* Al Khurasani, dia 
berkata: Rasulullah & berjalan melewati suatu majelis yang diisi dengan 
banyak tertawa, maka beliau bersabda, “Isilah tempat duduk kalian 
dengan sesuatu yang akan mengacaukan kelezatan” Mereka berkata, 
“Apa sesuatu yang akan mengacaukan kelezatan wahai Rasulullah?” 
Beliau bersabda, “Kematian.” ; 

4. Ziarah kubur yang bertujuan untuk memikirkan keadaan 

penghuninya dan kemana tempat kembalinya. 


Di dalam Shahih Muslim”? diriwayatkan sebuah hadits shahih 
dari Abi Hurairah 48, dari Nabi ©, beliau bersabda, 


2 أل‎ Wa AH ra اا‎ Aa | 
OM زروا القبور؛ فإنها تذكر‎ 
“Berziarahlah kalian kepekuburan, karena itu sesungguhnya 
akan mengingatkan kematian.” 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad508 dan At-Tirmidzi dalam 
Shahih Al Jami’. 
Diriwayatkan dari Anas &, bahwa Nabi @ bersabda, “Aku 
dahulu telah melarang kalian dari berziarah kubur, kemudian telah 
nampak kepadaku kalau itu dapat melembutkan hati, mengalirkan air 


mata, dan dapat mengingatkan kepada akhirat, maka berziarahlah 
kalian dan jangan kalian mengatakan sesuatu yang sia-sia.” 


502 HR. Muslim (976) 

503 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/356, 359, 361), Muslim (Shahih Muslim, 
2/672), (3/1564, 1585), dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 1054, 1510, 
1869). 1 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 . 573 


Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad504 dan Ibnu Abi Dunya. 


Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Muhammad bin Shalih At- 
Tammar, dia berkata: Dahulu Shafwan bin Salim datang ke pekuburan 
Baqi’ dalam beberapa hari maka dan dia pun melewatiku, maka aku pun 
mengikutinya disuatu hari, dan aku berkata, “Demi Allah, aku akan 
melihat apa yang akan diperbuatnya.” Maka dia pun menundukkan 
kepalanya dan duduk disuatu kuburan di dalamnya. Dia terus menangis 
sampai aku merasa kasihan kepadanya. Aku menyangka kalau telah 
dikuburkan seorang dari saudaranya. "Dia melewatiku untuk kedua 
kalinya, maka aku pun mengikutinya kemudian dia pun duduk 
disamping kuburan selainnya. Dia juga melakukan seperti itu lagi dan 
aku mengabarkan tentang ini kepada Muhammad bin Al Munkadir. Aku 
berkata kepadanya, “Aku mengira dia melakukan seperti itu karena 
telah dikuburkan seorang dari keluarganya.” 


Muhammad berkata, “Semua yang ada dalam pekuburan itu 
adlah keluarganya dan saudaranya, sedangkan tujuan dia melakukan 
seperti itu adalah ingin menggerakkan hatinya untuk mengingat 
kematian. Setiap dia mendapatkan hatinya dalam keadaan keras.” 

Kemudian dia berkata: Setelah itu Muhammad bin Al Munkadir 
` melewatiku dan mendatangi pekuburan baqi’, aku pun memberinya 
salam disuatu hari, dia pun berkata, “Apakah tidak bermanfaat nasehat 
kepadamu (Shafwan).” Dia berkata, “Maka aku menyangka kalau dia 
telah mengambil pelajaran dari apa-apa yang: telah aku berikan 
kepadanya.” 

Disebutkan pula bahwa ada seseorang wanita tua yang ahli 
beribadah dari bani Abdil Qais yang selalu mendatangi kuburan. Dia 
dicela sebab perbuatannya itu, lalu dia berkata, “Sesungguhnya hati 


504 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/237, 250) 


574 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Te TAN NGA NA A E en ABG, en anna aa TA Ta 


yang keras apabila sudah kering tidak bisa untuk dilembutkan kecuali 
dengan menggambarkan kepedihan. Aku mendatangi kubur seakan- 
akan aku melihat mereka telah keluar dari tempat mereka. Aku juga 
melihat kepada wajah-wajah mereka yang dipenuhi dengan 
kesengsaraan, badan-badan mereka yang sudah berubah, kain-kain 
kafan mereka yang sudah usang. Duhai pemandangan yang tidak 
disukai oleh hati-hati mereka, wahai sesuatu yang membelenggu 
kepahitan jiwa dan paling merusak badan.” 


Ziyad An-Namiri berkata, “Tidaklah diriku rindu akan menangis 
kecuali aku pun melewatinya.” | 


Seseorang berkata kepadanya, “Bagaimana itu bisa terjadi?” 


Dia berkata, “Kalau aku menginginkan itu aku pun pergi 
kekuburan dan aku pun duduk disalah satu kuburan tersebut, kemudian 
aku memikirkan apa yang mereka dapatkan dari musibah, sedangkan 
kita dalam keadaan terlena.” Pada saat itu pula akan reda keadaanku! 


Aku ingin mengatakan dan semoga Allah meridhaiku, 
“Apakah pada rumah yang telah hancur kamu masih membangun, 
dan merawatnya padahal bukan untuk merawat kamu diciptakan. 

Tidaklah akan hari-hari itu memaafkanmu 
dia telah menasehatimu akan tetapi kamu tidak menerimanya 
selalu memanggil akan hari kembali 
mengumumkan dan yang dimaksud adalah kamu 
` mendengarkan kepadamu panggilan akan tetapi dirimu lalai 
dari panggilan itu seakan-akan kamu tidak mendengarnya 
memberitahukan kepadamu bahwa perjalanan sangatlah panjang 
“dan dalam mempersiapkan sesuatu kamu telah lengah 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 575 


kamu tidur dan Peminta hari selalu berjalan 
dibelakangmu tidak tidur, bagaimana kamu tidur 
sesuatu yang terlena telah banyak di dunia ini 
adapun kamu telah menjadi thabiat kamu menyukainya 
telah hilang umur di dalam kelalaian dan permainan 
kalau seandainya kamu diberikan akan maka kamu tidak akan main- 
main 
` tidaklah setelah kematian kecuali neraka Jahim 
bagi pendusta atau kenikmatan bagi yang taat 


bukanlah kamu berangan-angan dengan sesuatu yang bathil untuk 
menolak dunia. 


Kamu pun melakukan amal yang shalih yang telah kamu tinggalkan 
yang paling pertama aku cela pada hari ini adalah diriku 
karena telah melakukan perbuatan tidak baik yang dia perbuat. 
Wahai jiwaku, apakah engkau akan tenggelam di dalam kemaksiatan 


setelah umurmu mencapai empat puluh sedangkan pada umur enam 
puluh kamu akan mati. 


Aku berharap umur yang panjang sampai 
aku melihat bekal perjalanan bertambah. 
Wahai ranting kemudaan yang telah bandeng dari kebanggaan 
seakan-akan sudah pergi masa dan pa 


Kamu telah mengetahui maka lenyapkanlah jalan kebodohan dan hati- 
hati | 


terhadap teriakan sesuatu yang kamu telah mengetahui dan yang kamu 
telah kerjakan. 


576 $$ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Wahai orang yang mengumpulkan harta benda katakanlah kepadaku, 


apakah akan menghalangi kematian sesuatu yang telah kamu | 
kumpulkan! 


Wahai brang yang menginginkan suatu perkara agar ditaati 
untuk mendengarkan keberhasilan dari orang yang kamu perintahkan! 
kamu menuntut untuk Pa sedangkan kamu tidak peduli 
mendapatkan upah atas manusia ataukah kamu berbuat adil 
Tidakkah kamu mengetahui kalau kamu adalah hari yang telah menjadi 
akan memotongmu tanpa menggunakan pisau 
tidak akan berdiri sebuah kebahagiaan ketika telah menjadi 
suramnya hari ketika kamu mendengar telah digulingkan. 
Janganlah kamu lalai karena waktu adalah pedang. 

Kalau kau tak mendapatkannya maka kamu telah menghilangkannya 
kamu lihat bahwa hari telah meruntuhkan setiap batang pohon 
dan telah melipat kebahagiaanmu yang telah kamu sebarkan 
Ketahuilah kalau dunia adalah sebuah mimpi 
maka lebih menjadi manis kalau kamu lebih berhati-hati. 
Bagaimana kamu menghalangi untuk mendapatkan sesuatu yang abadi 


dan dengan sesuatu yang fana beserta perhiasannya kamu merasa 
tersibukkan. 


Itulah dunia apabila dia telah membuatmu bahagia di suatu hari 
akan memberikan kejelekan kepadamu berlipat-lipat dari apa yang telah 
dia berikan berupa kebahagiaan 
telah menipumu seperti fatamorgana dan kamu berjalan 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 577 


kearahnya sedangkan kamu tidak merasakan bahwa kau telah 
diperdaya. 


Saksikanlah berapa banyak dari kekasih yang telah menghancurkan 
` seakan-akan kamu merasa aman terhadap apa yang kamu saksikan 
menguburkan mereka dan kembali sebuah kebahagiaan | 


dengan apa-apa yang kamu dapatkan dari harta Warisan dan sebuah 
| lading. 


Kamu akan melupakan mereka dan esok dirimu akan binasa 
seakan-akan dirimu tidak diciptakan dan tidak pernah ada. 
Engkau berbicara tentang mereka dan berkata dahulu mereka seperti ini. 


Ya demi Allah, sebagaimana kamu mengatakan dahulu mereka begitu 
Juga akan dikatakan dahulu engkau seperti ini 


pembicaraanmu adalah tentang mereka dan besok kamu akan 
dibicarakan | 
oleh orang lain maka berbuat baiklah sesuai kemampuanmu 
akan kembali seseorang setelah kematian menjadi sebuah kenangan. 
Jadikanlah pembicaraan yang baik apabila kamu dikenang 
bertanyalah kepada hari tentang paman dan bibi. 
Apa gunanya kamu bertanya kalau kamu sudah mengetahuinya 
bukankah engkau telah melihat rumah mereka yang kosong 
dan engkau telah mengingkarinya seperti yang engkau ketahui.” 


5. Melihat rumah-rumah yang sudah hancur, dan memikirkan 
tempat-tempat tinggal dimasa yang lampau 


578 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam bukunya At-Tafakkur 
wa Al I'tibar, dengan sanadnya dari Umar bin Salim Al Bahili, dari Abu 
Al Walid, bahwa dia berkata: Dahulu apabila Ibnu Umar ingin 
menenangkan hatinya datang ke rumah yang telah hancur dan berdiri 
didepan pintunya seraya berteriak dengan suara penuh kesedihan, dan 
berkata, “Dimana aku akan binasa?” Kemudian kembali kepada dirinya 
dan berkata, “Setiap sesuatu pasti akan musnah kecuali wajah-Nya” 


Diriwayatkan dalam kitab A/ @ubur dengan sanadnya, dari 
Muhammad bin Qudamah, dia berkata: Dahulu apabila Rabi” bin 
Khutsaim mendapatkan pada dirinya hati yang keras datang kerumah 
temannya yang telah meninggal pada malam hari, dan berteriak, “Wahai 
fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan.” Kemudian dia berkata, “Aduhai 
syairku, apa yang kamu kerjakan dan apa yang dilakukan kepadamu 
sekarang?” Setelah itu dia pun menangis sampai mengeluarkan air 
matanya, maka diketahui itu ketika dia melakukan sesuatu hal yang 


6. Memakan makanan yang halal. 


` Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan lainnya, dari jalur periwayatan 
Umar bin Shalih Ath-Thurshusi, dia berkata: Aku pergi bersama Yahya 
Al Jalla" —dahulu dikatakan bahwa dia dari Al Abdal— kepada Abu 
Abdillah Ahmad bin Hanbal dan aku pun bertanya kepadanya, 
disampingnya ada Buran dan Zuhair Al Jamal, maka aku pun berkata, 
“Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Abdillah, bagaimana cara agar 
melembutkan hati?”Dia pun melihat kepada teman-temannya seraya 
mengedipkan matanya, kemudian menundukkan kepala dan 
mengangkatnya, seraya berkata, “Wahai anakku dengan memakan 
sesuatu yang halal.” Kemudian seperti biasa aku pun melewati Abi 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 579 


Nashr basyr bin Al Haris. aku bertanya kepadanya, “Wahai Abi Nashr, 
dengan apa hati itu bisa menjadi lembut?” Dia berkata, “Bukankah 
dengan dzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang.” Aku berkata 
kepadanya, “Sesungguhnya aku baru datang dari Abu Abdillah.” Dia 
pun berkata, “Ya, apa yang dikatakan oleh Abu Abdillah 
kepadamu?”Aku menyahutnya, “Dia mengabarkan kepadaku dengan 
cara memakan makanan yang halal.” Dia berkata, “Sesungguhnya dia 
datang dengan asal dari segala sesuatu, sesungguhnya dia datang 
dengan asal dari segala sesuatu.” Kemudian aku juga melewati Abdil 
` wahhab Al Warraq, seraya aku berkata, “Wahai Abul Al Hasan 
bagaimana cara melembutkan hati?” Dia juga berkata, “ Bukankah 
dengan dzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang.” Aku berkata, 
“Sesungguhnya aku baru datang dari Abu Abdillah, maka pipinya 
menjadi merona karena kebahagiaan yang menyelimutinya.” Dia berkata 
kepadaku, “Apa yang dikatakan oleh Abu Abdillah kepadamu?” Aku 
menyahutnya, “Dia mengabarkan kepadaku dengan cara memakan 
makanan yang halal.” Dia pun berkata, “Datang kepadamu membawa 
permata, Datang kepadamu membawa permata, sumber dari segala 
sesuatu yang paling sempurnanya sumber dari segala sesuatu.” 


Sebagian ulama berkata tentangnya, "Telah aku ceritakan 
kepadamu tentang sesuatu itu akan tetapi telah luput darimu sesuatu 
yang lebih cocok.” 


580 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


TERCELANYA KHAMER 


Ad-Daraguthni?05 meriwayatkan dengan sanad yang dha'if dari 
hadits Ibnu Abbas secara marfu’, 


z 


Ag Par SI 1 Ma‏ من o‏ شَربها 
AAS) MEAT‏ 


“Khamer adalah sumber dari segala kerusakan dan paling 
besamya dosa. Barangsiapa meminumnya maka dia bisa saja berzina 
dengan ibunya, bibinyaldari pihak laki-laki), dan bibinya (dari pihak 
| perempuan).” 

Utsman berkata: Diriwayatkan secara marfu’, akan tetapi yang 
benar adalah secara mauguf, dia berkata, “Jauhilah khamer sumber dari 
segala keburukan, karena sesungguhnya ada seseorang dari sebelum 
kalian yang pekerjaannya adalah hanya menyembah Allah dan sangat 
menjauhi perempuan, ternyata dia dikagumi oleh wanita yang sesat. Dia 
pun menyuruh pembantunya untuk menemui seorang ahli ibadah itu, 
pembantunya berkata, “Sesungguhnya majikanku menyuruhku 
memanggilmu untuk urusan persaksian.” i 


505 HR. Ad-Daraguthni- (Sunan Ad-Daraquthni, 4/247) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab && 581 


Ahli ibadah itu pun masuk kedalam perangkap perempuan 
tersebut. Pada mulanya setiap dia masuk kedalam pintu maka sang 
pembantu tersebut menutupnya, sampai akhirnya dia bertemu dengan 
wanita rendahan itu, dan disampingnya ada seorang bayi beserta 
minuman khamer. Wanita itu pun berkata, 'Aku memanggilmu dengan 
tujuan agar kamu membunuh bayi ini, atau berzina dengan aku, atau 
| meminum segelas khamer. Kalay kamu menplaknya maka aku akan 
berteriak dan memalukanmu didepan orang-orang bahwa kau telah 
menggodaku.' Ketika dia melihat tidak ada jalan lain kecuali dia harus 
melakukannya, dia pun berkata kepada wanita itu, 'Tuangkanlah 
untukku segelas minuman khamer'. Maka dia pun menuangkannya, 
kemudian ahli ibadah tersebut berkata, 'Tambahkanlah lagi'. Setelah itu 
dia pun berzina dengan perempuan tersebut dan membunuh bayinya. 
Oleh karena itu, jauhilah oleh kalian minuman khamer, karena 
sesungguhnya tidak akan berkumpul antara iman dan candu akan 
khamer pada hati seseorang selamanya, seakan-akan salah satu dari 
keduanya akan mengeluarkan satu sama lainnya. 506 


` Ad-Daraguthni507 juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar 
secara marfu’, | 


3 or 2 4 0 م‎ v: 
Sad al Das) 
“Khamer adalah sumber dari segala keburukan. ” 


— Diriwayatkan juga dari Ad-Daraguthni, bahwa dia berkata, “Aku 
telah mendapatkannya di dalam Taurat.” 


506 HR. An-Nasa'i (5666). 
Hadits ini dibenarkan secara mauguf oleh Abu Zur'ah seperti di dalam A/ Ila/ 
karya Ibnu Abi Hatim (2/35) dan Ad-Daraguthni (A/ Jal; 3/41). 

507 HR. Ad-Daraguthni (Sunan Ad-Daraguthni, 4/247). 


582 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam Musnad Ibnu Abi Wahb darinya diriwayatkan secara 
marfu’ disebutkan, | 


3 WA 35 yo 7 PE G gai 


r 1 م‎ 


35 مه وعمته‎ | Da A 


“Khamer adalah dosa yang paling besar dan sumber dari segala 
kekejian. Janganlah kalian meminum khamer karena dia adalah kunci 
dari segala keburukan. Barang siapa yang meminumnya maka akan 
meninggalkan shalat, biasa menzinahi ibunya, bibinya (dari perempuan), 

dan bibinya (dari laki-laki). ” 

Di dalam hadits Muadz yang disebutkan dalam MusnadP08 
disebutkan, 


a‏ كل فَاحِشَة. 


“Janganlah kalian meminum khamer karena itu adalah awal 
mula dari segala bentuk kekejian. ” 

Utsman berkata, “Di dalam khamer terdapat segala bentuk 
keburukan.” 


Kemudian dia mulai bercerita tentang seorang laki-laki yang 
disuruh untuk memilih antara membunuh bayi atau menghapus kitab 
suci atau meminum khamer, dia pun memilih untuk meminum khamer. 
Setelah dia selesai meminum kharner dia melakukan seluruh apa yang 
ditawarkan kepadanya. 


508 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/238) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 583 


Diriwayatkan dari Utsman, dia berkata, “Jauhilah khamer karena 
sesungguhnya dia adalah kunci dari segala kejelekan.” 


Suatu ketika seorang laki-laki didatangi dan dikatakan padanya, 
“Kamu harus membakar kitab suci ini, atau membunuh bayi ini, atau 
sujud kepada salib, atau berbuat keji dengan seorang perempuan, atau 
kamu meminum segelas khamer ini.” Dia pun tidak melihat sesuatu 
yang lebih ringan daripada meminum khamer, kemudian dia pun 
meminum khamer, . berbuat keji dengan seorang perempuan, 
membunuh bayi, membakar kitab suci, dan sujud kepada salib, karena 
itu adalah kunci dari segala kejelekan.” 


Mujahid berkata: Iblis berkata, “Apabila seorang bani Adam 
dalam keadaan mabuk, kami akan mengambil talinya,209 kemudian kami 
pun mengendalikannya sesuai dengan yang kami kehendaki, dan dia 
pun mengerjakan sesuatu yang kami inginkan.” 


Dari Wahb bin Munabbih, dia berkata: Syethan berkata, 
“Apabila seseorang dalam keadaan mabuk kami pun mengendalikannya 
kepada segala syahwat seperti dikendalikannya binatang tunggangan 
dengan hidungnya.” 


Dia juga menyebutkan mimpi yang dia lihat ketika berada di 
Arafah kalu semua manusia sudah terampuni kecuali fulan karena 
perbuatannya seperti ini dan ini. Ketika ditunjukkan kepada orang itu dia 
pun bertanya kepadanya, kemudian dia pun menceritakan kejadian itu 
yang dimana pada suatu hari dalam keadaan mabuk dia datang kepada 
ibunya dan ibunya pun melarangnya, maka seketika itu juga dia 
mengambil ibunya dan melemparkannya kepada sebuah tungku yang 
dalam keadaan menyala.” 


509 Sesuatu yang berbentuk bundar yang ditaruh dilubang hidung unta untuk 
mengikat tali kekang. 


584 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Cerita ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, dan diriwayatkan 
dengan perkataan yang panjang secara gharib yang disebutkan oleh 
Ibnul Jauzi di dalam kitab A/ Birru wa Ash-Shilah. 


-Di dalam tafsir milik Ibnu Mardawaih dengan sanadnya dari 
Abdillah bin Umar, dia berkata, "Orang-orang menceritakan disisi 
Rasulullah, bahwa pada zaman dulu ada seorang raja dari kalangan bani 
Israel yang memanggil seorang laki-laki dan menawarkan kepadanya 
agar dia meminum khamer, atau membunuh jiwa, atau berzina, atau 
memakan daging babi, atau kalau tidak mereka akan membunuhmu. 
Kemudian dia pun memilih untuk meminum khamer. Setelah dia 
meminumnya dia pun tak kuasa untuk melakukan seluruh perbuatan 
yang mereka inginkan.” 510 | 

Kemudian juga kisahnya Harut dan Marut yang maknanya sama 
seperti ini, yang diriwayatkan oleh Ahmad511 dari riwayat Ibnu Umar 
secara marfu’, yang telah diperbincangkan sebelumnya. Ada yang 
mengatakan juga bahwa kisah ini diambil dari Ka'ab. | 


Perlu diketahui bahwa meminum khamer memiliki menimbulkan 
dampak negatif bagi agama dan mempunyai konsekuensi hukum di 
akhirat. 


Kerusakan yang ditimbulkan khamer untuk akhirat sangat 
banyak, di antaranya adalah: 


1. Keimanan diangkat. Hal seperti yang ditegaskan dalam 
Ash-Shahihain?1?, 


MR 04 م رور‎ Io هس‎ ANGIN 
لا يشرب الخحمر جين يشربها وهو مؤمن.‎ 


510 HR. Al Hakim (A/ Mustadarak, 4/147). 
511 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/134). 
512 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 6772) dan Muslim (Shahih Muslim, 57). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 585 


“ Tidaklah seseorang meminum khamer ketika meminumnya dan 


dia dalam keadaan beriman.” 


Sebelumnya telah disampaikan perkataan Utsman yang 
menyatakan, “Jauhilah oleh kalian minuman khamer, karena 
sesungguhnya tidak akan berkumpul antara iman dan candu akan 
khamer pada hati seseorang selamanya, seakan-akan salah satu dari 
keduanya akan mengeluarkan satu sama lainnya.” 

Selain itu, ada kesamaan secara langsung antara kekufuran dan: 
kesyirikan bersama minuman khamer, sedangkan persamaan antara 
peminum khamer: dengan penyembah berhala. Dalam Sunan An- 
Nasa "P13 diriwayatkan hadits dari Abdillah bin Umar secara marfu’, 


PR or Ha 5 E n LA PA 
r zs AN PEN 2 r A cg A r 2 Z 07 ce NN 
اذهب‎ op سبعا» إن مات فيها مات كافراء‎ 
ا ا ربعیں‎ 
f., ad 4 . 5 #0 
مات فيها مات كافرًا.‎ Tg يوماء‎ 
“Barangsiapa yang meminum khamer dan menjadikannya di 
dalam perutnya maka tidak akan diterima shalatnya selama tujuh kali. 
Apabila dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan kafir. 
Apabila khamer itu menghilangkan akalnya sehingga meninggalkan 


kewajiban-kewajiban tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh 
hari. Apabila dia meninggal maka dia meninggal dalam keadaan kafir.” 


513 HR. An-Nasa'i (5669). 


586 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Diriwayatkan secara mauguf dan marfu’ dari Abdillah dari jalur 
periwayatan yang banyak, dan secara mauguf mungkin yang lebih 


cocok. 


Diriwayatkan oleh Khaitsamah dari Abdillah secara mauguf, “Ia 
adalah yang paling besarnya perbuatan dosa, barangsiapa meminumnya 
pada siang hari maka dia senantiasa dalam kekufuran pada siang itu, 
dan barangsiapa meminumnya pada malam hari maka dia senantiasa 
dalam kekufuran pada malam itu.” | 


Diriwayatkan secara marfu’ akan tetapi tidaklah shahih. 


Di dalam Musnad Ahmad14 disebutkan sebuah hadits dari Ibnu: 
Abbas secara marfu’; 


ls ا‎ p P ER r r s 0 7 4 3 وه‎ 
وئن.‎ MS مدمن الخمر إن مات لقي الله‎ 
2 r e م‎ 
`“ Pecandu khamer apabila telah meninggal akan bertemu dengan 
Allah seperti penyembah berhala.” | 
Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahih-nya. 
515 | 


Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam A/ 
Wahiyat?16, “Peminum khamer seperti penyembah Lata dan Uzza.” 


` Hal itu karena pecandunya selalu cenderung kepadanya dan 
hampir-hampir tidak bisa sadar sehingga dia dianggap seperti seseorang 
yang selalu cenderung untuk menyembah berhala. Hal ini seperti yang 
dikatakan oleh Ali 4 tentang permainan catur. 


514 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/272). 

515 HR. Ibnu Hibban (5347/ Ihsan). 

516 HR. At-Tirmdizi (Sunan AT-Tirmidzi, 1115). 
Setelah itu At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini tidak sah disandarkan kepada 
Rasulullah @.” Lih. A/ Kamil karya Ibnu Adi (2/703). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 587 


Diriwayatkan bahwa asal mula dari agama Majusi adalah mereka 
mempunyai agama. Suatu ketika ada seorang raja dari mereka yang 
telah meminum khamer, maka dia pun mabuk, kemudian dia berzina 
dengan saudara perempuannya dan mengaku-ngaku kalau Allah telah 
menghalalkannya, dan menghukum bagi siapa saja yang menyelisihinya 
dengan pukulan dan membakarnya dalam api. Maka manusia pun 
berbondong-bondong menentangnya dan dilemparkan kedalam api itu 
sampai datang seorang perempuan dengan bayinya yang sedang dia 
susui. Bayi itu berkata, “Wahai ibuku, tetaplah dalam keadaan ini karena 
sesungguhnya siksaan di dunia lebihlah ringan daripada siksaan di 
akhirat.” 

Diriwayatkan oleh Ya'gub bin Abi Syaibah. 

Setiap orang yang telah candu kepada khamer maka dia akan 
senantiasa bersamanya sampai mengurangi dan melemahkan 
keimanannya. Bahkan sampai keimanan itu tercabut dari hatinya. Yang . 
lebih ditakutkan adalah keimanan akan tercerabut secara keseluruhan 
pada akhir hayatnya. Hal ini pernah terjadi seperti yang dikisahkan oleh 
Abdul Aziz bin Abi Rawwad, dan Abdul Aziz, keduanya berkata, 
“Takutlah kalian kepada dosa, karena dia yang telah menjatuhkannya” 


Abdullah bin Umar berkata, “Berzina dan mencuri lebih aku 
sukai dari pada meminum khamer, karena pemabuk ketika datang pada 
Hari Kiamat dia tidak tahu akan Rabb-Nya.” 


Diriwayatkan seperti itu asar Israiliyat dari Allah &. 
Di dalam Shahih MuslimP1! disebutkan, 


Pa D £ و ر‎ s | 2 -of 
عن كل ما أسكر عن الصلاة.‎ PA 
517 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2001). 


588 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Aku melarang dari setiap yang memabukkari ketika seseorang 
mendekati shalat.” 


Allah & berfirman, 
. mera Lana ہہ صو‎ la 2 ¢ 2 2 ب و و‎ 
بيتكم العداوة والبغضاءَ في‎ pas بريد لشيطان أن‎ Lol 


5 da e, مس‎ o>, ee, > 

رو ge < AB Tata PLP‏ دس يوه ياه 

AAN ألله وعن‎ H3 عن‎ Ska الخمرٍ والمبسرٍ‎ 
“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 


permusuhan dan kebencian diantara kamu dan berjudi itu, menghalangi 
kamu dari mengingat Allah dan shalat” (Qs. Al Maa “idah [5]: 91) 

Tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba dan keberuntungan 
tanpa mengingat Allah dan shalat. Oleh sebab itu, 
Allah mengharamkan baginya tersibukkan dengan sesuatu yang 
menghalanginya untuk itu. 

2. Kemurkaan dari Allah 4. 


Di dalam Musnad Ahmad18 disebutkan hadits dari Asma” binti 
Yazid secara marfu’, 
SA wka N مو ,و مهس‎ f > 07 
من شرب الخمر يرض الله عنه أربعين ليلة؛‎ 
ZA r Ler Pr, pn unt Pk ah 
فإن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه.‎ 


£$ 
r 


“ Barangsiapa yamg meminum khamer maka Allah tidak akan 
ridha kepadanya selama empat puluh malam, apabila dia mati maka dia 
mati dalam keadaan kafir, tetapi apabila dia bertobat maka Allah akan 
menerima tobatnya.” 


518 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 6/460). ' 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 589 


3. Penghalang diterimanya shalat dan tobat. 


Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban di 
dalam kitab Shahih -nya?19sebuah hadits dari Abdullah bin Umar secara 
marfu’, 


GD a 
وان اب تاب‎ GÉ دحل‎ b فإن‎ mp TAN) 


“Barangsiapa yang meminum khamer dan mabuk maka Allah 
tidak akan menerima shalatnya selama empat puluh pagi, apabila dia 
mati akan masuk kedalam neraka, tetapi apabila dia bertobat Allah akan 
akan menerima tobatnya.” 


Sedangkan dalam riwayat milik An-Nasa 'i disebutkan, 


Coa ERAS 


“Allah tidak akan menerima tobatnya selama empat puluh pagi.” 


Di dalam Musnad Ibnu Wahb disebutkan, “Allah akan murka 
kepadanya selama empat puluh hari, apabila dia mabuk keempat 
kalinya maka Allah tidak akan ridha kepadanya sampai. dia menemui- 
Nya.” | 

Di dalam riwayat At-Tirmidzi??? disebutkan hadits darinya secara 
marfu', setelah yang keempat, 


519 HR. An-Nasa'i (5665 dan 5670), Ibnu Majah (3377), dan Ibnu Hibban 
(5357). 
520 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 1862). 


590 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“ o م ميى‎ 077 A s م كه‎ Pa 
وسقاه مِن طينة‎ ade وإن ثاب لم يتب الله‎ 
2 

“Apabila dia bertobat maka Allah tidak akan menerima tobatnya, 
dan akan diberi minum dari thinah Al Khabal.” 

Apabila ini shahih darinya maka disimpulkan bahwa tidak akan 
dimudahkan baginya tobat nasuha setelah itu, dan ini termasuk hadits- 
hadits tentang peringatan. 


Di dalam riwayat yang lain disebutkan, “Barangsiapa meminum 
khamer maka akan terhina dan akan menjadi buruk shalatnya selama 
empat puluh hari.” ; 


Diriwayatkan pul oleh Abu Daud?21 dari hadits Ibnu Abbas, dan 
akan menghalangi diterimanya shalat selama empat puluh hari kalau 
dikarenakan mabuk, tapi kalau tidak mabuk, “Tidak akan diterima 
shalatnya satu Jum'at." 

Seperti ini pul yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar secara 
marfu’ dan mauguf, 

Seandainya sesuatu yang memabukkan hanya diusir dari 
'menyebut nama Allah, maka itu cukup sebagai sesuatu yang 
menghinakan, “Hai. orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, 
sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (Qs. An-Nisaa" [4]: 43) 

Sanksi hukuman mengonsumsi khamer terbagi menjadi 2 
macam, yaitu: 


. 1. Di dunia, itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu: 


Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 
521 HR. Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3680). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 591 


a) Syar'iyah seperti dibunuh setelah keempat kalinya melanggar, 
dan di dalamnya perkataan yang masyhur. 


b) Qadariyah seperti perubahan bentuk menjadi kera dan babi, 
dan juga ditenggelamkan. 
Dalam Sunan Ibnu Majah, Shahih Ibnu Hibban dan lainnya”??? 
disebutkan, | 


شرن ئاس ين اي jeh GS‏ عَلَى 
et oÉ A, 0 7 3 PPE o 3,‏ 0 
رعوسهم JIKA,‏ خسف الله بهم DP)‏ ويجعل 


ra 
IA A alla Zso 


منهم قردة وحنازير. 


“Tidaklah sekelompok orang dari umatku meminum khamer dan 
didendangkan diatas kepala-kepala mereka alat-alat musik, maka Allah 
akan tenggelamkan kedalam bumi dan akan menjadikan mereka kera 
dan babi.” 


2 Di alam Barzakh. Penjelasannya insya Allah, akan 

Masrug berkata, “Tidaklah seseorang meninggal dunia dan dia 
telah berzina atau mencuri atau meminum khamer kecuali akan 
dijadikan di dalam kuburnya dua ekor ular523 yang akan menggigitnya 
sampai Hari Kiamat tiba.” 


522 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 4020), Ibnu Hibban (Shahih Ibnu 
Hibban, 6758), Abu Daud (Sunan Abu Daud, 3688), dan Ahmad (Musnad 
Ahmad, 5/342). | 

523 Asy-Syuja' artinya adalah ular dari jenis laki-laki, ada yang mengatakan pula 
artinya adalah semua jenis ular. Lih. An-Nihayah (2/447). 


592 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Sahl Al Anbari berkata, “Aku datang menemui seseorang yang 
dalam keadaan sekarat, ketika aku berada di sampingnya serentak dia 
pun teriak dengan teriakan yang keras, kemudian dia pun loncat dan 
mengambil lututku maka perbuatan tersebut sangatlah membuatku 
takut. Melihat itu aku berkata kepadanya, “Mengapa engkau seperti ini?” 
Dia berkata, ‘Ada seorang habasyah yang hijau matanya seperti 2 
sukurujah524 dia pun mengisyaratkan kepadaku sebuah isyarat, dan 
berkata kepadaku, “Tempatmu adalah neraka sa'ir pada waktu Zhuhur.” 
Aku bertanya kepadanya tentang perbuatan apa yang telah dia lakukan? 
Dikatakan, “Dahulu dia sering meminum anggur.” 


3. Di akhirat, itu juga terbagi menjadi bermacam-macam, di 
antaranya adalah: 1 

a) Kehausan yang mencekik pada Hari Kiamat. Dalam Musnad 
Ahmad?5 disebutkan hadits dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dari 
Nabi @, beliau bersabda, 


م هلس ا وك م ا م وس ا 

من شرب الحمر آئى عَطْشَانًا MAKAN Up‏ 

“Barangsiapa yang meminum khamer akan datang dengan 
kehausan yang sangat pada Hari Kiamat.” : 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Dalam Taurat 
disebutkan, “Khamer pahit rasanya. Allah telah bersumpah demi 
keagungannya, 'Barangsiapa yang meminumnya setelah khamer itu 
diharamkan Aku akan menjadikannya merasa kehausan pada Hari 
Kiamat'.” 

b) Buruknya rupa dan jeleknya keadaan pada Hari Kiamat. 

524 As-Sukurujah adalah wadah kecil ai dimakan di dalamnya sedikit dari lauk. 


Lih. An-Nihayah (2/384). 
525 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/422). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Diriwayatkan oleh Al Ajuri dengan sanadnya dari Abdillah bin 
Umar, dia berkata, “Janganlah kalian memberi salam kepada peminum 
khamer, jangan kalian jenguk yang sakit diantara mereka, dan jangan 
kalian hadir kepada jenazah mereka. Sesungguhnya peminum khamer 
akan datang pada Hari Kiamat condong sebelah, biru matanya, menjulur 
lidahnya sampai kedadanya, mengalir air liumya sampai perutnya, 
merasa jijik setiap orang yang melihatnya.” 

Diririwayatkan dari Ahmad dalam suatu riwayat, “Imam tidak 
boleh menshalati seseorang yang mati dalam keadaan mabuk.” 

c) Minum dari nanahnya penghuni neraka. 


Di dalam shahih Muslim526 disebutkan sebuah hadits dari Jabir, 
dari Nabi @, bersabda, 


2, 8 j 24 
sS 
Jy يَا‎ lah; الْحبَال.‎ Kp iya Ka الخمر أن‎ 
J3 Jal a قال:‎ SIB طِيئة‎ Cg الله‎ 

Ju Ja Ga 


“Setiap yang memabukkan adalah haram, sesungguhnya Allah 
mempunyai janji kepada peminum khamer agar diberi minum dari 
thinah Al Khubal.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah apa itu thinah 
Al Khuba?” Beliau bersabda, “Keringat penghuni neraka atau perasan 
penghuni neraka.” 


526 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2002) 


594 $& Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam Musnad Ahmad?! disebutkan sebuah hadits dari Abu 
Umamah secara marfu’, 
o ه‎ o قو‎ or er 3) 
لب مون بياء في‎ 2 y: Sa a 


r br r r رمدو‎ wA 
“Rabbku telah bersumpah dengan keagungannya bahwa tidaklah 
seorang hamba dari hambaku meminum khamer, kecuali Aku akan 


memberinya minuman dari hamim jahannam dengan keadaan teradzab 
atau pun terampuni.” 


Di dalam Musnad Ahmad dan Shahih Ibnu Hibban??8 sebuah 
hadits dari Abi Musa secara marfu’, 


من مات مذين حمر سقاء اله ِن هر BEAN‏ 
قِيّْل: Gg‏ تهر MBA‏ قال: هر يجري يِن روج 
sangadi‏ يُوْذِي Jal‏ الثار ريح er‏ 


“Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan mabuk maka 
Allah akan memberinya minum dari Nahr Al Ghuthah.” Dikatakan, 
“Apa itu Nahr Al Ghuthah?” Beliau bersabda, “Sungai yang mengalir 
dari kemaluan perempuan pelacur, yang membuat para penghuni 
neraka sangat terganggu dengan bau kemaluan-kamaluan mereka.” 


527 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/257). 
528 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/399) dan Ibnu Hibban (5346, ihsan) 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 595 


Sebelumnya kami telah menyebutkan kisah beberapa orang . 
terdahulu, salah satunya adalah Nasywan, dia berjalan melewati sebuah 
desa yang di dalamnya terdapat banyak minuman khamer, lalu dia pun 
mengumpamakan dengan menyenandungkan syair ini: 


Ups Pa ena‏ الما 
s‏ - 
“Kami berkeliling mengelilingi desa yang terhormat dan tidaklah aku‏ 
melewatinya‏ | 
kecuali diriku merasa heran kepada orang yang meminum air. 6‏ 


Kemudian berteriaklah seseorang dari bawah pas 
5 
“Di dalam ARTE ada air yang tidaklah diteguk oleh 


Ahli maksiat kemudian menyisakan di dalam ususnya. ” 


d) Siapa yang meminumnya di dunia maka dia tidak akan | 
meminumnya di akhirat. 


Di dalam Ash-ShahihairP?9 disebutkan sebuah hadits dari 
Nabi &, beliau bersabda, 


né 


NG NAN في‎ oa y 
KA 


“Barangsiapa meminum khamer di dunia. maka tidak akan 
meminumnya di akhirat.” 


529 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 5575) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2003). . 


596 53 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Di dalam riwayat yang lain disebutkan, “Kemudian mati dalam 
keadaan mabuk karenanya.” 


Di dalam riwayat lain pula disebutkan, “Kemudian dia belum 
bertobat darinya.” 0 


An-Nasa'i dan Ibnu Majah281 menambahkan di dalam riwayat 
Abi Hurairah, “Kemudian berkata Rasulullah 8, Minuman ahli surga, 
barngsiapa yang meninggalkan untuk meminumnya maka akan 
meminumnya di akhirat’. ” 

Di dalam Musnad Ahmad32, disebutkan sebuah hadits dari Abu 
Umamah secara marfu’, 


a KENEN adan A pd‏ عبني ون 


PE 


Au a 


“Rabbku telah bersumpah demi keagungannya, 'Tidaklah 
seseorang hamba dari hamba-Ku meninggalkannya karena takut 
kepada-Ku kecuali Aku akan berikan kepadanya minuman dari 
Hadhiratul qudsi .” | 


Diriwayatkan oleh Ismaili dari hadits Ali dan menambahkan di 
dalamnya, “Penghuni surga mendatanginya untuk meminumnya maka 
Allah pun memuliakan mereka dengan itu.” 

Yaitu: Mereka berkumpul di Hadhiratul Quds sedang meminum 
khamer. 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Di dalam 
Taurat terdapat, 'Barangsiapa meninggalkannya setelah Aku haramkan 


530 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2003). 
531 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 6869) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 3374). 
532 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/257). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 597 


kepadanya kecuali Aku akan memberinya minum dari Hadhiratul 
Quds'.” 

Bukankah termasuk dari bentuk kekeliruan dengan kekeliruan 
yang benar-benar nyata, dia terburu-buru untuk meminum sesuatu yang 
sangat buruk yang dapat merusak akal dan agama bersama sekelompok 
orang-orang fasiq lagi hina beserta para syetan, dan meninggalkan 
minuman khamer yang bersih lagi lezat bagi peminumnya di hadhiratul ` 
gudsi bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dari 
kalangan para nabi. Orang-orang yang selalu membenarkan, para 
syuhada, dan orang-orang yang shalih!! 

Rasulullah & melihat di dalam tidurnya pada suatu malam 
sebuah mimpi, lalu disebutkan sebuah hadits yang panjang, yang pada 
akhirnya, “Aku melihat tiga orang sedang meminum khamer sambil 
bernyanyi.” Aku bertanya kepada mereka, mereka pun menjawab, 
“Mereka adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah." 

Rasulullah & kemudian menengok kepada mereka dan mengucapkan 
salam kepada mereka. Kejadian itu setelah mereka mati syahid di dalam 
perang mu 'tah. 

e) Sanksi hukuman di alam barzakh. 

Seorang laki-laki dari kalangan salaf mati syahid, dahulu dia 
sering minum anggur yang diperselisihkan kehalalannya, kemudian 
dijumpai dirinya di dalam mimpi dengan memakai pakaian berwama 
hijau, lalu dikatakan kepadanya, “Apa yang diperbuat oleh Allah 
kepadamu?” 

Dia menjawab, “Seperti apa yang kamu lihat kepada para 
| syuhada? Dia telah mengampuniku dan memasukkanku ke dalam surga, 
dia berkata, “Setelah dia pergi. aku melihat bekas-bekas sabetan pada 
punggungnya, aku berkata kepadanya, “Tunggu dulu!” 


598 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dia berkata, “Apa kamu telah melihatnya?” 

Aku berkata, “Ya.” 

Dia melanjutkan, “Katakanlah kepada ayahku-ayahnya masih 
hidup dikala itu —wahai orang yang sengsara—, itu adalah Ad-Dadzi | 
yang dahulu minum bersamamu! Janganlah kamu minum lagi karena 
aku saja yang telah mati di jalan Allah masih dihukum dengan sabetan 
karena tidak meninggalkannya.” | | ; 

` Perlu diketahui bahwa seandainya agama tidak 
mengharamkannya maka akal sudah tentu memandangnya buruk, 
. karena dapat menghilangkan akal —yang dimana manusia lebih mulia 
daripada hewan— maka menjadi sama dengan binatang-binatang 
melata, atau bahkan lebih buruk daripadanya. Dari mereka ada yang 
menghiasi dirinya dengan najis, kotoran, atau muntahan, ada yang 
menyerupai babi, atau bahkan bisa membunuh atau melukai orang lain 
yang menyerupai seperti binatang buas yang suka menyerang seperti 
anjing pelacak atau yang semisalnya. | 


o aG لجناياتها‎ aa SA الشارب‎ tt 
ب فنك وي الْمَعَاد و قوب‎ dyu, ROS السو‎ Gi 


“Wahai peminum khamer sadarlah 
akan akibatnya karena engkau adalah orang yang cerdas. 
Sesungguhnya dia untuk rahasia akan membuka, dan untuk akal. 
Dia akan membunuhnya dan di tempat kembali adalah sebuah dosa.” 


Oleh karena itu, banyak yang mengharamkannya dari para ahli 
jahiliyah sebelum Islam. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 599 


Sebagian ulama berkata, “Datang sesuatu yang memabukkan 
kepada sesuatu yang paling dicintai oleh makhluk Allah untuk kemudian 
merusaknya, yaitu: Akal.” | 


Mungkin orang gila yang kesurupan lebih baik keadaannya bila 
dibandingkan dengan orang yang mabuk, berkata Abu Ishak Al Fazari, 
“Aku melihat orang gila yang kesurupan sama dengan pemulaan orang 

yang mabuk.” 


Sa'd Al Ma'tuh melihat di dalam mimpinya Pee duduk 
disamping orang tua yang sedang mabuk, ditanyakan kepadanya, dia 
pun berkata, “Ini adalah orang gila.” 


Ditanyakan lagi kepadanya, “Kamu yang gila atau dia?” 
Dia berkata, “Justru dia yang gila.” 


Kemudian dia melanjutkan perkataannya, “Karena aku shalat 
Zhuhur dan Ashar bersama para manusia akan tetapi dia sama sekali 
tidak shalat baik sendiri maupun jamaah.” 


Dikatakan kepadanya, “Apakah kamu PESEE sesuatu?” 
Dia melanjutkan, “Ya.” 


E ماء‎ E D 2 JI KA ركت‎ 
HE ANA ASING 3 KAN 


“Aku meninggalkan nabidz untuk ahlinya 
dan sekarang aku meminum air ang buruk 
Karena nabidz akan menghinakan orang yang mulia 
dan menutupi wajah yang jelek.” 


Merupakan suatu kewajiban bersegera menuju tobat dari segala 
maksiat. Mungkin datang kematian secara tiba-tiba padahal dia belum 


& Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


bertobat, kemudian dia menjadi menyesal bersama dengan orang-orang 
yang rugi pada saat kematian. Telah dijelaskan bahwa ancaman bagi 
yang tidak bertobat, di dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, “Tidaklah 
seseorang yang meminum khamer ketika meminumnya dan dia dalam 
keadaan mukmin, akan tetapi tobat berada didepannya setelah itu.” 533 


Ada orang dari Nasibin584 yang biasa disebut dengan nama Abu 
Amr yang dikenal seorang pemabuk. Seperti biasanya dia mabuk di 
suatu hari dan tidur, kemudian dia bangun dengan rasa kepanikan pada 
tengah malam, dia berkata, “Telah datang kepadaku seseorang di dalam 
mimpiku seraya berkata, 


2 ` A 4 g o 3 r ó r 
عَلَى الْحَمْر‎ a أبا عرو وأئت‎ FN بك‎ ar 
P s r 
4 $ 2 r pg r r 1e 7 هم‎ r ro r 
سالبك السيل ولا كدري‎ kj تشرب صهباء‎ 
Telah datang perkara yang besar bagimu wahai Abu Amr 
sedangkan kamu berada diatas tumpukan khamer. 
Kamu meminum khamer secara terang-terangan 
Telah mengalir kepadamu suatu bencana akan tetapi kamu tidak 
mengetahuinya’. 
Kemudian dia tidur lagi. Ketika telah datang waktu Shubuh dia 
pun mati secara mendadak.” 


Ada juga seseorang yang mabuk kemudian tidur di akhir Isya, 
istrinya adalah sepupunya sendiri yang taat beragama. Pada malam itu 
istrinya tersebut 'membangunkannya untuk shalat, ketika istrinya 
berusaha. lebih keras maka orang tersebut berjanji akan menalaknya 


533 Telah dijelaskan takhrijnya. 
534 Suatu kota besar dari Negara Jazirah diatas jadah Al @awafil dari Mushil 
sampai Syam. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 601 


dengan talak bain kalau dia shalat selama tiga hari. Setelah pagi datang 
dia merasa takut untuk berpisah dengan istrinya itu, maka dia pun tidak 
shalat selama dua hari karena istrinya, kemudian datang kepadanya 
suatu penyakit dan meninggal dunia. | 


Oleh karena itu, ada salah seorang yang PRERE EETA 
syair, 
akah بأن تُفجأك في السكر‎ Aye E GA eli 
.9 PA EZA 3 N A s7 ó ma 
عِبْرَة لئاس طَرًا وتلقى الله من شر البرية‎ a 
“Apakah kamu merasa aman wahai pemabuk yang merasa tidak tahu. 


Kalau datang kematian kepadamu secara tiba-tiba. 


Maka ketika waktu pagi pun kamu menjadi pelajaran bagi manusia 
secara berangsur-angsur. 


Adapun kamu datang kepada Allah menjadi manusia yang paling 
buruk.” 
Allah & berfirman, 


YA AT EN ومن‎ 


“Barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang- 
orang yang zhalim.” (Qs. Al Hujuraat [49]: 11) 


Di dalam hadits disebutkan, 
وس‎ Ú م‎ a Pan") 


"Penyesalan adalah bentuk tobat.” 


602 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Oleh karena itu, harus ada penyesalan, pelepasan, dan 
keinginan yang kuat untuk meninggalkan kebiasaan itu dengan 
seluruhnya. Sedangkan orang yang berkeinginan untuk mengulanginya 
lagi maka tidak termasuk orang yang bertobat. 


Ditanyakan kepadah Ibnu Mubarak, “Siapakah pecandu khamer 
itu?” Tik 
Dia menjawab, “Orang yang tidak meminumnya pada hari ini 
kemudian tidak meminumnya lagi selama tiga puluh hari, dan juga orang 
yang berfikir. apabila dia mendapatkannya maka .dia akan 
meminumnya.” | aa 

Banyak dari kalangan ahli maksiat yang meninggalkan minuman 
pada hari Ramadhan saja, dan orang yang dalam hatinya ada niat untuk 
mengulanginya lagi setelah selesai. Ini tentunya pecandu bukan seorang 
yang bertobat, apalagi bila waktu semakin mendekat dan satu bulan 
sangatlah panjang untuk dia mulai meminumnya lagi. Oleh karena itu, 
apabila telah dekat bulan Ramadhan dia lebih banyak minum karena 
akan berpisah dengannya kemudian setelah Ramadhan selesai dia pun 
mengulanginya. 

Sebagian dari mereka bersenandung, 


MUSAJ i إذا ارون ِن شان‎ 
اور‎ Ne an Laura. Pd r g ا و‎ 
بأقداح صعّار فإن الوقت ضاق عن الصعَار‎ LAS ولا‎ 
r r s . # 
“Apabila dua puluh Sya'ban telah datang maka tibalah 
pembatas minumnya engkau pada malam hari dengan siang hari. 
Janganlah engkau minum dengan gelas yang kecil, 


karena waktu telah sempit untuk sesuatu yang kecil.” 


- 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 603 


Yang paling jelek dari ini adalah orang-orang bodoh 
menganggap perkataan ini sebagai isyarat, dan persangkaan dari 
mereka yang menganggap bahwa di dalamnya terdapat rahasia yang 
tidak terungkap kecuali orang-orang yang mengetahuinya. Mereka 
menganggap bahwa di dalamnya terdapat petunjuk untuk 
menyegerakan suatu perkara dengan ketaatan ketika dekatnya waktu 
kematian. 


KAU A, ge H ag 2 si‏ ا ل 
رق الزحاج 3 DA‏ وتشاكلاً فتشابة PAN‏ 
TING js AS‏ وکالما AS NGGI‏ 
“Telah lunak sebuah kaca begitu pula dengan khamer‏ 
Yang menyebabkan keduanya sama bentuknya dan serupa perkaranya.‏ 
Seakan-akan khamer tanpa gelas‏ 
dan seakan-akan gelas tanpa khamer.”‏ ` 

Ini adalah sesuatu yang zhahirnya diambil dari bentuk kefasikan, 
akan tetapi orang-orang bodoh menyangka kalau di dalamnya ada 
sebuah rahasia yang diinginkan oleh penyair. Rahasia ini lebih hina dari 
zhahirnya, karena secara zhahirnya adalah bentuk kefasikan. Sedangkan 
secara bathin, yang dia tunjukkan adalah pencipta dan yang diciptakan 
menjadi bersama sehingga menjadi satu, tidak dibedakan antara 
keduanya kecuali oleh orang yang mengetahui dan itu adalah rahasia 
yang telah mereka isyaratkan. 

Syair ini atau yang semisalnya bisa diambil untuk sebuah 
kefasikan atau sebuah kekufuran. Adapun diambilnya rahasia rabbani 
adalah dari perkataan Allah dan Rasul-Nya, atau perkataan salaf syair- 


604 5ج‎ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


syair yang di dalamnya terdapat hikmah. Yang dimaksud disini adalah 
penyebutan tentang kata tobat. 


Ma Cai Cal A 2 < 1 < | a 1 3 2. 1‏ ے۱ 
يا داي Gae‏ القلب صِحًا فاطردا e‏ الصبًا CG‏ 
ser‏ ر رو žo‏ ر 2010 < 22 سوه 2 ° Pa‏ 
هزم JAWI‏ جنودا للهوى سادتي لا Njai‏ أن صَّلحًا 
ea Ap‏ وعمس z Ma PERA‏ 
Pr)‏ الوعظ فوَادِي SE‏ القلب مني وَصّحًا 
بَادِرُوَا التوبة مِن قبل الرّدَى 2 SA BB‏ 
“Wahai penyesalanku telah berteriak hatiku,‏ 
maka usirlah dariku bentuk kecintaan dan kebahagiaan.‏ 
Telah terkalahkan akal dengan pasukan hawa nafsu‏ 
Wahai Rajaku janganlah engkau merasa aneh dengan perdamaian ini.‏ 
Hatiku telah tertahan oleh nasehat maka dengarkanlah wahai manusia.‏ 
dan hatiku telah sadar dan berteriak.‏ 
Segeralah tobat sebelum datang ajal‏ 
karena yang memanggil telah memanggil kita untuk mempercepat.”‏ 


Perlu diketahui bahwa kadar kelembutan kami kepadamu, dan 
penjagaan kami kepadamu, bahwa kami melarang perbuatan maksiat 
untuk menjaga kalian, dan cemburu kepada kalian, bukan karena 
kebutuhan Kami dan bukan juga kepelitan Kami kepadamu. 

Kalian mengetahui Kami dengan akal maka Kami haramkan 
kepada kalian khamer dan jangan tutupi, sesuatu yang kalian 
mengetahui Kami lebih baik bagimu untuk menghilangkannya atau 


menutupinya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 605 


Bukan setiap terputusnya hubungan antara Kami denganmu, 
bukan setiap terhalangnya hubungan antara Kami denganmu. 


Wahai peminum khamer janganlah kalian lalai, cukup bagimu 
mabuk dengan kebodohanmu! Janganlah kamu mengumpulkan antara 
dua kesalahan. 


Wahai orang yang tenggelam dalam kotoran, mandilah darinya 
dengan tobat maka akan hilang kotorannya. 


Bersihkanlah kotoran hati dengan air mata karena tidak ada 
yang bermanfaat selainnya. 


Wahai orang yang telah mengotori hatinya dengan kotoran, 
kalau kamu mandi dengan air tobat pasti akan bersih! 


Seandainya kamu meminum dengan minuman tobat maka pasti 
kamu akan mendapatkannya sebagai minuman yang bersih. 


Wahai kotoran dosa, wahai sampah mata, “Inilah air yang sejuk 
untuk mandi dan minum.” (Qs. Shaad [38] 42) 


Tempat untuk mengingat wahai para pembuat dosa, minuman 
nasehat adalah: minuman yang disukai dan obat bagi racun untuk orang- 
orang yang berbuat dosa, “Sungguh tiap-tiap suku mengetahui tempat 
minumnya (masing-masing).” (Qs. Al Baqarah (2): 60) 


Kami telah jelaskan bahwa minuman kerinduan yang dilapisi 
dengan 'air ketakutan, maka demi Allah tidaklah salah seorang yang 
bersama kalian di majelis ini kecuali menyerahkan dirinya kepada Yang 
Maha Mulia lagi Maha Pemberi. | | 

Bukankah ada dari golongan pemabuk yang menangis, tertawa, 
bergembira, menyanjung dan terikat hatinya dengan manusia, serta ada 
pula yang menghancurkan dirinya dengan tidak akan ridha kecuali bila 
dia menalak, membunuh orang dengan pedang, atau bahkan ada yang 
tertidur. 


606 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Begitu pula minuman yang berisi nasehat akan membekas di hati 
para pendengar. Dari mereka ada yang menangis karena dosanya, ada 
yang tertawa karena mendapatkan apa yang diinginkan, ada juga yang 
tertawa karena bahagia untuk sang kekasih, ada yang memegang erat- 
erat ekor orang yang sudah sampai dengan harapan bisa terikat hidung 
binatang tunggangannya dengan tunggangan mereka, ada yang tidak 
ridha kepada dirinya hingga dirinya menalak dunia tiga kali, atau 
membunuh hawa nafsu dengan pedang semangat seperti mu rabith, dan 
adapula yang tidak mengetahui apa pun layaknya orang yang sedang 
tidur. 


a ig أت‎ oa 
KG يران‎ AI يَطِيْقُ‎ US 
الطويل وَقَدْ نت‎ CA في‎ Se Ji 
as مور مُفْظِعَاتُ‎ NI 
aj Ca في‎ UU Nas 
وما‎ So هك وا زور‎ 


ea 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab Wb 607 


KE A va 2 


js TT 


“Engkau sedang terbangun ataukah sedang tertidur. 
Bagaimana bisa tertidur sedangkan engkau merasa bingung lagi tak 


menentu. 
Seandainya hatimu bangun maka akan bergerak. 
Lubang matamu dengan mengeluarkan air mata yang bergemericik. 
Akan tetapi dirimu telah tertidur panjang dan telah mendekat 
| kepadamu perkara yang begitu besar. | 
Bahagia dengan apa-apa yang telah tiada dan senang dan kematian. 
Seperti bahagia dengan kelezatan di dalam tidur yang penuh mimpi. 
Siang bagimu wahai orang yang tertipu penuh dengan kekeliruan dan 
kelalaian. 
Malam bagimu penuh dengan tidur padahal kematian bagimu sudahlah 
pasti. 
Kamu terus menerus akan benci dengan kebodohan mereka 
seperti itulah di dunia cara hidupnya binatang temak.” 


608 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


TUNDUK DAN MERENDAHKAN DIRI 
KEPADA TUHAN YANG MAHA MULIA 
LAGI MAHA PERKASA | 


Nabi @ pernah bersabda, 
0 A. o 
2 r e o 4 

“Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kandhêh miskin, matikanlah 
aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan) aku. di tengah-tengah 
kelompok orang-orang miskin.” 535 | 

Doa ini beliau ungkapkan karena kedudukannya yang mulia dan 
keistimewaan beliau, keluarga, para sahabat, serta generasi berikutnya 


yang berpegang teguh dengan ajarannya. Amma ba du, 


Berkenaan dengan orang-orang yang merendahkan dirinya dan 
khusyuk kepada keagungan Yang Maha Agung, Allah # berfirman, 


535 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2352) dan Ibnu Majah (Sunan Ibnu 
Majah, no. 4126). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini gharib.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 609 


2 orr o^ 


0 A 


AT Wah Idi 24 ce. ot 


صلحنا له 


r AD 


Pa AAK e 7 


“Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan 
kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. 
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa 
kepada kami dengan harap dan cemas. Dan, mereka adalah orang- 
orang yang khusyuk kepada kami.” (Os. Al Anbiyaa ` [21]: 90) 


مكو 


SA La ah Eni إن‎ 
2 2 Ss Sarah, SARA ish 


pakal 2 


EAT <i 
WAN ~. ta Zor P3, 
sj La Ag والمتصدّقتي‎ 


OS a والحدفظدت ولآڪرت لله‎ A 
Si 2 A i عد‎ Á ih, 


“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan . 


perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 


610 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


ERA | KENE, 


ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan 
perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki 
dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, 
` laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah 
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” 
(Qs. Al Ahzaab (33): 35) 


. Orang-orang beriman digambarkan dengan kekhusyukan dalam 
ibadah mereka paling mulia yang selalu dijaganya. Allah & berfirman, 


LANG L r ° a 2 KOE sa 76 
O کو‎ eko هم في‎ NY Gajah قد أفلح‎ 
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) 


orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya.” (Qs. Al Mu' minuun [23]: 
1-2) 


Sementara orang-orang yang diberikan kelebihan ilmu 
digambarkan dengan kekhusyukan hingga ucapan mereka mendapat 
tempat di hati orang-orang yang mendengarnya. Allah & berfirman, 


LL 


GA P 2$ 


على - وه 4 s A‏ - ير مه حس WI z‏ 

قل ale‏ بود أو لا aly‏ الذين Iya]‏ الجلم من Bj aaka‏ 
و 7 کے و KI Tga An‏ وو ص 2 nga‏ 
ينك علتهم يخرون لادان سجدا ir‏ سبلن IE‏ 
DI arte 5 4 Eta LK lwr Sor av,‏ 0 رب لوسر 
کان وعد رينا لمفعولا 0 وترون للأذقانٍ يحوت ag‏ 


Orei 


“Katakanlah, 'Berimanlah kamu kepada-Nya atau tidak usah 
beriman (sama saja bagi Allah), Sesungguhnya orang-orang yang diberi 
pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur 'an dibacakan kepada mereka, 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 611 


mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud dan mereka 
berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti 
dipenuhi' Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil 
menangis dan mereka bertambah khusyuk.” (Os. Al Israa` [17]: 107- 
109) 

Makna asal dari kata khusyu’ adalah kondisi hati yang lembut, 
tenang, tunduk dan merendahkan diri. Ketika hati khusyuk maka semua 


anggota tubuh lainnya ikut khusyuk sebab semuanya mengikuti suasana 
hati. Hal ini seperti yang disabdakan Nabi &, 


gho Ala ú at KA إن في‎ S 


yi A E GA E Bg کلف‎ TE 
PRA Ya وهي‎ 


“ Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah 
yang apabila baik, maka baik pula seluruh anggota tubuh lainnya, 
namun jika rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuh lainya. 
` Ketahuilah itu adalah qalbu (hati atau jantung)” 6 

Ketika hati khusyuk, maka pendengaran, penglihatan, kepala, 
wajah dan seluruh anggota tubuh lainnya pun ikut khusyuk. Oleh karena 
itu, Nabi @ berdoa ketika ruku, 


8 3. 2... 


حَشَعَ لَك سي SEP SPA‏ 


536 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 52 dan 205) dan Muslim (Shahih 
Muslim, no. 1599). 


612 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulang-belulangku 
ikut khusyuk kepada-Mu.” 531 


Salah seorang ulama salaf meriwayatkan bahwa dulu ada seorang 
pria yang melakukan gerakkan sia-sia dengan tangannya saat shalat, 
maka ulama itu pun berkata, “Seandainya hatinya khusyuk, maka semua 
anggota tubuhnya pun ikut khusyuk.” 

Hal yang sama pun diriwayatkan dari Hudzaifah 48588 dan Sa'id 
bin Al Musayyib. 539 Selain itu, diriwayatkan pula riwayat yang sama 
secara marfu’ namun dengan sanad yang tidak shahih. 0 

Al Mas'udi meriwayatkan dari Abu Sinan, dari orang yang 
menceritakan kepadanya, dari Ali bin Abi Thalib 4 tentang firman 
Allah, “Waitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya” (Os. Al 
Mu'minuun [23]: 2) dia berkata, “Maksudnya adalah khusyuk dalam hati 
dengan cara bersikap lembut kepada sesama muslim dan tidak menoleh 
saat melaksanakan shalat.” 541 


537 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 771). 

538 HR. Ibnu Nashr (Ta'zhim @adr Ash-Shalah, no. 150). Namun riwayat ini 

i dinilai dha f oleh Muhammad Amr dalam Takmil An-Na'fi (no. 21). 

539 HR. Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhdu, 1/213). Namun hadits ini dinilai dha f oleh 
Al Albani dalam Silsilah Ahadits Adh-Dha 'ifah (1/114). 

540 Syaikh Muhammad Amr (Adz-Dzull wa Al Inkisar, hlm. 33) berkata, “Hadits 

yang dibawakan adalah hadits marfu’, karena di dalam sanadnya ada 
periwayat bernama Sulaiman bin Amr ....” 
Sementara Ibnu Hibban dalam A/ Majruhin (1/329) menyebutkan hadits 
tersebut dan dinukil dari Abdul Jabbar bin Muhammad bahwa dia adalah 
orang yang paling lama shalat malamnya dan paling banyak berpuasa, namun 
dia pernah membuat hadits palsu. 

541 HR. Waki’ (Az Zuhdu, 328), Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhdu, no. 1148), dan 
lainnya. | 
Syaikh Muhammad Amr berkata, “Sanad hadits ini dha'if, karena 
permasalahannya terletak pada seorang pria mubham.” | 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 613 


Atha’ bin As-Sa`ib berkata dari seorang pria, dari Ali bin Abi 
Thalib #5, dia berkata, “Khusyuk adalah kondisi hati yang merendahkan 
diri kepada Allah dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri saat shalat.” 


Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas ma tentang firman 
Allah, “(yaitu)” orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya” (Qs. Al 
Mu 'minuun (23): 2), dia berkata, “Maksudnya adalah orang-orang yang 
takut kepada Allah dan hatinya tenang.” 542 

Ibnu Syaudzab berkata dari Al Hasan, “Ketika kekhusyukan 
muncul dalam hati manusia, maka mereka pun menundukkan 
pandangan dan merendahkan hati.” 

Al Manshur berkata dari Mujahid, “Muara kekhusyukan dalam hati 
adalah ketenangan dalam shalat.” 

Laits berkata dari Mujahid, “Salah satu tanda khusyuk adalah 
merendahkan hati dan menundukkan pandangan. Apabila seseorang 
khusyuk dalam shalat, maka dia merasa takut kepada Allah untuk 
menoleh ke kanan dan ke kiri.” 

Atha’ Al Khurasani berkata, “Khusyuk adalah ketenangan hamba 
dalam shalatnya.” 

- Diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, “Khusyuk dalam- hati 
adalah rasa takut dan menundukkan pandangan ketika shalat.” 

Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid, tentang firman Allah, “Dan, 
mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami” (Os. Al 
Anbiyaa' (21): 1) dia berkata, “Maksudnya adalah orang-orang yang 
tawadhu.” 

Allah & juga memberikan gambaran bagaimana bumi khusyuk 
dan tunduk, Dia berfirman, 


542 HR. Ath-Thabari (Tafsir Ath-Thabari, 18/3). 


614 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


MBA 2 gi 9 ساس‎ o r 
Gie ومن ءايه أنك فى الارض خشعة فإذا أنزلنا‎ 


“Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi 
kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya 
ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, 
pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.” (Qs. Fushshilat (41): 39) 

Kondisi gunung yang bergetar dan subur menghilangkan 
kekhusyukannya. Ini mengindikasikan bahwa kondisi khusyuk yang 
dialami adalah kondisi dimana hati merasa tenang dan merendahkan 
diri. Begitu pula jika hati khusyuk, maka semua lintasan pikiran dan 
keinginan buruk yang muncul lantaran mengikuti hawa nafsu bisa 
diredam, hati hina dan tunduk di hadapan Allah Æ. Dengan demikian, 
semua sifat negatif di dalamnya sirna. Ketika hati dalam kondisi tenang, 
maka semua anggota tubuh menjadi terkendali dan khusyuk sampai- 
sampai suara pun ikut terpengaruh. 

Allah & menggambarkan kondisi khusyuk dengan melirihkan 
suara dalam firman-Nya, 


see KA‏ مور 
“Pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru‏ 
dengan tidak berbelok-belok: dan merendahlah semua suara kepada‏ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WB 615 


Tuhan yang Maha pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali 
bisikan saja.” (@s. Thaahaa [20]: 108) | 


Suara yang khusyuk adalah suara yang tenang dan lirih setelah 
berada dalam kondisi tinggi. 

Selain itu, Allah & juga menggambarkan wajah orang-orang kafir 
dan pandangan mereka pada Hari Kiamat dalam kondisi khusyuk. Itu 
mengindikasikan bahwa khusyuk bisa masuk ke dalam seluruh anggota 
tubuh manusia. Ketika manusia berpura-pura untuk bersikap khusyuk di 
seluruh anggota tubuhnya sementara hatinya kosong, maka itu bisa 
dikatakan kondisi khusyuk yang berkedok atau tidak jujur. Sifat khusyuk 
seperti inilah yang diminta oleh ulama salaf agar dijauhkan. Oleh karena 
itu, ada yang berkata, “Mintalah perlindungan kepada Allah dari 
khusyuk yang berkedok atau tidak jujur.” 

Orang-orang bertanya, “Apakah yang dimaksud dengan khusyuk 
yang berkedok?” 

Ulama salaf itu menjawab, “Engkau melihat tubuh seseorang 
khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk.” 

Suatu ketika Umar 44 melihat seorang pria menundukkan 
kepalanya, lalu dia berkata, “Wahai fulan, angkatlah kepalamu, karena 
kekhusyukan seperti ini tidak bisa meningkatkan apa yang telah ada di 
dalam hati.” 

Maka dari itu, orang yang menampakkan kekhusyukan yang 
semua atau tidak berasal dari hatinya, maka itu sama saja dengan 
perbuatan nifag atau berkedok. 

Kekhusyukan sebenarnya hasil yang diproses dalam hati, lantaran 
memiliki ilmu tentang Allah, keagungan-Nya, kemulian-Nya dan 
kesempurnaan-Nya. Semakin seseorang mengenal Allah, maka semakin 
khusyuk pula orang tersebut beribadah kepada-Nya. 


616 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kondisi khusyuk dalam hati memiliki tingkatannya menurut sejauh 
mana dia mengenal Dzat yang membuatnya khusyuk dan sejauh mana 
seseorang menghadirkan hati untuk memahami karakter yang 
membuatnya khusyuk. Ada orang yang khusyuk karena dia sering 
merasa waspada akan kedekatan Allah dengan dirinya. Ada orang yang 
khusyuk lantaran kesadarannya akan kondisi internal atau lubuk hatinya 
yang berujung pada rasa malu kepada Allah dan merasa diawasi Allah 
dalam setiap gerak dan tenangnya. Ada pula orang yang khusyuk 
karena kesadarannya terhadap kesempurnaan dan keindahan Allah yang 
berujung pada ketenggelamannya dalam cinta kepada Allah, dan rindu 
bertemu serta melihat-Nya. Bahkan, ada orang yang khusyuk karena 
kesadarannya akan keras dan pedihnya siksaan Allah yang 
mengakibatkan dia merasa takut kepada Allah Yang Maha Perkasa dan 
merendahkan hati di hadapan-Nya. 


Tuhan yang Maha Suci dan Tinggi akan selalu mendekati hati 
yang khusyuk seperti halnya kedekatan-Nya dengan orang yang 
bermunajat kepada-Nya dalam shalat, seperti halnya kedekatan-Nya 
dengan orang yang memohon ampun dengan bersujud, seperti- halnya 
kedekatan-Nya dengan tamu dan peziarah Baitullah yang merendahkan 
hati kepada-Nya saat wukuf di Arafah dimana Allah membanggakan 
mereka di hadapan para malaikat, dan seperti halnya kedekatan-Nya 
dengan orang yang meminta ampun kepada-Nya atas dosa-dosa yang 
telah dilakukannya di waktu sahur, lalu Dia mengabulkan doa tersebut 
dan memberikan permintaannya. Jadi, tidak ada ketundukan dan 
kerendahan hati yang lebih agung dan mulia daripada kedekatan dan 
pengabulan tersebut. 


Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhdu sebuah hadits 
dengan sanad yang berasal dari Imar Al @ashi, dia berkata, “Musa bin 
Imran pernah berkata, “Wahai tuhanku, dimana aku harus mencari-Mu? 
Tuhan menjawab, “Carilah aku ketika hati tunduk dan merendah karena 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 617 


Aku, karena sesungguhnya Aku berada dekat satu jengkal dari mereka 
setiap hari. Seandainya itu tidak terjadi maka mereka akan binasa'.” 3 


Ibrahim bin Al Junaid dalam kitab A/ Mahabbah meriwayatkan 
sebuah hadits dengan sanad yagn berasal dari Ja'far bin Sulaiman, 
bahwa aku mendengar Malik bin Dinar berkata: Musa #2 pernah 
berkata, “Wahai Tuhanku, dimana aku harus mencari-Mu?” 

Tak lama kemudian Allah Æ mewahyukan kepada Musa, “Wahai 
Musa, carilah Aku ketika hati tunduk dan merendah karena Aku, karena 
sesungguhnya aku berada dekat satu jengkal setiap siang dan malam 
dari mereka. Seandainya kalau bukan itu, niscaya mereka telah binasa.” 


Ja'far berkata, “Aku kemudian berkata kepada Malik bin Dinar, 
‘Bagaimana hati mereka bisa tunduk dan merendah di hadapan Allah? 


Dia menjawab, “Aku telah menanyakan masalah ini kepada orang 
yang pernah membaca beberapa referensi, dia mengatakan bahwa aku 
telah menanyakan hal itu kepada orang yang bertanya kepada Abdullah 
bin Sallam, lalu dia mengatakan bahwa aku telah bertanya kepada 
Abdullah bin Sallam tentang kondisi hati mereka yang tunduk dan 
merendah di hadapan Allah, apa maksudnya? Lalu dia menjawab bahwa 
hati yang tunduk dan merendahkan diri karena mencintai 
Allah & daripada mencintai yang lain'.” 

Dalam hadits shahih disebutkan pula hadits yang menguatkan 
kondisi kedekatan Allah dengan hati yang tunduk dan merendah di 
hadapannya dengar? sabar menghadapi cobaan musibah dan ridha 
terhadap itu semua. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah $% dari 
Nabi &, “Pada Hari Kiamat, Allah & berfirman, “Wahai anak Adam, 
aku sakit, namun engkau tidak menjengukku?!' 


543 HR. Ahmad (Az-Zuhdu, hlm. 75). 


. 618 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Anak Adam berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana bisa aku 
menjengukmu sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam!” 


Allah berfirman, “Tidakkah engkau mengetahui bahwa hamba-Ku 
si fulan sedang sakit namun engkau tidak menjengukaya2i Tidakkah 
engkau mengetahui bahwa seandainya engkau menjenguknya niscaya 
engkau menemukanku di sisi hamba-Ku itu?.” 4 

Abu Nu'aim meriwayatkan dari jalur Dhamrah, dari Ibun 
Syaudzab, dia berkata, “Allah $ mewahyukan kepada Musa êh, 
‘Tahukah engkau kepada untuk apakah aku memilihmu di tengah- 
tengah manusia dengan membawa risalah-Ku dan fiman-Ku? 

Musa menjawab, “Tidak wahai Tuhanku’. 

Allah berfirman, ‘Karena tidak ada orang lain yang tawadhu” di 
hadapan-Ku seperti dirimu”. 949 

Ketawadhw'an Nabi Musa © disini adalah khusyuk yang 
bersumber dari ilmu yang bermanfaat. 

Imam An-Nasa 1246 meriwayatkan dari Jubair bin 575 4, dari 
Auf bin Malik 4, bahwa suatu hari Rasulullah & melihat ke langit lalu 
berkata, “Ini adalah waktunya ilmu diangkat.” 

Mendengar itu seorang pria Anshar yang dipanggil dengan nama 
Ziyad bin Lubaid berkata, “Wahai Rasulullah, akankah ilmu diangkat 
sementara dia telah ditetapkan dan dikuasai di dalam hati?” 

Beliau menjawab, “Sungguh aku menduga engkau termasuk 
penduduk Madinah yang paling paham tentang agama.” 


544 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2569). 
545 HR. Abu Nu'aim (Hilyah Al Auliya ', 6/130). 
546 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 3/456). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 619 


aE A Kh a a ka 
i 
| 
1 


Kemudian beliau menceritakan kepadanya perihal kesesatan 
penganut agama Yahudi dan Kristen atas Kitab suci yang diturunkan 
Allah Æ% kepada mereka. 


* Setelah itu aku betemu dengan Syaddad bin Aus, lalu aku 
menceritakan apa yang dibawakan oleh Auf bin Malik, lalu dia berkata, 
“Auf benar. Maukah aku memberitahukan kepadamu ilmu yang pertama 
kali diangkat?” 

Aku menjawab, “Ya mau.” 

Dia berkata, “Yaitu khusyuk sampai-sampai engkau tidak lagi 
melihat ada orang yang khusyuk.” 

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Jubair bin Nufair, dari Abu 
Ad-Darda`, dari Nabi &, dengan redaksi yang sama dan di bagian akhir 
hadits tersebut disebutkan, bahwa Jubair berkata: Aku bertemu dengan 
Ubadah bin Ash-Shamit, lalu aku berkata, “Sudahkah engkau 
mendengar apa yang dikatkaan oleh saudaramu Abu Ad-Darda `?” 


Aku kemudian menyampaikan apa yang pemah dikemukakan 
oleh Abu Ad-Darda`. Mendengar itu dia pun berkomentar, “Abu Ad- 
Darda` benar. Jika engkau mau, aku menceritakan kepadamu ilmu yang 
pertama kali diangkat dari manusia, yaitu khusyuk. Nyaris di setiap 
masjid jami’ yang engkau masuki tidak engkau temukan seorang pun 
yagn khusyuk.” 547 

Ada yang mengatakan bahwa riwayat yang dibawakan oleh Imam 
An-Nasa `i lebih rajih. | 

Sa'id bin Basyir meriwayatkan dari Qatadah, dari Al Hasan, dari 
Syaddad bin Aus, dari Nabi @, beliau bersabda, 


547 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2653). 
Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan 
gharib.” . | 


620 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


- A z 
4 01 a A To Xx á 
“Yang pertama kali diangkat dari manusia adalah khusyuk.” 8 


Abu Bakar bin Abi Maryam pun meriwayatkan hadits yang sama 
dari Dhamrah bin Habib secara mursa/.”*? Dia juga meriwayatkan hadits 
yang sama dari Hudzaifah dari perkataannya. 550 


Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang merasuk ke dalam hati, 
hingga menyebabkannya merasa tenang, khusyuk, merendahkan hati 
dan tawadhu' di hadapan Allah. Namun jika ilmu itu tidak menyentuh 
hati, tetapi hanya sebatas teori belaka, maka itu akan menjadi hujjah 
Allah bagi manusia untuk menghukumnya. Ini seiring dengan apa yang 
diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud #8, “Sesungguhnya ada sejumlah orang 
yang membaca Al Qur'an namun tidak melewati kerongkongan 
mereka. Padahal, jika ia menancap ke dalam hati, maka pemiliknya 
akan memetik manfaat darinya.” 551 


548 HR. Ath-Thabarani (A/ Mujam Al Kabir, 7/7183, dari jalur periwayatan 
Imran Al Gaththan, dari Qatadah dengan redaksi dan makna yang sama), 
Ibnu Adi (2/840), dan Abu Syaikh (Ath-Thabagat, 3/164-165, dari Hassam 
bin Mushik). 

Hassam adalah periwayat matruk, namun yang rajih dan shahih adalah 
riwayat Jubair bin Nufair dari Syaddad bin Aus secara mauguf. 

Syakh Muhammad Amr (Takhrij Adz-Dzull wa Al Inkisar, him. 44) 
berkomentar, “Di salam sanadnya ada periwayat bernama Syu'aib bin Bayan 
Ash-Shaffar dan Imran Al @aththan yang statusnya masih diperdebatkan oleh 
ulama. Selain itu, ada juga Al Mahlab bin Al Ala" yang dinilai majhul dan 
biografinya tidak diketahui.” | 

5499 HR. Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhdu, 72) dan Ahmad (Az-Zuhdu, hlm. 395). 

550 HR. Ibnu Abi Syaibah (Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, 13/381), Abu Nu'aim 
(Hilyah Al Auliya `, 1/281), dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 4/469). 

551 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 822). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 621 


Al Hasan Al Bashri berkata, “Ilmu ada dua macam, yaitu: Ilmu 
lisan dan ilmu hati. Ilmu hati adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan 
ilmu lisan adalah hujjah Allah bagi manusia untuk menghukumnya.” 

Diriwayatkan juga dari Al Hasan secara mursal dari Nabi 2. 
Selain itu, dia pun meriwayatkan dari Jabir 44; secara marfu’, dan dari 
Anas 4; secara marfu’. Status maushul hadits tidak bisa dibenarkan. 


Setelah itu Nabi $ menginformasikan bahwa ilmu yang ada pada 
penganut agama Yahudi dan Kristen berada di tangan mereka tidak bisa 


dimanfaatkan sedikit pun karena isi dan maksudnya telah hilang dari 


mereka, yaitu pengetahuan atau ilmu yang ada di dalam Kitab suci 
tersebut sampai ke dalam hati hingga nikmatnya iman bisa dirasakan, 
dan manfaatnya dengan timbulnya rasa takut serta bertobat dalam 
hatinya. Namun, ilmu yang mereka dapati hanya sebatas lisan atau teori 
belaka sehingga menjadi hujjah bagi mereka kelak. 


Oleh sebab itu, Allah & menggambarkan sosok ulama dengan 
sosok yang takut kepada-Nya. Allah & berfirman, 


s, r 


A AG é ومس‎ 
HE aku, Ke آله من‎ SEN AK 


Oppa 


“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata 
dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya 
(dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba- 
hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Pengampun.” (Qs. Faathir (35): 28) 


Selain itu, Allah & juga berfirman, 


n NG 8 وج‎ 


622 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


2 Pak PMR Wd 4 & or LIDL Kid 


ورجا رحمة ريو قل هل ستوی PAN‏ يعامون والرین لا يعلمون I‏ 
رر ص 2 22,4 ng‏ 
تددر 3 SI‏ 0 


“Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah. 
orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, 
sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat 
Tuhannya? Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang 
berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (Os. Az-Zumar [39]: 9) 

Allah & juga menggambarkan ulama dari kalangan penganut 
agama Yahudi dan Kristen dengan sosok yang takut kepada-Nya. Dia 

berfirman, 


4 به مء وس Wa or‏ 


Bab‏ بوه أو لا e JA li AS‏ إا 
کان Ah IG Na Pru‏ 
حشر Op‏ 


“Katakanlah, 'Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah 
beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi 
pengetahuan sebelumnya apabila Al Qur 'an dibacakan kepada mereka, 
mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka 
berkata, ‘Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 623 


dipenuhi'. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis 


dan mereka bertambah khusyuk.” (Qs. Al Israa` (17): 107-109) 


Ungkapan Allah “dan mereka menyungkur atas muka mereka 
sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk” Merupakan pujian 
kepada orang yang hatinya khusyuk setelah mendengar ayat-ayat Kitab 
suci. Oleh karena itu, Allah & berfirman, 


Borg 3 17 as aa 0 b PA 00 
k» سلو فھو عل ور من رد‎ Mai ai ا‎ 
45 2 ê û AA 7 اه‎ 


s 224 


G oe 2‏ ماف قمع نه جلود 


a panah Gi GEN 


AGAN JA يوء من ا وس‎ SAK AN هُدَى‎ A 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk 
(menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama 
` dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah 
bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. 
Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan 
perkataan yang paling baik (yaitu) Al Qur`an yang serupa (mutu ayat- 
ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang 
takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka 
di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu dia 
menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang 


624 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun." (Os. 
Az-Zumar [39]: 22-23) 

Hati yang lembut adalah hati yang terhindar dari kondisi keras dan 
membatu lantaran suasana khusyuk dan tentram di dalamnya. 
Allah & sangat menghardik orang yang hatinya tidak khsuyuk dan 
mentadabburi Hi ita ketika diperdengarkan. Dia berfirman, 


0 ديت امج سن‎ aaa 
PEN esa ERER 
Pena a لهذ‎ 


“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, 
untuk tunduk hati mereka. mengingat Allah dan kepada kebenaran yang 
telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang 
yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian 
'berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi 
keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang 
fasik.” (Qs. Al Hadiid [57]: 16) 

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Mas'ud 4# berkata, “Jarak 
antara keislaman kita dengan kesesatan kita dengan ayat ini hanyalah 
empat tahun.” 552 

An-Nasa'i menambahkan, “Setelah itu kaum mukminin saling 
menegur satu sama lain.” 


552 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 3027) dan An-Nasa'i (A/ Kubra, 
pembahasan: Tafsir, 7/70). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 625 


Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Ibnu Az-Zubair #&, dia 
berkata, “Jarak antara keislaman para sahabat dan turunnya ayat ini 
dimana Allah menegur mereka adalah empat tahun.” 558 


Banyak orang-orang shalih mendengar ayat ini dibacakan, hingga 
menimbulkan efek yang beragam. Ada yang meninggal dunia seketika 
lantaran ketakutan, dan ada pula yang bertobat saat itu juga dan 
meninggalkan semua perbuatan buruk yang dilakukannya. Cerita 
tentang orang-orang shalih ini telah kami barakan: dalam kitab A/ 
Istighna ` bi Al Qur 'an 


Lebih tegasnya, Allah 8 menegaskan, 


Lp Wi 


Bila 21 KL AT جل‎ BAN Gadai 


Z 


اع امح سي Es‏ > وح وس >> ول 7 
D‏ آله GS JE ais‏ لاس لله 


ارو 
OE‏ 


“Kalau sekiranya kami turunkan Al Qur'an ini kepada sebuah 
gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan 
ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami 
buat untuk manusia supaya mereka berpikir.” (@s. Al Hasyr (59): 21) 


Abu Imran Al Jauni berkata, “Demi Allah, ' Tuhan kita telah 
mengalihkan penurunan Al Qur`an kepada kita yang jika diturunkan 
kepada gunung maka dia akan hancur.” 

Malik bin Dinar pernah membaca ayat ini kemudian dia berkata, 


“Aku bersumpah kepada kalian, jika seorang hamba beriman dengan Al 
Qur`an maka hatinya akan kalut dan takut.” 


553 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 4192). 


626 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, “Wahai 
manusia, jika syetan menggodamu untuk melakukan perbuatan buruk 
atau membisikkan sesuatu yang negatif ke dalam dirimu, maka ingatlah 
bahwa Allah telah membebankan Kitab (Al Qur`an) yang jika 
dibebankan kepada gunung, maka dia akan tunduk dan hancur. 
Tidakkah engkau mendengar firman Allah, ‘Kalau sekiranya kami 
` turunkan Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan 
melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada 
Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia 
supaya mereka berpikir:” (Qs. Al Hasyr [59]: 21) 

Allah & membuat perumpamaan itu untuk manusia berpikir, 
merenung, mengambil pelajaran darinya, dan menghindari perbuatan 
maksiat. Anda sebenarnya yang lebih berhak khusyuk ketika berdzikir 
dan mengingat Allah lantaran kelak Anda akan dihisab dan dikembalikan 
ke surga atau neraka. 


Maka dari itu, Nabi @ berlindung kepada Allah dari hati yang 
tidak khusyuk, seperti yang dijelaskan dalam hadits yang berasal dari 
Zaid bin Arqam, bahwa Nabi # bersabda, 


ae - سم ير‎ X ° مو‎ 00 Taak yaan 
اللهم إني اعوذ بك من عِلم لا ينفع» و مِن قلب‎ 


r 


لا یخحشع» ومن تفس لا Ei‏ ومِن GS‏ لا 


“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu 
yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pemah 
kenyang, dan doa yang tidak dikabulkan.” 4 


554 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 2722). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $8 627 


Diriwayatkan dari Ka'b Al Ahbar, dia berkata, “Dalam kitab Injil 
tertulis, “Wahai Isa, hati yang tidak khusyuk, perbuatannya tidak 


bermanfaat, suaranya tidak didengar dan doanya tidak terangkat'. 


Asad bin Musa dalam kitab Al Wara’ berkata: Mubarak bin 
Fudhalah menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Hasan Al Bashri 


berkata, “Sesungguhnya ketika orang-orang beriman dihampiri oleh 


dakwah ini dari Allah, mereka pun membenarkannya, mengisi hatinya 
dengan keyakinannya, dan menundukkan hati, jasmani dan 
pandangannya karenanya. Demi Allah, jika aku melihat mereka maka 
aku melihat mereka seperti sedang berada di hadapan mata. Demi Allah 
mereka adalah kelompok masyarakat yang suka berdebat dan berbuat 
kebatilan. Mereka hanya merasa tenang dengan Kitab Allah dan tidak 
menampakkan sesuatu yang tidak berasal dari dalam hati mereka. 
Ketika ada perintah yang datang dari Allah, mereka langsung 
membenarkannya, sehingga Allah menggambarkan mereka dalam Al 
Qur`an dengan gambaran yang paling baik, Dia berfirman, 


4 
ot 2 0 L 2> 
و‎ 


al‏ الت يشو على Ga Ni‏ وَل 


OCLI PALA بم‎ 

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) 
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila 
orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata 
(yang mengandung) keselamatan. (Qs. Al Furqaan [25]: 63)” 

Al Hasan berkata, “Kata a/ haun dalam bahasa Arab berarti 
kelembutan, ketenangan dan keteguhan. Maksud firman Allah, ‘dan 
apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata- 
kata (yang mengandung) keselamatan maksudnya adalah, orang-orang 
yang bijak tidak bodoh dan jika mereka dibodohi maka mereka bersikap 


628 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


BNN AN ل ا‎ a SAE? 


baik dan bijak. Mereka selalu berteman dengan hamba-hamba Allah di 
siang hari berdasarkan apa yang mereka dengar. Setelah itu Allah 
menggambarkan kondisi mereka di malam hari, “dan orang-orang yang 
tidak tidur malam karena Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri, 
(Qs. Al Furgaan (27): 65) maksudnya adalah, mereka berdiri di atas kaki 
mereka karena Allah dan menghamparkan wajah mereka di hadapan 
Allah dalam posisi sujud sementara air mata mengalir di pipi lantaran 
takut kepada-Nya.” | | 


Al Hasan Al Bashri berkata, “Karena satu perkara mereka tidak 
tidur di malam hari dan karena satu hal mereka khusyuk kepada-Nya di 
siang hari. Setelah Allah berfirman, 


daa 4‏ 
AA ae‏ روب مى de e‏ 75 
وال يقولون را أصرف 2 عذابٌ 4 D‏ 


PON ا‎ r5, ae 
MLS کان‎ Gie 
Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkan adzab 


Jahannam dari kami, sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasaan 
yang kekal”. ’ (Qs. Al Furgaan [25]: 65) 


Segala yang menimpa manusia kemudian hilang maka tidak 
dianggap sebagai kebinasaan yang kekal, karena kebinasaan yang kekal 
baginya adalah apa yang ada di langit dan di bumi. Demi Allah tiada 
tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Mereka kemudian menyadari 
dan tidak berharap lebih dari Allah. Maka, hindarilah angan-angan 
kosong tersebut, karena Allah tidak memberikan sebuah kebaikan 
kepada hamba-Nya dengan angan-angan tersebut baik di dunia maupun 
di akhirat.” Ni 

Allah & telah mensyariatkan kepada hamba-hamba-Nya beragam 
ibadah dimana suasana khusyuk jasmani terlihat dari pancaran 


. Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab B 629 


kekhusyukan dan kerendahan hati. Salah satu kekhusyukan jasmani 
yang terlihat dari semua ibadah tersebut adalah shalat. Oleh karena itu, 
Allah & memuji orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan shalat. 
Dia berfirman, f 


چ 3 
NONG‏ ون سكين كيف ) 


beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu)‏ ا 
otang-orang yang khusyuk dalam shalatnya.” (Os. Al Mu minuun [23]: .‏ 
)1-2 

Sebelumnya, kami telah menjelaskan penafsiran khusyuk dalam 
shalat ketika memaparkan pernyataan ulama salaf tentang hal itu. 


Ibnu Athiyyah berkata dari Atha` bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair 
tentang firman Allah, “(yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam 
shalatnya” (Qs. Al Mu'minuun [23]: 1-2), “Maksudnya adalah orang- 
orang yang tawadhu' atau merendahkan hati hingga tidak mengetahui 
apa yang terjadi di kanan dan kirinya, bahkan tidak menoleh sedikit pun 
lantaran khusyuk kepada Allah 4.” 


Ibnu Al Mubarak berkata dari Abu Ja'far dari Laits, dari Mujahid 
tentang firman Allah, “Dan berdirilah karena Allah dengan 
memasrahkan dir (Qs. Al Baqarah (2): 238), “Kata al qunut artinya 
adalah tunduk, khusyuk, menundukan pandangan dan merendahkan 
hati karena takut kepada Allah &.” 


Ibnu Al Mubarak juga berkata, “Dulu, apabila salah seorang ulama 
salaf melaksanakan shalat, maka dia tidak berani menengadahkan 
pandangannya atau menoleh atau membalikkan batu kerikil atau 
bertindak sia-sia atau berdialog dengan diri sendiri tentang permasalahan 
duniawi, kecuali dalam kondisi lupa.” 


630 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Manshur berkata dari Mujahid, tentang firman Allah “Tanda-tanda 
mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud” (Os. Al Fath [48]: 
29), “Maksudnya adalah khusyuk dalam shalat.” 


Imam Ahmad, An- Nasa" i, dan At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah 
hadits dari Al Fadhl bin Abbas 48, dari Nabi @, beliau bersabda, 


one” 3, و‎ . FOr Da A 2 á sa 
ak an ak BA 


9 a 2 9r A دي م ه رو‎ br, سي‎ b 2 gr 
وتقنع يديك» يقول:‎ e | وك‎ tan وتحشع»‎ 
oto. 8 2 22 2 r Ts PANA A مه‎ 
ري ومن لم‎ Er dh D o! 


“Shalat itu dilakukan dua rakaat, dua rakaat, dimana engkau 
tasyahhud satu kali di setiap dua rakaat, khusyuk, merendahkan hati, 
tenang dan mendekapkan kedua- tanganmu.” Dia berkata: Engkau 
mengangkat kedua tangan kepada Allah & dan berkata, “Wahai 
Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku (sebanyak tiga kali)! 
Barangsiapa yang tidak melakukan hal itu, maka itu adalah 
kekurangan.” 555 ١ 

Imam Muslim pun meriwayatkan hadits lainnya dari Utsman #&, 
dari Nabi $, beliau bersabda, 


555 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/11 dan 4/167), An-Nasa'i (s-Sunan Al 
Kubra, 1/212 dan 450), dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 385). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini shahih.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 631 


î 

خسن II GEEA deys‏ إلا كانت 

EnS Pp ا اذوب‎ A E 
AS WS 


“Tidaklah seorang muslim menghadiri shalat fardhu, kemudian 
berwudhu dengan baik, khusyuk dan ruku melainkan itu menjadi 
penebus dosa-dosa sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa-dosa 
besar. Itulah ad-dahru selamanya.” 556 


Salah satu tindakan yang memperlihatkan kekhusyukan dan 
ketundukan serta kerendahan hati dalam shalat adalah meletakkan salah 
satu tangan di atas tangan yang lain saat berdiri. Ini dikuatkan dengan 
pernyataan Imam Ahmad bahwa dia pernah ditanya tentang maksud 
bersedekap saat shalat, maka dia menjawab, “Itu adalah sikap 
merendahkan hati dan khusyuk di hadapan Yang Maha Perkasa.” 


Ali bin Muhammad Al Mashri berkata, “Tidak ada pengetahuan 
yang paling baik yang pemah aku dengar dari ini.” 


Diriwayatkan dari Bisyir Al Hafi, dia berkata, “Sejak empat puluh 
tahun aku sangat bernafsu meletakkan salah satu tangan di atas tangan 
yang lain saat shalat dan tidak ada yang menghalangiku melakukan itu 
kecuali aku telah mampu memperlihatkan kekhusyukan yang sama dari 
dalam hatiku.” 


Diriwayatkan dari Muhammad bin Nashr Al Marwazi dengan 
sanadnya yang berasal dari Abu Hurairah, dia berkata, “Pada Hari 


556 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 228). 


632 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan berdasarkan perbuatan 
mereka dalam shalat.” 557 Kemudian para periwayatnya menafsirkannya 
dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat shalat sembari 
miring ke arah tertentu. ; 


Dengan sanad yang sama, dia meriwayatkan pula dari Abu Shalih 
As-Samman, dia berkata, “Pada Hari Kiamat kelak, manusia akan 
dibangkitkan seperti ini.” Kemudian dia meletakkan salah satu 
tangannya di atas tangan lainnya. ; 


Perhatikanlah makna ini dalam shalat, dimana orang yang 
melaksanakan shalat senantiasa mengingatkannya bahwa dia 'akan 
berdiri di hadapan Allah & ketika dihisab. 

Ketika menggambarkan tentang hamba-hamba Allah, Dzun-Nun 
berkata, “Seandainya engkau melihat salah seorang dari mereka saat 
sedang berdiri shalat, tepatnya saat dia berdiri di mihrabnya dan 
membuka pembicaraan dengan Tuhannya, yang muncul dalam 
benaknya bahwa itu adalah kondisi berdiri dimana nanti manusia akan 
melakukannya ketika berada di hadapan Tuhan semesta alam. 
Akibatnya, hatinya khusyuk dan akalnya pun terpukau.” | | 

Ada dua jenis kondisi menghadap Allah dan tidak menoleh kepada 
yang lain, yaitu: , | 

Pertama, hati tidak boleh dialihkan kepada selain Allah dan 
hanya menfokuskannya kepada Tuhan semesta alam. 

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari amr bin Absah 4, 
dari Nabi ©, beliau bersabda, 


557 HR. Ibnu Abi Syaibah (13/543). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 633 


Bah كيم‎ saka 


“Ketika sang bamba berdiri shalat, kemudian memuji Allah dan 
memuja-Nya dengan pujian yang layak bagi-Nya, serta menfokuskan 
hati hanya kepada Allah, maka dia berpaling dari dosa-dosanya seperti 
hari dimana ibunya melahirkannya.” 8 ! 

Kedua, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, serta membatasi 
pandangan mata hanya ke tempat sujud. 


Inilah salah satu cara untuk menghadirkan kekhusyukan hati. Oleh 
Karena itu, ketika salah seorang ulama salaf melihat seseorang shalat 
dengan tidak khusyuk, dia pun berkata, “Seandainya hati pria ini 
khusyuk, niscaya semua anggota tubuhnya pun ikut khusyuk.” 


Imam Ath-Thabarani meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Sirin, 
dari Abu Hurairah #8, dia berkata, “Dulu, Nabi © pernah menoleh ke 
kanan dan ke kiri saat shalat, hingga Allah & menurunkan ayat, 
'sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang:-. 
orang yang khusyuk dalam shalatnya'. (Qs. Al Mu“ minuun [23]: 1-2) 
Setelah itu Rasulullah @ selalu khusyuk dan tidak pemah lagi menoleh 
ke kanan serta ke kiri.” 559 


558 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 832). 

559 HR. Al Haitsami (Majma' Az-Zawa “id, 2/80). 
Setelah meriwayatkannya Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ath-Thabarani dalam A/ Ausath dan dia mengatakan bahwa hadits ini hanya 
diriwayatkan oleh Habrah bin Najm Al Iskandarani dan “aku belum 


634 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Imam hadits lainnya juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin secara 
mursal, namun hadits di atas yang lebih shahih. 0 

Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadits dari Ummu Salamah 
Ummul Mukminin &, dia berkata, “Di zaman Nabi &, jika salah 
seorang dari sahabat shalat, maka pandangannya tidak melewati tempat 
kedua kakinya. Setelah itu Rasulullah @ wafat, kemudian di zaman 
kepemimpinan Abu Bakar, apabila salah seorang dari sahabat shalat, 
maka pandangannya tidak melewati tempat kedua sisi tubuhnya. Setelah 
Abu Bakar wafat, Umar pun yang diangkat sebagai pemimpin, maka 
jika salah seorang dari sahabat berdiri shalat maka pandangan mereka 
tidak melewati tempat kiblat. Namun ketika Utsman bin Affan menjadi 
pemimpin, fitnah pun bermunculan, sehingga orang-orang pun menoleh 
ke kanan dan ke kiri saat shalat.” 561 

Imam Al Bukhari meriwayatkan hadits lainnya dari Aisyah &, dia 
berkata, 


an AAA sa ا‎ Ta ne Ie 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن‎ A 
La هو املا‎ JG IN قات اَل في‎ 
MAA مِنْ صَلاةٍ‎ Nasi 
“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah @ tentang menolehkan 


pandangan dalam shalat, maka beliau menjawab, “Itu adalah pencurian 
yang dilakukan oleh syetan dari shalat salah seorang dari kalian.” 562 


` menemukan biografinya. Sementara sisa periwayatnya adalah periwayat 
tsiqah.” : 

560 HR. Abu Daud (A/ Marasil, hlm. 8). 

561 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 1634). - 

562 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 751 dan 3291). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 635 


Selain itu, Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa 'i meriwayatkan 
hadits lainnya dari Abu Dzarr 4, dari Nabi @, beliau bersabda, « 


A 2‏ و #6 ارم en ag A go‏ 
حا لمات ص المح وي عادر الم 
SA JAN‏ اصرف 2 


“Allah senantiasa berada di hadapan sang hamba ketika shalat 
selama dia tidak menoleh. Ketika sang hamba menoleh, maka Allah pun 
berpaling darinya.” 568 | 

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits lainnya 
dari Al Harits Al Asy'ari, dari Nabi @, beliau bersabda, 

74 z © وس‎ L2 r -£ e 2 
TA gann GSS إن الله أمر یی بن‎ 


يَعْمَل AG oa‏ بي بي ٳِسرائيل أن يعمَلوا بهن... 
وآمركم بالصّلاق فان الله ينص ok a Na‏ 
ما لم ta BB La‏ فلا NE‏ 
“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Yahya bin Zakaria‏ 
agar melakukan lima perkara, dan juga memerintahkan bani Israil untuk‏ 


melakukan lima perkara tersebut ... diantaranya: Aku memerintahkan 
kalian shalat, karena Allah selalu menengadahkan wajah- Nya kepada 


563 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/172), Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 
909), dan An-Nasa'i (Ash-Shughra, 3/8 dan Al Kubra, 1/356). 


636 WB Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


wajah sang hamba selama dia tidak menoleh. Maka dari itu, apabila 
kalian shalat, janganlah menoleh.” 564 


Sebenarnya, masih banyak lagi hadits-hadits lainnya berkenaan 
dengan masalah ini. 

Atha` berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, “Apabila 
salah seseorang dari kalian shalat, maka janganlah menoleh, karena 
sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Sungguh saat 
itu Tuhannya berada di hadapannya dan sungguh dia sedang bermunajat 
kepada-Nya maka jangan sekali-kali menoleh ke arah yang lain.” 

Atha juga berkata, “Kami mendapat berita bahwa 
Allah Æ berfirman, “Wahai anak -Adam, kepada siapakah engkau 
menoleh, sementara aku lebih baik dari orang yang tengkau tolehi itu.” 

Riwayat ini diriwayaktan oleh Al Bazzar dan lainya secara marfu’, 
namun status mauguf pada riwayat ini lebih shahih. 

Abu Imran Al Jauni berkata, “Allah & mewahyukan kepada 
Musa ga, “Wahai Musa, apabila engkau berdiri di hadapanku, maka 

berdirilah layaknya seorang hamba yang hina dan rendah. 
Rendahkanlah dirimu, karena diri itu lebih layak direndahkan. 
Bermunajatlah kepada-Ku dengan hati yang takut dan khusyuk serta 
lisan yang jujur.” 

Ruku adalah salah satu bentuk ketundukkan jasmani kepada Allah. 
Oleh karena itu, enggan dan tidak mau melakukannya hingga mereka 
membaiat Nabi & agar tidak tunduk kecuali dalam posisi berdiri, 
maksudnya sujud. Begitu pula yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad dan 
ulama lainnya. 


564 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/130 dan 202) dan At-Tirmidzi (Sunan At- 
Tirmidzi, no. 2863 dan 2824). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini hasan shahih 
gharib.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 637 


Allah & berfirman, 


ac 5 PAN > a2 - 
WS لا در‎ | sid Jalla 
“Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Rukulah', niscaya 
mereka tidak mau ruku.” (Qs. Al Mursalaat (77): 48) 


Kondisi ruku yang paling sempuma adalah kondisi dimana hati 
tunduk dan pasrah kepada Allah, sehingga jasmani dan rohani secara 
bersamaan merendahkan diri di hadapan Allah &. Oleh karena itu, 
dalam rukunya Nabi @ berdoa, 


LLA r 


| حَشَعٌ لك ga‏ وبَصرِي b a‏ وم 
استقل به قدمي. 

“Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang-belulangku dan 
kedua kakiku khusyuk kepada-Mu.” 565 

Ini adalah signal bahwa kekhusyukan itu terletak pada ruku yang 
dilakukan dengan seluruh anggota tubuh, dan anggota tubuh yang 
paling mulia adalah hati yang mengendalikan seluruh anggota tubuh 
manusia. Ketika hati itu khusyuk, maka semua anggota tubuh pun ikut 
khusyuk. 

Selain itu, sujud pun menjadi salah satu tanda ketundukan dan 
kekhusyukan hamba kepada Tuhannya &. Karena ketika sujud, sang 
hamba meletakkan semua anggota tubuhnya yang paling mulia di atas 


tanah diikuti dengan suasana hati yang pasrah dan khusyuk kepada-Nya. 
Oleh sebab itu, apabila orang yang beriman melakukan hal itu, niscaya 


565 Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya. 


638 Bk Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Allah akan menempatkannya dekat dengan diri-Nya. Sebab Dia 
berfirman, | 


ba وهو‎ A يکون‎ G a 


“Kondisi terdekat antara sang hamba dan Tuhannya adalah ketika 
dia sujud.” 566 


Ini pun ditegaskan oleh Allah & dalam firman-Nya, 


O ٭‎ SIR 


“Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan 
sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)” (Qs. Al Alaq [96]: 
19). 


Sujud juga termasuk perbuatan yang enggan dilakukan oleh orang- 
orang musyrik yang pongah lagi somibong, bahkan ada dari mereka 
yang berkata, “Aku tidak suka sujud sehingga kalian berada lebih tinggi 
dari pantatku.” 


Ada pula yang mengambil segenggam batu kemudian 
meletakkannya sejajar dengan dahinya dan beranggapan bahwa itu 
sudah mewakili sujud yang sebenamya. Sebenarnya iblis diusir oleh 
Allah dari surga lantaran dia menolak sujud kepada Adam berdasarkan 
perintah Allah &. Oleh sebab itu, iblis menangis ketika orang-orang 
beriman sujud, dan berkata, “Anak Adam diperintahkan untuk sujud, 
kemudian dia melakukannya hingga dia pun berhak memperoleh surga, 
sedangkan aku diperintahkan sujud, kemudian aku membangkang, 
maka nerakalah yang pantas bagiku.” 567 


566 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 482). 
567 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 81). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 639 


Salah satu bentuk kekhusyukan dan ketawadhu'an hamba kepada 
Allah & saat ruku dan sujud adalah, ketika dia merendahkan dan 
menghinakan diri kepada Tuhannya dengan ruku dan sujud, kemudian 
dia ketika itu menyebutkan kemahaperkasaan, kesombongan, 
keagungan dan ketinggian Tuhannya. Seolah-olah dia berkata, 
“Ketundukan dan kerendahan adalah sifatku, sedangkan ketinggian, 
keagungan, dan kesombongan adalah sifat-Mu.” Oleh sebab itu, Allah 
mensyariatkan kepada hamba-Nya agar membaca doa ruku, “Subhaana 
rabbiyal azhiimi (Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung)” Sedangkan 
dalam sujudnya membaca doa, “Subhaana rabbiyal alaa (Maha Suci 
Tuhanku Yang Maha Tinggi)” 8 


Terkadang Nabi @ dalam sujudnya membaca, 


SN, Pa SAS ان ذي‎ 
KATAH 


“Subhaana dzil malakuut wal jabaruut wal kibiriyaa ` wal azhamah 
(Maha Suci Tuhan yang memiliki kerajaan, keperkasaan, kesombongan 
dan keagungan)." 9 

Diriwayatkan juga dari Nabi @, bahwa suatu malam beliau pemah 
membaca dalam sujudnya, 


568 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 772) 
569 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 6/24), Abu Daud (Sunan Abu Daud, no. 873), 
dan An-Nasa'i (Sunan An-Nasa `i, 2/191 dan 223). 


640 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


IE ale NA 
مهم سم‎ o م ه 4 2- 27 اس © رك‎ 
Gêni وحهي في التراب لسيدي» وحق لسيدي أن‎ 


وجوه إوحهه. 


“Aku membaca seperti yang pernah dibaca oleh saudaraku 
Daud #5, ‘A qiru wajhii fit-turaabi li sayyid, wa Pan li a an 


ta firal wujuuha li wajhihi’.” 0 

Al Hasan Al Bashri berkata, “Jika engkau berdiri shalat, maka 
berdirilah dengan khusyuk seperti yang Allah perintahkan. Jangan 
pernah melakukan perbuatan sia-sia dan menoleh. Jangan pula sampai 
ketika engkau melihat ke arah yang lain, Allah melihat ke arahmu, serta 
jangan pula ketika engkau meminta surga dan memohon perlindungan 
kepada Allah dari api neraka, hatimu lalai dan tidak Maan apa yang 
dilontarkan oleh lisanmu.” 571 

Dia juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Utsman bin 
Dahrasy, dia berkata: Aku mendapat informasi bahwa Rasulullah & 
pernah shalat dengan mengeraskan bacaan. Ketika selesai shalat, beliau 
berkata, “Apakah aku tadi meninggalkan sesuatu dari surah ini? 

` Para sahabat menjawab, “Kami tidak tahu.” 

Ubai bin Ka'b berkata, “Ya, ayat ini dan ayat itu.” 

Mendengar itu Rasulullah & bersabda, “Ada apa yang orang- 
orang ini?! Ayat-ayat Al Qur 'an dibacakan kepada mereka lalu mereka 
tidak menyadari ayat yang tidak dibacakan kepada mereka. Seperti 


570 HR. Al Baihagi (Syu'ab Al Iman, no. 3556). 
571 HR. Muhammad bin Nashar Al Marwazi (Ta zhim Qadr Ash-Shalah, 1/189, 
no. 140). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 641 


inilah keagungan Allah keluar dari hati bani Israil, tubuh mereka 
memang ada namun hati mereka tidak berada di tempat. Allah tidak 
akan menerima suatu perbuatan dari hamba-Nya hingga hati beserta 
tubuhnya ikut hadir.” 572 » 


Sebenarnya masih banyak lagi atsar-atsar yang berkenaan dengan 
masalah ini. ; | 

Suatu ketika Isham bin Yusuf lewat di hadapan Hatim Al Asham 
yang sedang berbicara di majelisnya. Dia berkata, “Wahai Hatim, 
engkau menyangka bahwa engkau sudah shalat dengan benar?” 


Hatim menjawab, “Ya.” 
Isham bin Yusuf berkata, “Bagaimana engkau salat?” 


Hatim menjawab, “Aku melaksanakan perintah shalat itu dan 
berjalan dengan penuh rasa takut kemudian aku mulai dengan 
memasang niat lalu bertakbir, lantas membaca surah dengan tartil sambil 
direnungi. Setelah itu aku ruku dengan khusyuk, sujud dengan 
merendahkan hati, dan duduk tasyahhud dengan sempuma. Aku 
kemudian memberi salam dan menyerahkan hal itu dengan ikhlas 
kepada Allah lalu kembali dengan penuh rasa takut dalam diri. Aku 
merasa takut jika amal perbuatanku tidak diterima dan aku menjaga hal 
itu dengan serius hingga ajal datang menjemputku.” 

Mendengar itu Isham bin Yusuf berkata, “Benar, engkau telah 


shalat dengan baik dan benar.” 


Salah satu bentuk ibadah yang terlihat jelas di dalamnya, sikap 
merendahkan hati dan khusyuk kepada Allah & adalah, doa. 
Allah & berfirman, 


572 HR. Muhammad bin Nashar Al Marwazi (Ta 'zhim Qadr Ash-Shalah, 1/198, 
no. 157). 


642 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


.. P, 5 A 
Ka LOL ع‎ AG ذا راح ل 2 مدر‎ SPL دنه‎ A 
“Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara 


yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
melampaui batas.” (Os. Al A'raaf (71: 55) 


orr on‏ سا 
- . 


ALA لھ ووم تا کہ ی‎ a 
مر‎ A سرح‎ Lor R, A 7 عر‎ 200 Ex 57. 
GA رغوت ف اليرت‎ WE (Ah AA 
0 LA b MB م ہے‎ 
(Oka AE BERANGAN 


“Maka Kami memperkenankan doanya, dan Kami anugerahkan 
kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. 
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam 
(mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa 
kepada Kami dengan harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang 
yang khusyuk kepada Kami.” (Qs. Al Anbiyaa" (21): 90) 

Salah satu tanda bahwa seseorang berdoa dengan khusyu adalah 
dengan mengangkat kedua tangan saat berdoa. 

Diriwayatkan secara shahih”??? dari Nabi @ bahwa beliau 
mengangkat kedua tangannya saat berdoa dalam beberapa kondisi, yang 
paling jelas ketika beliau melaksanakan shalat istisqa* (minta hujan). 
Ketika itu beliau mengangkat kedua tangannya hingga bagian dalam 


573 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, no. 1031) dan Muslim (Shahih Muslim, 
no. 895). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 643 


ketiak beliau yang putih terlihat. Selain itu, beliau juga pernah 
mengangkat tangan ketika berdoa saat wukuf di Arafah. 


Ath-Thabarani meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas 
RAdhiyallahu Anhuma, dia berkata, “Aku pemah melihat Rasulullah & 
berdoa di Arafah dengan kedua tangannya diangkat hingga sejajar 
dengan dadanya seperti halnya orang miskin yang sedang meminta 
makanan.”574 


Dulu, orang-orang “yang dikenal takut kepada Allah duduk di 
malam hari dengan tangan dan menundukkan kepalanya sembari 
menengadahkan kedua tangannya seperti halnya orang yang sedang 
meminta. Inilah bentuk ketundukan dan wujud kebutuhan hamba 
kepada Tuhannya yang paling sempurna. “Apalagi, kalau suasana hati 
yang khusyuk dan merendah saat berdoa serta menghadirkan rasa butuh 
kepada Allah diperlihatkan. Karena dengan sikap seperti itulah doa bisa 
dikabulkan. 


Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi $, bahwa - 
beliau bersabda, : 


r 


2 2 م هم 0 و ور 5 WA‏ 8 
ن الله يستجيب دعاء من قلب غافل لاو. 
Z r‏ 4 


“Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa yang muncul 
dari hati yang lalai lagi tidak khusyuk.” 575 


574 HR. Ath-Thabarani (A/ Mu jam Al Ausath, no. 2892). 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa 'id, 10/168) berkata, “Di dalam sanadnya ada 
periwayat bernama Al Husain bin Abdullah bin Ubaidullah yang dinilai 
dha it” 

575 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/177) dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
no. 3479). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini gharib, dan 
kami hanya mengetahuinya dari jalur periwayatan ini.” 


644 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Salah satu- bentuk keseriusan hamba dalam berdoa adalah 
“memperlihatkan kerendahan hati dengan lisan dan meminta dengan 
penuh harapan dalam doa. Al Auza'i berkata, “Doa yang paling baik 
adalah doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan dan kerendahan 
hati kepada All 


Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas ©, bahwa 
Nabi © pada Hari Arafah berdoa, 


الله pai Í‏ كلامي SF)‏ ماني Se‏ 
ميري PA,‏ ل قى حل شي ين نري ر 
البائ لفقي الست الْمُستَجِيْرُ الوّحل SA‏ 
cas SA AA‏ انالك ا اليسكين» 
Te Omi r‏ المُذنب A63 Besi Jala)‏ 
ا من Aas‏ لَك ap ii,‏ 
لك kage‏ وذل لَك A JO NENGGAR‏ 
لآ علبي A‏ وکن بي رَؤرفا GA)‏ 


“Ya Allah, sesungguhnya Engkau melihat posisiku dan mendengar 
ucapanku. Tidak ada satu pun urusanku yang tertutupi dari-Mu. Akulah 
orang yang hina, rendah peminta belas kasih dan perlindungan, yang 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 645 


takut namun rindu kepada-Mu, serta mengakui dosa-dosaku. Aku 
memohon kepada-Mu seperti halnya orang miskin meminta dan 
bermunajat kepada-Mu layaknya pendosa yang hina. Aku berdoa 
kepada-Mu seperti doa yang dipanjatkan oleh orang yang takut lagi tak 
berdaya, doa orang yang memasrahkan diri dan menghinakan tubuhnya 
kepada-Mu dengan linangan air mata. Ya Allah, janganlah menjadi 
diriku orang celaka dengan doaku kepada-Mu dan jadilah Dzat Yang 
Maha Baik, Pengasih lagi Penyayang kepadaku, wahai sebaik-baik Dzat 
yang diminta dan sebaik-baik Dzat yang memberi.” 576 


Thawus berkata, “Suatu malam Ali bin Al Husain masuk ke dalam 
sebuah ruangan lalu shalat. Tak lama kemudian aku mendengarnya 
berdoa dalam sujudnya, “Abduka bi finaa “ika miskiinuka bi finaa 'ika 
fagiiruka bi finaa 'ika, sa 'alaka bi finaa 'ika (hamba-Mu ini ...J. Aku 
kemudian mengingat doa tersebut. Terbukti, setiap kali aku memohon 
dengan doa tersebut, doaku dikabulkan.” 


Riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya. 


Ibnu Bakawaih Ash-Shufi meriwayatkan dengan sanadnya bahwa 
pernah ada salah seorang ahli ibadah pernah menunaikan ibadah haji 
sebanyak delapan puluh kali dengan berjalan kaki. Tatkala sedang 
melakukan thawaf, dia pun berucap, “Wahai kekasihku, wahai 
kekasihku (maksudnya Alah).” 


576 HR. Ath-Thabarani (4/ Mu'jam Al Kabir, 11/11405 dan لف‎ Mu'jam Ash- 
Shaghir, no. 696). 
Setelah meriwayatkannya Ath-Thabarani berkomentar, “Yang meriwayatkan 
hadits ini dari Atha” hanyalah Ismail, sedangkan yang meriwayaktan dari 
Ismail hanyalah Yahya. Ibnu Bukair meriwayatkan hadits secara gharib.” 
Al Haitsami (Majma' Az-Zawa id, 3/252) berkomentar, “Di dalam sanad 

“hadits ini ada periwayat bernama Yahya bin Shalih Al Aili, yang menurut Al 

Ugaili, Yahya bin Bukair meriwayatkan banyak hadits Munkar darinya. 
Sedangkan periwayat lainnya adalah periwayat shahih.” 


646 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab | 


Tak lama kemudian terdengar ada yang berseru, “Tidakkah 
engkau mau menjadi orang miskin agar bisa menjadi kekasih Allah?” 

Mendengar itu sang ahli ibadah itu langsung pingsan. Setelah 
peristiwa tersebut aku selalu berdoa, “Miskiinuka miskiinuka (orang 
miskinMu, orang miskin-Mu).” Aku pun bertobat dari ucapanku 
tersebut, “kekasihku”. 


Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri رك‎ dari 
Nabi &, bahwa beliau pernah berdoa, 


04 o o £ Ao r o ofá P 
مسکیتاء واحشرني‎ EAL اللهم أخيني مسكيئاء‎ 
- 0 2 r “0 2 
kaka في زمره‎ 
“ Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, matikanlah aku 
dalam kondisi miskin, dan kumpulkanlah aku dalam kelompok orang- 
orang miskin.” 7 
Selain itu, At-Tirmidzi meriwayatkan hadits lainnya dari Anas bin 


Malik 4%, dari Nabi © dengan redaksi dan makna yang sama, dan di 
dalamnya terdapat tambahan, 


“Setelah itu Aisyah berkata, ‘Kenapa wahai Rasulullah?'. 


Beliau menjawab, ‘Karena orang-orang miskin akan masuk surga 
empat puluh musim lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Wahai 
. Aisyah, jangan pemah menolak permintaan orang miskin meskipun 
engkau hanya memberikan satu buah kurma kering. Wahai Aisyah, 
cintailah orang-orang miskin. dan dekatilah mereka, karena 

sesungguhnya Allah akan mendekatimu pada Hari Kiamat.” 918 


577 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 4126). 
578 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2352). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini gharib.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 647 


Abu Dzar berkata, “Rasululah SAW berpesan kepadaku agar 
mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka.” 579 


Dalam hadits Mu'adz bin Jabal 4, dari Nabi ©, disebutkan 
bahwa Pa pernah berdoa, 


00 


ag 4 Mp Jas GUME ال م ني‎ 


z 04‏ 83 م 
Ka‏ ات ت و ت ال as‏ 
“Ya Allah, aku meminta kepada-Mu perbuatan baik, meninggalkan‏ 
kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin.” 580‏ 


Yang dimaksud dengan orang-orang miskin dalam hadits ini dan 
hadits-hadits lainnya adalah orang yang hatinya merasa tenang berada di 
dekat Allah, tunduk dan khusyuk kepada-Nya. Penampilan luarnya pun 
demikian. Yang sering terlihat adalah kondisi tersebut disertai dengan 
kondisi kekurangan materi sebab materi tidak membuat seseorang 
berlaku durhaka atau melanggar. Hadits Anas bin Malik 4% memperkuat 
hal ini, meskipun haditsnya dha if Namun An-Nasa'i juga meriwayatkan 
hadits lainnya dari Abu Dzar 485, bahwa Nabi & bersabda, 


إن AAN‏ التفس» وَالِْتَى غِتَى الْقَلْب. 


“Kefakiran sejati adalah kefakiran hati, sedangkan kekayaan sejati 
adalah kekayaan hati.” 581 


579 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/159 dan 173) dan An-Nasa'i (As-Sunan Al 
Kubra, 6/96). 

580 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 5/243) dan At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 
no. 3235) dari hadits Mu'adz bin Jabal. | 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkomentar, “Hadits ini hasan 
shahih.” 

581 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 9/157). 


648 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Selain itu, Imam Al Bukhari dan Muslim pun meriwayatkan hadits 
lainnya dari Nabi &, beliau bersabda, 


o o 
8 Ze ال‎ 
“Sesungguhnya kekayaan sejati adalah kekayaan hati.” 582 

Maka dari itu, Imam Ahmad, Ibnu Uyainah, Ibnu Wahb dan 
Imam-Imam lainnya berkata, “Kefakiran yang dimaksud dalam doa 
` Nabi © tersebut adalah kefakiran hati. Karena orang yang hatinya 
merasa tenang berada di sisi Allah dan khusyuk kepada-Nya, tetap' 
orang miskin, meskipun secara materi dia kaya. Karena, ketenangan 
hati tidak bisa dipisahkan dari ketenangan anggota tubuh. Orang yang 
khusyuk dan tenang secara lahiriah, namun hatinya tidak khusyuk dan 
tenang maka dia adalah orang yang lalim.” : 

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dan lainnya, 
bahwa Nabi @ pernah melewati sebuah jalan yang sedang dilewati oleh 
seorang wanita berkulit hitam, kemudian seorang pria berkata kepada 
wanita tersebut, “Jalan ini telah menjadi bagus.” 

Wanita hitam itu berkata, “Insya Allah ke arah kanan dan insya 
Allah dia mengambil arah kiri.” | 

Mendengar itu Rasulullah @ bersabda, “Biarkan wanita ini 
karena sesungguhnya dia adalah wanita yang lalim.” 

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, wanita ini adalah 
orang miskin.” 

Beliau bersabda, “Sesungguhnya kemiskinan itu terletak pada 
hatinya.” 983 


582 HR. Al Bukhari (Shahih AI Bukhari, no. 6446) dan Muslim (Shahih Muslim, 
no. 1051). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 649 


Al Hasan Al Bashri berkata, “Ada orang yang meletakkan sikap 
tawadhu! atau merendahkan hati pada pakaiannya sedangkan 
kesombongan pada hatinya, dan mengenakan baju dari wol. Demi 
Allah, dia adalah orang yang paling sombong dengan pakaiannya dari 
pemilik ranjang dan pemilik sutra.” | 

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi $, bahwa beliau menolak 
mengenakan pakaian dan alas kaki yang bagus karena sombong atau 
membanggakan dirinya di hadapan orang lain, beliau bersabda, 


SSI‏ بطر الحق وغمط الناس. 


“Sombong adalah menolak kebenaran dan memandang orang 
lain rendah.” 584 


Ini merupakan pernyataan secara terbuka bahwa pakaian yang 
bagus bukanlah kesombongan yang dimaksud, tetapi yang dimaksud 
adalah kesombongan yang bersemayam dalam hati. Sikap sombong ini 
adalah sikap menolak kebenaran karena merasa lebih dari yang lain dan 
memandang orang lain rendah atau lebih hina dari dirinya. Orang yang 
tidak mengenakan pakaian bagus dan alas kaki yang bagus pula karena 
tawadhu' atau merendahkan hati karena Allah dan khawatir terjerumus 
dalam sikap sombong, adalah orang yang bersikap yang tepat dan 
benar. Hal ini pemah dibuktikan oleh Ibnu Umar 4. Sedangkan 
perbuatan Nabi © yang menunjukkan hal itu adalah sabda beliau, 
“Pakaian Anbajaniyah itu tadi membuatku lalai dalam shalatku.” 585 


583 HR. An-Nasa'i (A/ Kubra, 6/143). 
Setelah itu An-Nasa'i berkomentar, “Afiyah bin Yazid adalah periwayat 
tsiqah, sedangkan Sulaiman Al Hasyimi tidak aku ketahui identitasnya.” 

584 HR. Muslim (Shahih Muslim, no. 91). - 

585 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 1/406) dan Muslim (Shahih Muslim, no. 
556). 


650 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ini juga salah satu alasan kenapa Nabi & lebih memilih menjadi 
“hamba daripada raja. Pada hari penaklukan kota Makkah, seorang pria 
berdiri di hadapan beliau, kemudian pria itu gemetar. Melihat itu 
Nabi @ bersabda, 


sodara فى‎ iie من‎ 
abad كانت كأكل‎ ji من‎ h | 


“Jangan takut, sesungguhnya aku bukan raja, aku ini hanya anak 
dari seorang wanita Quraisy yang biasa makan gandum." 586 


Selain itu, Nabi @ juga pemah bersabda, 


5 تُطروني kad) bi GS‏ ابن مريم» 


A مهمو م هزه‎ Az ميا‎ z & A 

dyang عبد الله‎ a أن‎ Lp 

“Janganlah kalian memujaku seperti halnya orang-orang Kristen 

yang menyanjung (Isa) putra Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, 


. maka katakanlah, ‘Abdullah wa rasuluh (hamba Allah dan rasul-Nya)'” 
587 5 


` Imam Ahmad berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan 
kepada kami dari Umarah, dari Abu Zur'ah, dia berkata: Aku tidak 
mengetahui hadits ini kecuali dari Abu Hurairah #, dia berkata, 
“Jibril # pernah duduk di hadapan Nabi &. Ketika beliau melihat ke 
langit, ternyata ada malaikat yang turun. Lalu Jibril berkata, Malaikat ini 
tidak pemah turun sejak dia diciptakan sebelum Hari Kiamat tiba’. 
`. Setelah malaikat itu turun, dia pun berkata, “Wahai Muhammad, 


586 HR. Ibun Majah (Sunan Ibnu Majah, no. 3312). 
587 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 3446). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 651. 


Tuhanmu mengutus diriku kepadamu, apakah engkau ingin menjadi | 
seorang raja dan nabi atau hamba dan rasul” Jibril berkata, 
'Rendahkanlah hatimu kepada Tuhanmu wahai Muhammad!” Nabi & 


menjawab, Hamba dan rasul’. 8 


Salah satu riwayat mursal Yahya bin Abi Katsir menyebutkan 
bahwa Nabi © bersabda, 


A o م‎ PAA A o Eo 1079 2 P PAg AA 
MW se ئا‎ ar MA) 
“Aku makan sal halnya ANA lainnya PI duduk 


seperti halnya hamba lainnya. Sesungguhnya aku hanyalah seorang 
hamba.” 589 


Dia juga meriwayatkan dari jalur Abu Mi'syar, dari Al Magburi, 
dari Aisyah &, bahwa Nabi @ bersabda, | 


a né PANA 2 < GA #2 KP‏ مز 
حَاءني ملك فقال: إن ربك يقرا ai‏ 
a SN Wi, Nir MEN NG 6‏ 

السلام» ويقول لك: Ol‏ شعت kad‏ ع | Li ols‏ 


نيا NK‏ قال: فَنَظَرْت إلى جبريْل» قال: فأشارعلي 
أن ضع KL‏ قال: قل das ÉS‏ قال: فكان 


- 


رَسول اله صلی الله َيه as kag‏ فيك لا SU‏ 


588 HR. Al Bukhari (Shahih A] Bukhari, 2/231). 
589 HR. Ibnu Sa'd (Ath-Thabagat Al Kubra, 1/371, cet. Dar Shadir). 


652 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


loa og aot رر‎ L A E ر‎ 
كما‎ NG المد‎ SEES يُقول:: آكل‎ Sn 
م م ير نو‎ 
يجلس العبد.‎ 
“Seorang malaikat telah datang kepadaku dan berkata, 
Sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan berpesan, 
Jika engkau mau, maka silakan jadi nabi dan raja, dan jika mau silakan 
menjadi hamba dan rasul. Jibril kemudian memberi sinyal kepadaku 
agar merendahkan hati, maka aku menjawab, ‘Nabi dan hamba'” 
Aisyah berkata, “Setelah itu Nabi @ tidak lagi makan dengan 
bertumpu dan berkata, “Aku makan seperti halnya orang lain makan 
dan duduk seperti halnya orang lain duduk 0 2 
Dalam riwayat mursal Az-Zuhri disebutkan bahwa, kami 
mendapat informasi bahwa Nabi @ didatangi oleh satu malaikat yang 
belum pernah menjumpai beliau dengan ditemani oleh malaikat 
Jibril #8. Malaikat itu kemudian berkata sedangkan malaikat Jibril diam, 
. “Sesungguhnya Tuhanmu memberikan pilihan kepadamu, menjadi nabi - 
sekaligus raja atau nabi sekaligus hamba.” Kemudian Nabi # melihat ke 
arah malaikat Jibril #2 seperti halnya orang yang sedang berkonsultasi, 
lalu malaikat Jibril memberi isyarat agar bersikap tawadhu atau 
merendahkan hati. Maka Rasulullah & pun berkata, “Nabi sekaligus 
hamba.” | 
| Az-Zuhri berkata, “Orang-orang menyangka bahwa Nabi & 
tidak pernah lagi makan dengan bertumpu pada sesuatu sejak 


mengeluarkan pernyataan tersebut hingga ajal datang menjemput 
beliau.” e 


` 590 HR. Ibnu Sa'd (Ath-Thabagat Al Kubra, 1/381). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 653 


Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah 45, dari 
Nabi &, beliau bersabda, 


Mas Sa ليجعَل لي بَطْحَاء‎ PP 


قلك: لا يارت ولک" أشبع Cy‏ وأحوع يومًاء أو 
قال A SG‏ حو ها فإذا خوت تضرعت Ow‏ 
aas IK La KG KE San‏ 


“Tuhanku & menawarkan kepadaku untuk menjadikan Batha ` 
di Makkah menjadi emas, kemudian aku berkata, “Tidak perlu wahai 
Tuhanku, cukuplah aku kenyang sehari dan lapar sehari —beliau 
mengutarakan hal itu sebanyak tiga kali atau kira-kira sebanyak itu—. 
Apabila aku lapar, maka aku merendahkan diri kepada-Mu dan 
mengingat-Mu. Apabila aku kenyang, maka aku bersyukur kepada-Mu 
dan memuji-Mu. 291 

Orang bijak berkata, “Barangsiapa yang mengaku sebagai 
hamba sedangkan dia masih memiliki maksud lainnya, maka . 
pengakuannya itu bohong. Status hamba hanya pantas bagi orang yang 
menyingkirkan maksud dalam pernyataan itu dan melaksanakan 
perintah majikannya. Ketika itu nama seorang hamba baru layak 
disandangnya.” 


Setelah itu dia mengungkapkan syair, 


591 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, no. 2347) dan Ahmad (Musnad Ahmad, 
5/254). 
Setelah meriwayatkannya At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” 


654 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


aÍ 2 ő 3? 07 NAMA 0 A Sor م‎ 
اسما‎ aha لائدعني إلا بيا عَبْدَمَا‎ 
“ Wahai Amr, bersikap lunaklah di sisi kilauan diriku yang diketahui oleh 
orang yang mendengar dan yang melihat. 


Jangan pernah memanggilku hamba, karena hamba adalah namaku 
yang paling jujur atau sebenarnya.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 655 


KABAR GEMBIRA BAGI ORANG-ORANG 
YANG TERASING 


| Imam Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya?92 dari Abu 
Hurairah 4%, dari Nabi @, beliau bersabda, 


ag‏ الإسلام غریباء فسیعود GA‏ كما بدأ 
فطوبى SA‏ 


“Jslam bermula dalam keadaan terasing, dan akan kembali dalam 
keadaan terasing seperti dimulainya, maka beruntunglah bagi orang- 
orang yang terasing.” 

Diriwayatkan pula dari hadits Ibnu Umar 4,593 dari Nabi $, 
beliau bersabda, 

so l sosa | # 7 22 KU 7‏ م ع سل 
إن bagai A NYI‏ غريبًا كما Ju‏ 


592 HR. Muslim, (Shahih Muslim, 145). 
593 HR. Muslim (Shahih Muslim, 146), dan dia menambahkan, “Mereka merayap 
diantara dua masjid seperti merayapnya seekor ular menuju lubangnya.” 


656 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Sesungguhnya Islam bermula dalam keadaan terasing dan akan 
kembali menjadi terasing seperti dimulainya.” 


Imam Ahmad594 dan Ibnu Majah??? Hans WA dari hadits 
Ibnu Mas'ud & dengan penambahan di penghujung kalimat, 


EI قال ل:‎ A) ومن‎ cai Jaa كل ا‎ 
Rasulullah & ditanya, “Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang 


yang terasing itu?” Beliau bersabda, “Mereka yang berlepas diri dari 
kaumnya.” 


Haa oleh Abu Bakar Al Ajuri?96 5 lafazh, 


e‏ ومر هم ي asa‏ لهك قال: 
AN a p 6 Da‏ 
Dikatakan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, siapakah‏ 


orang-orang yang terasing itu?” Beliau bersabda, “Mereka yang selalu 
memperbaiki manusia dari kesalahan.” 


Diriwayatkan oleh Imam lainnya dengan lafazh,” Beliau bersabda, 


6 سس سس loĝ‏ 
Gi)‏ يرون بوينهم مِنَ SA‏ 


“Mereka yang lari membawa agamanya dari fitnah’. ” 597 


594 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 1/398). 
595 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 3988). 
596 HR. Al Ajuri (A/ Ghuraba, 4). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 657 


At-Tirmidzi598 meriwayatkan dari hadits Kutsair bin Abdillah Al 
Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi $, beliau bersabda, 


£ o 8 É م‎ 2 08 2 
D غريبًا‎ kan LAI إن الدين‎ 
امه‎ 8 e DaRi Ca 
di 
LE ang 
“Sesungguhnya agama ini dimulai dalam keadaan terasing, dan 
akan kembali dalam keadaan terasing, maka beruntunglah bagi orang- 


orang yang terasing, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki 


apa-apa yang telah dirusak oleh manusia setelahku dari sunnah- 
sunnahku.” 

Ath-Thabrani??9 meriwayatkan dari hadits Jabir, dari Nabi $, 
dan di dalam haditsnya disebutkan, “Dikatakan kepada Rasulullah, 
“Siapakah mereka wahai Rasulullah?'Beliau bersabda, “Mereka adalah 
orang-orang yang memperbaiki ketika manusia telah rusak." 

Ath-Thabrani800 juga meriwayatkan dari hadits Sahl bin Sa'ad 
dengan redaksi yang sama. 


Imam Ahmad$0l meriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Waggash, 
dari Nabi &, dan di dalam haditsnya berbunyi, 


597 HR. Ibnu Al Mubarak (Az-Zuhd, 1513), dan Nu'aim bin Hammad (A/ Fitan, 
— 168) dengan redaksi, “Mereka yang lari dengan membawa agama mereka 
berkumpul kepada Isa bin Maryam.” 
598 HR. At-Tirmidzi (Sunan At-Tirmidzi, 2630). 
599 HR. Ath-Thabarani (A/ Ausath, 4915 dan 8716). 
600 HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir, 6/202 dan Ash-Shaghir, 290). 
601 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/16). 


658 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Me ا‎ aa aa Aa aan A Ma 


2 ب وم . á EA AH‏ و 
“Maka beruntunglah pada hari itu orang-orang yang terasingkan,‏ 
apabila manusia telah rusak.”‏ 
Imam Ahmadé02 dan Ath-Thabrani803meriwayatkan dari hadits‏ 
Abdillah bin Amr, dari Nabi &, beliau bersabda,‏ 


و 


EP قال:‎ MAN g i GUA b 
أكثر‎ gan کي من‎ sya اس‎ Ih Oe 


ON Lo, 30 


٠ 
“|”. ممن يطبي‎ 


| “Beruntunglah orang-orang yang terasing.” Kami bertanya, 
'Siapakah orang-orang yang terasing? Beliau bersabda, “Sekelompok 
orang baik yang sedikit di dalam kumpulan orang-orang yang jelek dan 
banyak, dan orang-orang yang menyelisihinya lebih banyak daripada 
yang menaatinya.” 


Diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Amr secara marfu 504 dan 
mauguf5di dalam hadits ini disebutkan, 


2 5 0 2 و A 6° 2 r‏ 
قيل: gg‏ العُْرَبَاء؟ قال: الفرارون (Heh‏ 
موث و 8 


د zo‏ 0 رهام á o‏ و 


602 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/177, 222). 

603 HR. Ath-Thabarani (A/ Ausath, 8986). 

604 HR. Abdullah bin Ahmad (Zawa “id Az-Zuhd, hlm. 149), Abu Nua'im (Hilyah 
Al Auliya` , 1/25), dan Al Baihaqi (Az-Zuhdu Al Kabir, 204). 

605 HR. Ahmad (Az-Zuhd, hlm.77). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab SA 659 


“Dikatakan kepadanya, ‘Siapakah orang-orang yang 
terasingkan?'Beliau menjawab, “Mereka yang lari dengan membawa 
agama mereka, dan Allah akan mengumpulkan mereka bersama Isa bin 
Maryam هه‎ : 

Redaksi W é pull! Taj “Islam bermula dalam keadaan terasing” 
maksudnya adalah, manusia dahulu sebelum kedatangan 
Rasulullah @dalam kondisi sesat, seperti yang disabdakan oleh Nabi © 
dalam hadits Iyadh bin Himar dan diriwayatkan oleh Muslim606, - 


EP Ha PI Jai IA إن‎ | 
الكتاب.‎ Ja DAN | وعجمهم,‎ 


, ” 


“Sesungguhnya Allah melihat penduduk dunia dan membenci 


mereka, baik dari kalangan orang Arab atau lainnya, kecuali sekelompok 
orang dari ahli kitab.” 

Ketika Nabi @ diutus dan mendakwahkan Islam tidak ada yang 
menjawab seruannya pada masa pertama kecuali sedikit. Itu pun melalui 
proses sedikit demi sedikit dari suatu kabilah. Ketakutan selalu 
menyelimuti orang-orang yang menjawab seruannya, baik dari kalangan 
keluarga maupun kabilahnya. Nabi @ selalu disakiti dan diganggu 
dengan berbagai macam cara akan tetapi beliau senantiasa dalam 
kesabaran karena Allah $. Keadaan kaum muslimin pada saat itu 
sangatlah lemah, diusir dan dikeluarkan dari kaumnya. Hingga mereka 
pun menyelamatkan agama mereka dengan jalan hijrah ke negeri yang 
sangat jauh, seperti saat mereka berhijrah menuju Habasyah dua kali, 
kemudian berhijrah ke Madinah. Di antara mereka ada yang disiksa 
karena mempertahankan agama ini, dan juga ada yang sampai dibunuh. 


606 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2865). 


660 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


٠ 
i 


Begitulah kondisi orang yang masuk Islam pada saat itu sangat 
terasingkan. 


Kemudian Islam mulai menampakkan diri setelah hijrah ke 
Madinah dan menjadi kuat. Pemeluknya pun mulai terang-terangan 
dalam menampakkan Islam, sampai manusia masuk ke dalam agama 
Islam secara berbondong-bondong. Begitulah Allah menampakkan 
agama yang mulia ini dan menyempurnakan kepada "mereka nikmat- 
Nya. 

Setelah Nabi ¢} wafat keadaannya masih seperti itu. Kaum 
muslimin saat itu masih dalam keadaan istigamah dalam agama mereka 
dan saling tolong-menolong. Begitu juga kondisi umat Islam pada zaman 
Abu Bakar dan Umar. Setelah itu pun syetan mulai mengeluarkan tipu 
dayanya kepada manusia, menyebarkan malapetaka diantara mereka, 
dan melengkapinya dengan menebarkan fitnah syahwat dan syubhat. 
Kedua fitnah ini pun semakin bertambah sedikit demi sedikit, sampai 
menyeluruh tipu daya syetan, dan banyak dari kalangan manusia yang 
menjawab seruannya, sebagian dari mereka ada yang menjawab 
seruannya di dalam fitnah syubhat, dan sebagian lainnya ada yang 
menjawab seruannya di dalam fitnah syahwat; ada pula yang 
mengumpulkan dua fitnah tersebut. 

Kondisi seperti itu telah dikabarkan oleh Nabi © dalam 
haditsnya. Berkenaan dengan fitnah syubhat diriwayatkan oleh Nabi & 
dari berbagai jalur periwayatan bahwa umatnya akan terbagi menjadi 
lebih banyak dari tujuh puluh golongan. Semua golongan tersebut akan 


masuk neraka kecuali hanya satu, merekalah orang-orang yang berjalan 
diatas jalan Nabi dan para sahabatnya @. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab = 661 


Berkenaan dengan fitnah syahwat, disebutkan dalam Shahih 
Muslimf0!, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi &, beliau bersabda, 


“Bagaimana jika telah dibukakan untuk kalian perbendaharaan 
Faris dan Rum, kaum apakah kalian?” Abdurrahman bin Auf berkata, 
“Kita akan mengatakan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah 
kepada kita.” Beliau bersabda, “Ataukah selain dari itu, kalian akan 
saling berlomba-lomba, kemudian saling hasad, kemudian saling 
bertolak-belakang, kemudian saling membenci." 


Di dalam Shahih Al Bukharf08, disebutkan sebuah hadits dari 
Amr bin Auf, dari Nabi @, beliau bersabda, 


GN a‏ أعنشى AKI‏ ون أَحَشَى 
Kar‏ ان نط Ke‏ الا کنا بط على من 


A r r 
0 


کان Gya GIS‏ كما Maya‏ وها 


کنا که 

“Demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takutkan, 

tetapi aku takut kalau seandainya telah dilapangkan bagi kalian dunia 

seperti telah dilapangkannya sebelum kalian, kemudian kalian saling 

- berlomba-lomba di dalamnya dan kalian pun akan celaka seperti 
sebelum kalian telah celaka.” 


Di dalam Ash-Shahihain909 disebutkan hadits dari Uqbah bin 
Amir 4&, dari Nabi © secara maknanya juga. : 


607 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2962). 
608 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 3158, 4015, 6425) dan Muslim (Shahih 
Muslim, 9261). 


662 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Ketika telah dibuka perbendaharaan Kisra pada zaman Umar #& 
dia pun menangis dan berkata, “Sesungguhnya ini belum pernah, 
dibukakan atas suatu kaum pun kecuali akan datang malapetaka kepada 
mereka” Atau perkataan yang semisalnya. 


Dahulu, Nabi & sangat takut atas umatnya terhadap dua fitnah 
ini. Seperti inilah kondisi yang disebutkan di dalam Musnad Ahmadl0, 
dari Abi Barzah 4, dari Nabi & bersabda, 


E á 2‏ كوس o‏ ,227 اك g‏ “م 

إن Can‏ ا يكم شهوات الي في 

SA وَمُضلات‎ nai ak 
الْهَوَى.‎ Nang 


“Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah godaan 
syahwat di dalam perut dan kemaluan kalian, serta fitnah yang 
menyesatkan.” Di dalam riwayat lain disebutkan, “Dan hawa nafsu yang 
menyesatkan.” 


Ketika kebanyakan manusia telah masuk kepada dua fitnah ini 
atau salah satunya mereka menjadi saling memutuskan tali silaturrahim 
dan saling membenci setelah mereka saling mencintai dan saling 
bersilaturrahim, karena sesungguhnya fitnah syahwat telah menjangkiti 
kebanyakan manusia. Mereka terfitnah dengan dunia dan keindahannya, 
dan menjadikan dunia sebagai terminal akhir dari tujuan mereka. 
Untuknya mereka mencari, dengannya mereka ridha, karenanya mereka 
marah, mereka mencintai, dan mereka memusuhi. Sebab itulah mereka 


609 HR. Al Bukhari (Shahih لف‎ Bukhari, 6424) dan Muslim (Shahih Muslim, 
2296). : 
610 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 4/420). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 663 


memutus tali silaturrahim diantara mereka, menumpahkan darah, dan 
jatuh ke dalam maksiat kepada Allah. 


Sedangkan penyebab fitnah syubhat dan hawa nafsu yang 
menyesatkan adalah terpecah belahnya ahlu giblat, mereka terbagi 
menjadi bekelompok-kelompok, saling mengkafirkan satu sama lain. 
Mereka pun menjadi musuh yang memiliki golongan dan mengusung 
bendera masing-masing. Setelah mereka menjadi . saudara yang 
mempunyai satu hati seperti hati seorang laki-laki, dan tidak akan 
selamat dari golongan-golongan ini kecuali hanya satu. Merekalah yang 
disebutkan di dalam sabda Nabi ©, 


BEJA 


APA ik; Met l لا يرال مِن‎ 
MA AS ولا من حالفهم‎ ala من‎ 
U َهُمْعَلَى‎ 
“Akan ada sekelompok dari umatku yang senantiasa berada di 
dalam kebenaran, tidak akan membahayakan orang yang meninggalkan 


mereka atau menyelisihi mereka sampai datang perkara dari Allah, dan 
mereka senantiasa berada dalam seperti itu.” 611 


Merekalah orang-orang yang terasingkan pada akhir zaman 
seperti yang disebutkan dalam hadits ini, selalu memperbaiki ketika 
manusia telah rusak, memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh 
manusia dari Sunnah Rasulullah ©, dan menyelamatkan agama mereka 
dari fitnah. Merekalah orang yang terasingkan dalam suatu kabilah, 
karena jumlah mereka yang sangat sedikit, tidak didapatkan dari setiap 


611 HR. Al Bukhari (Shahih Al Bukhari, 7311) dan Muslim (Shahih Muslim, 
1524). 


664 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


kabilah kecuali satu atau dua, bahkan terkadang tidak didapatkan satu 
pun dari setiap kabilah. Seperti mereka yang masuk ke dalam Islam 
pada zaman pertama, maka seperti inilah para ulama menafsirkan hadits 
tersebut. 


Mengenai sabda Rasulullah $, “Islam bermula dalam keadaan 
terasing dan akan kembali dalam keterasingan seperti pada mulanya” Al 
Auza'i berkata, “Yang dimaksudkan bukanlah hilangnya Islam akan 
tetapi hilangnya ahlu sunnah sampai tidak tersisa di suatu negeri kecuali 
hanya satu.” 


Dengan makna yang seperti ini banyak terdapat di perkataan 
salaf pujian kepada sunnah dan mensifatinya dengan keterasingan, dan 
menyifati pengusung benderanya dengan sedikit. Pernah Al Hasan Al 
Bashri berkata kepada para sahabatnya, “Wahai para pengibar bendera 
Sunnah, saling berkasih sayanglah diantara kalian, maka Allah akan 
merahmati kalian, karena sesungguhnya kalian mempunyai jumlah yang 
tersedikit.” | 

Yunus bin Ubaid berkata, “Tidak ada sesuatu yang lebih asing 
dari Sunnah, dan yang paling terasingkan adalah orang yang paling 
mengetahuinya.” 

Diriwayatkan juga darinya bahwa dia berkata, “Seandainya dia 
mengetahui Sunnah maka dia akan mengetahuinya dalam keterasingan. 
Orang yang paling terasingkan adalah orang yang mengetahuinya.” 

Sufyan Ats-Tsauri berkata, “Saling berwasiatlah kalian dengan 
kebaikan, karena mereka terasingkan.” 

Yang dimaksud oleh para Imam dengan Sunnah adalah, jalan 
yang ditempuh oleh Nabi & yang dimana beliau dan para sahabatnya 


senantiasa pada jalan itu, dan yang bersih dari segala syubhat dan 
syahwat. 


| Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 665 


Oleh karena itu, Fudhail bin Iyadh berkata, “Pengikut Sunnah 
adalah orang yang mengerti apa-apa yang masuk ke dalam perutnya 
dari sesuatu yang halal. Karena makan sesuatu yang halal termasuk ciri- 
ciri Sunnah yang dimana Rasulullah & dan para sahabatnya berada 
diatasnya.” 


Kemudian menjadi sesuatu yang masyhur untuk kebanyakan dari 
ulama sekarang dari ahli hadits bahwa Sunnah adalah sesuatu yang 
bersih dari segala syubhat dalam hal keyakinan, khususnya dalam 
masalah keimanan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul- 
rasul-Nya, dan hari akhir. Begitu juga dalam masalah takdir dan 
keutamaan sahabat, mereka mengarang berbagai karangan yang 
berhubungan dengan ilmu ini dan menyebutnya dengan sebutan buku- 

buku Sunnah. Sedangkan pengkhususan ilmu ini dengan nama Sunnah 
“karena dampak negatif yang ditimbulkannya sangatlah besar, dan orang 
yang menyelisihinya berada di tepi kehancuran. 


Sunnah yang sempurna itu adalah jalan yang selamat dari segala 
bentuk syubhat dan syahwat, seperti yang dikatakan oleh Al Hasan, 
Yunus bin Ubaid, Sufyan, Fudhail dan lainnya. Oleh sebab itu, mereka 
menyifati pengusung bendera Sunnah dengan keterasingan di akhir 
zaman karena jumlah mereka yang sedikit dan kemuliaan mereka 
dengannya. Dalam sebagian riwayat seperti di dalam tafsir لل‎ Ghuraba `, 
disebutkan, “Sekelompok orang baik yang sedikit di dalam kumpulan 
orang jelek yang banyak, yang menyelisihinya lebih banyak daripada 
yang menaatinya.” 

Ini adalah petunjuk tentang jumlah mereka yang sedikit, sedikit 
pula orang yang menjawab seruannya kepada mereka dan yang 
menerimanya dari mereka, serta banyaknya orang yang menyelisihinya 
dan menolaknya. Oleh sebab itu, banyak pujian yang disebutkan dalam 
hadits bagi orang yang berpegang teguh terhadap agamanya di akhir 


666 $S Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab << 


a aa haaa aana anang Ia PA 


zaman, karena dia seperti memegang bara api, sedangkan bagi orang 
yang senantiasa mempertahankan Sunnah akan mendapatkan ganjaran 
lima puluh orang dari selain mereka, karena mereka tidak mendapatkan 
penolong bagi kebaikan. 

Mereka ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 

Pertama, mereka yang memperbaiki dirinya ketika manusia 
dalam keadaan rusak. 

Kedua, mereka yang memperbaiki apa-apa yang telah dirusak 
oleh manusia dari Sunnah Rasulullah ©. Ini adalah macam yang paling 
tertinggi dan yang paling mulia. 

Diriwayatkan dari Ath-Thabarani dan lainnya612 dengan sanad 
yang di dalamnya terdapat penelitian khusus dari hadits Abu Umamah, 
dari Nabi @ bersabda, 


# o 


JG e من‎ af yi DGG YG yil ! لهذا الدين‎ Ol 
WAN E پانرا‎ ag هَذَا الدّين أن‎ 


xd 


N 
N 
N 


الفاميق» والفاسقان ذليلآن Ga‏ إن US‏ 5 


ala) إذبار هَذا الدّينِ» أن‎ o ekteki 


r - r 1 
s 


Y AN ajah‏ الفقية bagé pa,‏ ذليلان 


r 


yi AN EAI Pagar Sega Ia Suka 


612 Disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Majma’ Az-Zawa "id (7/261-262) dan 
dia berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani, dan didalamnya 
terdapat Ali bin Zaid yang dinilai rnatruk.” 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 5 667 


ANG a 
Gbk فیرفع‎ Gl فقوم م‎ cegah; YANA 
di f: A فقائل يقول‎ ai بذئب‎ ag كما‎ 
ا ل بي بكر‎ 
ji SI َم‎ AS حمر فيكم‎ 
رآني» وَآمَنَ بي‎ 4 pe f al Ki 

. وَتَابَعني‎ wa 


“Sesungguhnya di dalam sesuatu ada penerimaan dan 
penolakan, dan di dalam agama ini ada juga penerimaan dan 
penolakan, diantara penolakan agama adalah apa-apa yang kalian 
berada di dalamnya dari kebutaan dan kejahilan, serta penyelisihan 
dengan apa-apa yang Allah utus kepadaku, dan diantara penerimaan 
agama adalah apabila suatu kabilah beserta para penduduknya fagih 
dalam urusan agama, sampai tidak ditemui di dalamnya kecuali hanya 
satu orang fasik atau dua, mereka dalam keadaan teraniaya lagi hina, 


N 


apabila mereka berbicara selalu menindas, ingin menguasai dan 
menganiaya, bukankah termasuk dari penolakan agama ini adalah 
dengan bodohnya suatu kabilah beserta penduduknya, sampai-sampai 
tidak terlihat di dalamnya kecuali hanya satu orang ahli fikih atau dua, 
mereka berdua pun tertindas lagi terhina, apabila mereka berbicara 
hendak menyuruh kepada perbuatan yang baik dan melarang dari 
perbuatan yang jelek, mereka tertindas, tidak ada yang menerimanya, 


668 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


dan teraniaya, mereka sangat tertindas dan terhinakan, dan tidak 
mendapatkan penolong lagi pembantu.” 

Rasulullah & menyifati di dalam hadits ini seorang mukmin yang 
mengetahui tentang Sunnah dan memahami agama di akhir zaman 
ketika kerusakan telah merajalela akan menjadi tertindas dan terhina, 
tidak mendapatkan penolong lagi pembantu. 

Diriwayatkan juga oleh Ath- Thabarani dengan sanad yang di 
dalamnya terdapat kelemahan, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi & di dalam 
hadits yang panjang ketika menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat 
beliau bersabda, ; 


وان م مر Nabi‏ أن A‏ الْمُؤْمِنْ في akal‏ 
aod‏ 


“Dari tanda-tanda kiamat adalah seorang mukmin berada di 
suatu kaum lebih terhina daripada An-Naqad. ” 613 

An-Naqad adalah: kambing kecil. 

Di dalam Musnad Ahmad disebutkan hadits dari Ubadah bin 
Ash-Shamit 485, bahwa dia berkata kepada salah seorang sahabatnya, 
“Hampir saja apabila kamu mendapatkan umur yang panjang kamu 
melihat seseorang yang membaca Al Qur'an seperti bacaan 
Rasulullah &, atau seperti seseorang yang membaca seperti bacaan 
Rasulullah & yang dimana dia mengulanginya dan memperlihatkannya. 
Dia juga menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Rasulullah & dan 
mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah &. Dia 
mendapatkan kedudukan disamping beliau akan tetapi tidak 
memberikan manfaat dan kebaikan kepada kalian seperti kepala keledai 


613 HR. Ath-Thabarani (4/126). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 669 


yang sudah mati yang tidak memberikan manfaat dan kebaikan kepada 
pemiliknya.” | 

Selain itu, ada juga perkataan Ibnu Mas'ud yang menyatakan, 
“Akan datang zamannya pada manusia seseorang mukmin menjadi lebih 
hina daripada budak perempuan.” 


Penyebab seseorang terhina di akhir zaman adalah karena 
keterasingannya di tengah-tengah orang-orang yang suka merusak dari 
ahli syubhat dan syahwat. Semua orang membencinya dan menyakitinya 
karena dia menyelisihi jalan yang dilalui oleh jalan mereka. Tujuannya 
mereka serta penjelasannya kepada mereka tentang kebobrokan akhlak 
mereka. 


Ketika Daud Ath-Tha'i meninggal dunia, Ibnu As-Sammak 
berkata, “Sesungguhnya Daud melihat dengan hatinya terhadap apa 
yang ada di sekelilingnya hingga penglihatan hatinya menutupi 
penglihatan matanya, seakan-akan dia tidak melihat kepada apa-apa 
yang kalian lihat, dan seakan-akan kalian tidak melihat kepada apa-apa 
yang dia lihat. Kalian pun merasa aneh kepadanya, dan dia merasa aneh 
kepada kalian. Dia telah merasa aneh kepada kalian bahwa seakan-akan 
dia hidup ditengah orang-orang yang telah mati.” 

Di antara mereka juga ada yang dibenci oleh istrinya dan 
anaknya karena mengingkari keadaannya, Umar bin Abdul Aziz pemah 
mendengar istrinya berkata, “Semoga. Allah membebaskan kami 
darimu.” Dia pun berkata, “Amin.” 

Dahulu ulama salaf menyifati seorang mukmin dengan 
keterasingan pada zamannya, seperti Al Hasan, Auza'i, dan Sufyan serta 
lainnya. 

Di antara perkataan Ahmad bin Ashim Al Anthaki (dia adalah 
seorang ulama terkemuka pada zaman Abu Sulaiman Adh-Dharani), 


670 B Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“Sesungguhnya aku telah melihat suatu zaman kembalinya Islam dalam 
keterasingan seperti pada mulanya, dan kembali penyifatan kebenaran 
di dalamnya telah asing seperti pada mulanya. Apabila kamu 
menginginkan seorang alim maka kamu akan mendapatkannya telah 
terfitnah dengan cinta akan dunia, menyukai kemegahan dan 
kepemimpinan apabila kamu menginginkan seorang ahli ibadah maka 
kamu akan mendapatkannya jahil di dalam peribadatannya lagi 
terpedaya, telah tewas oleh musuhnya Iblis, telah sampai kepada 
tingkatan badah tertinggi. Dia jahil dengan yang paling rendah, maka 
bagaimana dia dengan yang paling teratas?! Semua itu seperti binatang 
temak yang bengkok lagi jelek, serigala yang terpedaya, binatang buas 
yang ganas, rubah yang menerkam. Ini adalah penyifatan ahli zamanmu 
dari kalangan ulama, haifzh Al Qur`an, dan penyeru kebenaran.” 

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah Al Auliya `. 

Ini adalah penyifatan manusia pada zamannya, bagaimana 
dengan yang terjadi setelahnya dari bencana dan musibah yang tidak 
pernah terbesit di dalam akalnya, dan tidak pemah ada di dalam 
khayalannya?! | 

Ath-Thabarani juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu 
Hurairah 4$, dari Nabi &, beliau bersabda, 


9 -, TA ka 0 


“Pemegang bendera sunnahku ketika umatku sudah rusak akan 
mendapatkan pahala syahid,” 614 


614 HR. Al Haitsami (Majma' Az-Zawa “id, 1/172). 
Setelah itu Al Haitsami berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani 
di dalam A/ Ausath, dan di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Shalih 
Al Adawi, yang aku belum melihat biografinya akan tetapi sisa periwayatnya 
adalah tsigah." 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab S& 671 


Abu Syaikh Al Ashbahani meriwayatkan dengan sanadnya dari 
Al Hasan, dia berkata, “Seandainya seseorang dari generasi pertama 
dibangkitkan pada hari ini, maka dia tidak mendapatkan sesuatu dari 
Islam sedikitpun kecuali shalat ini.” . 


Kemudian dia melanjutkan, “Demi Allah, apabila dia hidup di 
dalam kerusakan ini dan melihat pengusung bid'ah menyeru ke dalam 
kebid'ahannya, dan pencari dunia menyeru kepada keduniaan, 
kemudian Allah menjaganya, dan hatinya rindu pada masa salaf As- 
Shalih. Dia pun mengikuti petuah dari mereka, berjalan diatas 
Sunnahnya, dan mengambil jalan mereka maka dia akan mendapatkan 
pahala yang sangat besar.” | 


Mubarak bin Fadhalah meriwayatkan dari Al Hasan bahwa dia 
menyebutkan tentang orang kaya yang berlebih-lebihan, yang 
mempunyai kekuatan mengambil harta dan menyangka bahwa tidak ada 
hukuman di dalamnya, serta menyebutkan ahli bid'ah yang sesat yang 
memerangi muslimin dengan pedangnya, dan menakwilkan apa yang 
diturunkan Allah dalam mengkafirkan kaum muslimin kemudian berkata, 
“Sudah menjadi Sunnah bagi kalian demi Allah yang tiada tuhan yang 
berhak disembah selain Dia, diantara keduanya ada orang yang berlebih- 
lebihan dan bengal, serta orang-orang kaya dan jahil, maka bersabarlah, 
karena ahli Sunnah adalah yang paling sedikit mengambil kekayaan dari 
orang kaya dan tidak bersama ahli bid'ah dengan kebid'ahan mereka, 
serta bersabar di atas Sunnah mereka, sampai mereka bertemu dengan 
Rabb semesta alam. Begitulah seandainya Allah berkehendak maka 
jadilah kalian seperti itu.” 

Kemudian dia berkata, “Demi Allah, apabila seseorang 
mendapatkan kemungkaran ini, ada yang berkata, “Ikutilah aku’. Yang 
lainnya berkata, “Ikutilah aku’. Maka dia akan berkata, ‘Aku tidak 
menginginkan kecuali Sunnah Muhammad @. Dia mencarinya dan 


672 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


bertanya tentangnya, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala yang 
besar, seperti itulah apabila Allah berkehendak maka jadilah kalian 
seperti itu'.” 

` Seperti ini juga yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan lainnya, 
dari Kumail bin Ziyad, dari Ali 4 bahwa dia berkata, “Manusia terbagi 
menjadi tiga bagian, yaitu: (a) seorang alim rabbani, (b) penuntut ilmu 
kepada jalan kemenangan, dan (c) sekelompok pemberontak pengikut 
segala seruan. Mereka condong kepada setiap angin, tidak menyalakan 
dengan cahaya ilmu, tidak bersandar pada basis yang kuat.” 


Kemudian dia menyebutkan perkataan keutamaan ilmu sampai 
berkata, “Hah, sesungguhnya di sinilah (seraya menunjuk ke dadanya) 
keberadaan ilmu. Seandainya aku mendapatkan sebuah serangan, akan 
tetapi aku mendapatkan serangan yang tidak aman di dalamnya kita 
menggunakan agama untuk menghadapi dunia. Kita memperlihatkan 
hujjah Allah dengan kitab-Nya, dan nikmat-Nya atas hamba atau 
bantuan untuk ahli kebenaran, bukanlah penglihatan yang bengkok, 
yang telah menyebarkan keraguan di dalam hatinya dengan syubhat 
pertama kali yang muncul. Bukan juga itu, atau keinginan dengan 
lezatnya ketundukan nan kepatuhan kepada syahwat atau melekatkan 
diri dengan mengumpulkan harta dan menyimpannya. Keduanya 
bukanlah penyeru kebenaran, mereka menyerupai binatang ternak yang 
digembalakan, begitu juga kematian ilmu dengan kematian 
pembawanya, Ya Allah, janganlah engkau kosongkan bumi dengan . 
para penyeru kebenaran yang membawa hujjah supaya tidak 
terkalahkan hujjah Allah dan penjelasannya. Merekalah orang yang 
jumlahnya paling sedikit dan yang paling besar kedudukannya di sisi 
Allah. Dengan mereka Allah © memperlihatkan hujjah-hujjah-Nya 
sehingga mereka menyampaikannya kepada orang yang menyelisihinya, 
dan menanamkan di dalam hati orang yang semisalnya. Mereka berada 
di dunia dengan jasad mereka, akan tetapi ruh mereka tergantung pada . 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $S 673 


penglihatan yang tertinggi. Merekalah para khalifah Allah di muka bumi 
ini, dan penyeru kepada agamanya, serta aku rindu ingin melihat 
mereka.” | 

Amirul Mukminin & membagi pembawa ilmu menjadi tiga 
bagian: 

Pertama, ahli syubhat, merekalah yang tidak memiliki cahaya 
dari para pembawa ilmu, bahkan telah menyebar keraguan di dalam 
hatinya pada pertama kali dia mendapatkan syubhat. Syubhat itu pun 
mulai menguasainya, dan dia terjatuh di dalam kebingungan dan 
keraguan dan akhirnya dia keluar dari semua itu menuju perbuatan 
bid'ah dan kesesatan. 

Kedua, ahli syahwat, dia mengelompokannya dalam dua 
macam: 

1. Orang yang mencari dunia dengan ilmu yang sama, dia 
menjadikan ilmu alat untuk mendapatkan dunia. 

2. Orang yang mencari dunia dengan tidak menggunakan ilmu, 
dan kelompok ini ada dua kelompok: 

a. Kelompok yang tujuannya mencari dunia untuk mengambil 
kelezatannya dan syahwatnya, dia pun memujanya, dan sangat cepat 
dalam mencarinya. 

b. Kelompok yang tujuannya mencari dunia untuk 
` mengumpulkannya, dan menyimpannya. Mereka semua bukanlah 
penyeru agama, bahkan mereka adalah seperti binatang temak. Oleh 
karena itu, Allah & menyerupakan seseorang yang diberikan Taurat 
akan tetapi tidak mengamalkannya dengan keledai yang membawa buku 
bawaan, dan menyerupakan alim yang jelek yang meninggalkan ayat 
Allah; dan tinggal lama di dunia, serta mengikuti hawa nafsunya dengan 


674 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


seekor anjing. Adapun anjing dan keledai adalah paling hinanya 
binatang ternak dan paling sesat jalannya. 


` e. Kelompok para pembawa ilmu. Merekalah ahlinya dan 
pembawa benderanya, para perawatnya dan penjunjung hujjah-hujjah 
Allah serta penjelasannya. Dia menyebutkan jumlah mereka yang 
sedikit, besar kedudukannya di sisi Allah itu menunjukkan sedikitnya 
bagian ini dan kemuliaannya di dalam membawa ilmu, serta 
keterasingannya diantara mereka. 


Al Hasan Al Bashri 4 membagi pembawa Al Qur'an dekat 
dengan pembagian yang dibagi oleh Ali 48 untuk pembawa ilmu. 


Al Hasan berkata, “Para pembaca Al Qur`an terbagi menjadi 
tiga golongan, yaitu: 


Pertama, orang yang mengambilnya sebagai barang dagangan 
untuk mereka makan: 3 


Kedua, orang yang menegakkan huruf-hurufnya dan 
mengabaikan hukum-hukumnya, sombong terhadap penduduk di 
negerinya. Mereka mendekatkan kepada kekuasaan, telah banyak 
golongan ini dari para pembawa Al Qur'an, semoga Allah tidak 
membanyakkan jumlah mereka. 


Ketiga, orang yang sengaja mencari obat di dalam Al Qur`an. 
Mereka menaruhnya sebagai penawar untuk hati mereka, berjuang 
dengannya di dalam peperangan bersama mereka, rindu kepada tutup 
kepala mereka. Mereka merasakan ketakutan, memakai pakaian 
kesedihan. Merekalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka 
hujan, dan mengalahkan karena mereka para musuh. Demi Allah, 
mereka dalam membawa Al Qur'an lebih mulia daripada batu permata 
berwarna merah, dia mengabarkan bahwa mereka yang membaca Al 
Qur`an karena Allah dan menjadikannya obat bagi hati mereka yang 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 675 


menghasilkan ketakutan dan kesedihan lebih mulia daripada batu 
permata merah diantara para pembaca Al Qur'an. 

Amirul Mukminin Ali & menyifati para pembawa ilmu: dari 
golongan ini dengan berbagai sifat: 


Pertama, ilmu telah menyerang mereka kepada perkara yang 
benar. Maknanya adalah bahwa ilmu telah menunjukkan tentang tujuan 
terbesar darinya yaitu mengenal Allah, maka mereka. takut dan 
mencintainya, sehingga dimudahkan kepada mereka sesuatu yang sulit 
dilakukan oleh selain mereka dari orang-orang yang belum sampai 
kepada apa-apa yang telah mereka capai, dari orang-orang yang berdiri 
bersama dunia dan kemegahannya, serta tertipu dengannya, merekalah 
yang hatinya belum mengenal Allah, kebesaran-Nya dan keagungan- 
Nya. : : 

* Sedangkan dalam hati mereka ada pengganti yang lebih besar 
dengan apa-apa yang telah mereka capai dari mengenal Allah, 
mencintai, dan mengagungkan-Nya, seperti perkataan Al Hasan, 
“Sesungguhnya para kekasih Allah adalah orang yang mewariskan 
keindahan hidup dan merasakan kenikmatannya dengan apa yang telah 
mereka gapai dari seruan kekasih mereka, dan dengan apa yang telah 
mereka dapatkan dari kelezatan cinta dalam hati. 


Mereka tenang dengan hal yang disukai oleh orang yang tidak 
mengenal Allah, karena orang-orang jahil merasa tidak senang dengan 
meninggalkan dunia dan keindahannya. Karena mereka tidak 
mengetahui yang selain-Nya. Itulah ketenangan mereka. Sedangkan 
orang-orang yang mengenal Allah merasa tidak suka dengan itu, mereka 
tenang dengan Allah dan mengingat-Nya, mengenal-Nya, mencintai- 
Nya, dan membaca kitab-Nya. Sementara orang-orang yang jahil 
dengan Allah merasa tidak senang dengan itu dan tidak mendapatkan 
ketenangan di dalamnya. 


676 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kedua, mereka hidup di dunia dengan jasmani akan tetapi ruh 
mereka terpaut dengan keinginan tertinggi. Ini merupakan isyarat bahwa 
mereka tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal, tidak ridha untuk 
menetap dan bertempat tinggal, akan tetapi mereka menjadikannya 
tempat untuk dilalui bukan untuk tempat tinggal abadi. 


Semua Kitab dan Rasul berwasiat tentang hal itu. Allah $ telah 
mengabarkan dalam kitab-Nya tentang orang yang beriman dari 
keluarga Firaun, bahwa dia berkata kepada kaumnya di dalam 
nasehatnya kepada mereka, 


“Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan ini hanyalah kesenangan 
(sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” (Os. 
Ghaafir [40]: 39) | 


Nabi @ berkata kepada Ibnu Umar 5 
ال‎ MMO ih ea 
عابر سَبيّل.‎ DA La So 


“Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu adalah orang asing 
atau musafir.” 


Di dalam riwayat lain disebutkan, 
NORE 


“ Hitunglah dirimu bersama para ahli kubur. ” 616 


615 HR. Al Bukhari (Shahih A/ Bukhari, 6416). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 677 


Di antara wasiat-wasiat Al Masih و‎ yang diriwayatkan darinya, 
bahwa dia berkata kepada para sahabatnya, “Carilah oleh kalian 
pelajaran di dalam dunia, jangan kalian makmurkan di dalamnya.” 


Diriwayatkan dari Isa Al Masih © bahwa dia berkata, “Siapa 
yang membangun rumah di atas terpaan ombak? Itulah dunia maka 
jangan kamu jadikan sebagai tempat yang kekal.” 


Seorang mukmin di dunia ini adalah seperti orang asing yang 
melewati suatu negeri, tidak menetap di dalamnya, keinginannya adalah 
pulang kepadanya dan mencari bekal dengan apa yang dapat 
menghantarkannya di dalam jalan menuju tempat tinggalnya, tidak 
berlomba-lomba penduduk negeri tersebut yang menetap di dalamnya di 
dalam kemuliaan yang mereka dapat. Dia juga tidak merasa takut 
dengan apa yang akan menimpa mereka berupa kehinaan. 

Fudhail bin Iyadh berkata, “Seorang mukmin di dalam dunia 
selalu dalam keadaan galau dan sedih, keinginannya hanya 
memperbaiki?!” persediaannya saja.” | 

Al Hasan Al Bashri berkata, “Seorang mukmin di dalam dunia 
seperti orang asing yang tidak pernah takut akan keterhinaannya, tidak 
berlomba-lomba untuk mencari kemuliaannya, dia mempunyai urusan 
dan mereka juga mempunyai urusan.” 

Sebenarnya seorang mukmin di dalam dunia adalah orang asing, 
karena bapaknya berada di dalam negeri abadi, kemudian keluar 
darinya. Keinginannya adalah pulang menuju tempat tinggalnya yang 
pertama. Dia selalu rindu kepada negerinya yang dimana dia keluar 


616 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 2/24) dengan lafazh, “Hitunglah dirimu 
bersama orang-orang yang telah mati.” 

617 Ar-Ram artinya adalah memperbaiki sesuatu yang telah rusak sebagiannya. 
Lih. AkLisan dari kata: رمم‎ 


678 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


darinya seperti ada perkataan, “Cinta وعد‎ negeri adalah sebagian 
dari iman.” 618 


Juga seperti yang dikatakan: 
adinda ab aal jas 


an banyak rumah milik seseorang yang dapat menyenangkan 
seorang pemuda. 
Akan tetapi kerinduannya selalu berada di dalam rumah yang pertama.” 


Sebagian guru kita mengatakan yang maknanya sebagaimana 
berikut: | 


sa 2 موف‎ A PN -67 ه.‎ br LG 

SA متازلك الأولى وَفِيْهَا‎ Gp عَدْنِ‎ Sa 
In AK کنا سی اعدو فل ری‎ 
ipa فهو‎ Wi abang eb إِذَا‎ GAN وقد رَحَمُوَا أن‎ 


SS KEI err 
| D 
“Marilah pergi ke surga Adn karena sesungguhnya di dalamnya 

Ada rumahmu yang pertama kali dan di dalamnya terdapat tenda-tenda. 
Akan tetapi kami adalah tawanan musuh apakah kamu dapat melihat. 
| Kita kembali ke tempat tinggal kita dalam Kad selamat. | 

Mereka menyangka bahwa orang asing apabila telah jauh 

dan menepi di dalam tempat tinggalnya dia akan merugi. 


618 Perkataan ini dinisbatkan kepada Nabi @ akan tetapi tidak benar 
penisbatannya kepada beliau. Lih. ا‎ Khafa (1/413-414) dan Adh- 
Dha'ifah (no. 36). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab S& 679 


Adakah keterasingan yang melebihi keterasingan kita 
Yang mana para musuh telah menjadi pemimpin kita.” 


“Orang-orang yang beriman di sini terbagi menjadi beberapa 
bagian: Diantara mereka ada yang hatinya terpaut dengan Allah. Ada 
pula yang hatinya tepaut dengan sang pencipta. Merekalah orang-orang 
yang mengenal Allah, mungkin Amirul Mukminin mengisyaratkan 
kepada bagian ini, orang-orang yang mengenal Allah jasad mereka di 
dunia akan tetapi hati mereka di sisi sang Raja. 

. Di dalam Marasil Al Hasan dari Nabi &, diriwayatkan dari Rabb 
kita yang tertinggi, Dia berfirman di dalam hadits qudsi, “ Tanda-tanda 
kebersihan adalah apabila hati seseorang terpaut dengan-Ku, apabila 
seperti itu dia tidak pernah melupakan dalam keadaan apa pun, apabila 
seperti itu Aku akan memberikan nikmat kepadanya dengan hatinya 
tersibukkan dengan-Ku, agar dia tidak melupakan-Ku, apabila dia tidak 
melupakan-Ku maka akan Ku gerakkan hatinya, apabila dia berkata 
maka dia berkata untuk-Ku, apabila dia diam maka dia diam untuk-Ku, 
merekalah yang akan mendapatkan pertolongan dari-Ku.” 9 | 


Orang-orang yang berada di dalam masalah ini merekalah paling 
terasingnya orang yang asing. Keterasingannya mereka adalah paling 
mulianya suatu keterasingan, karena keterasingan menurut para ahli 
ilmu ada dua macam: zhahir dan batin. 


Keterasingan yang berbentuk zhahir adalah keterasingannya 
para ahli kebenaran di. tengah-tengah orang-orang fasik, orang-orang 
yang jujur diantara para ahli riya dan munafik, ulama diantara para ahli 
kejahilan dan kebobrokan akhlak, ahli akhirat diantara para ulama dunia 
yang tidak punya rasa takut dan kasih sayang, orang-orang zuhud 


619 Disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam Jami'ul ulum wal Hikam dalam 
penjelasan hadits kelima belas (1/342) dan dia berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ibrahim bin Junaid.” 


680 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


diantara orang-orang yang menginginkan segala sesuatu padahal tidak 
akan kekal. 


Adapun keterasingan yang berbentuk batin adalah keterasingan 
dalam hal cita-cita. Itulah keterasingan orang yang mengetahui diantara 
para manusia seluruhnya, sampai para ulama, ahli ibadah, dan ahli 
.zuhud, merekalah yang senantiasa berdiri bersama ilmu, ibadah dan 
kezuhudan mereka. Sedangkan mereka berdiri : bersama yang 
disembahnya, tidak bisa menaikkan hati-hati mereka. 


Abu Sulaiman pernah menyifati mereka dengan berkata, “Cita- 
cita mereka bukanlah seperti cita-cita manusia, keinginan mereka 
bukanlah seperti keinginan mereka, dan doa mereka bukanlah seperti 
doa mereka.” 


Dia pernah ditanya tentang amalan yang terbaik, dia pun 
menangis dan berkata, “Apabila terlihat di dalam hatimu yang dimana 
kamu tidak menginginkan sesuatu di dunia maupun di akhirat kecuali 
sesuatu tersebut.” 


Yahya bin Mu'adz berkata, “Ahli zuhud akan terasing di dunia, 
dan orang yang mengetahui terasing di akhirat itu menunjukkan bahwa 
ahli zuhud terasing diantara ahli dunia, dan orang yang mengetahui 
terasing diantara ahli akhirat, yang tidak mengetahuinya baik itu ahli 
“ibadah maupun ahli zuhud, akan tetapi yang mengetahuinya ialah yang 
semisalnya, dan cita-citanya adalah seperti cita-citanya.” 


. Mungkin saja terkumpul untuk seseorang yang. mengetahui 
keterasingan semua ini, atau kebanyakannya atau pula sebagiannya, 
. maka janganlah kamu tanya keterasingannya pada saat itu. Para ahli 
ibadah terlihat diantara para ahli dunia dan akhirat, akan tetapi orang 
yang mengetahui tidak terlihat diantara para ahli dunia dan akhirat. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab WW 681 


Yahya bin Muadz berkata, “Ahli ibadah masyhur dan orang yang 
mengetahui tidak terlihat, mungkin saja tersembunyi keadaannya, dan 
'dia pun berprasangka buruk kepada dirinya sendiri.” 

Ibrahim bin Adham berkata, “Aku tidak melihat perkara ini 
kecuali pada seseorang yang tidak mengetahui pada dirinya dan juga 
tidak diketahui oleh para manusia.” ١ 

Di dalam hadits Sa'ad yang diriwayatkan dari Nabi 2 beliau 


bersabda, 
الْحَفِي.‎ gal AN KAN إن الله يحب ُب‎ 


“Sesungguhnya Alah menyukai seorang karaba yang bertagwa, 
kaya dan sembunyi-sembunyi.” 0 | 
Di dalam hadits Mu'adz yang diriwayaktan dari Nabi @, beliau 


bersabda, 


إن a‏ يحب مِنْ عبَادِو AYI SANI‏ الذي 


o 82 7 


ory | PAT 3 KE o Nana 3 إذا حضروا‎ 
Ud الْهُدَى وَمَصَابِيح‎ Ri 


“Sesungguhnya Allah menyukai dari hamba-Nya yang 
tersembunyi dan bertagwa, apabila mereka hadir mereka tidak dikenal, 
dan apabila mereka tidak hadir tidak ada yang mencarinya merekalah 


para imam yang diberi petunjuk dan lampunya ilmu.” 621 


620 HR. Muslim (Shahih Muslim, 2965). 
621 HR. Ibnu Majah (Sunan Ibnu Majah, 3989) dan Al Hakim (A/ Mustadrak, 
1/4, dan 4/328). 


682 3 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Dari Ali, dia berkata, “Beruntunglah bagi orang yang dikenal 
dengan celaan manusia, mereka tidak dikenal oleh manusia akan tetapi 
Allah mengenal dan ridha kepada mereka. Merekalah para Imam yang 
diberi petunjuk, tersinari dengan mereka setiap fitnah yang gelap.” 

Ibnu Mas'ud #berkata, “Jadilah pembaharu hati, pelembut 
baju, lampu yang menerangi kesesatan, niscaya kalian tidak akan 
diketahui oleh penduduk dunia akan tetapi dikenal oleh penghuni 
langit.” 

Merekalah paling khususnya orang-orang yang terasing, yang lari 
menyelematkan agamanya dari fitnah, orang yang terusir dari 
kabilahnya, dan yang akan berkumpul bersama Isa bin Maryam #2. 
Mereka diantara para penduduk akhirat lebih mulia daripada batu 
permata yang berwarna merah. Maka bagaimana kedudukan mereka 
diantara penduduk dunia?! Dia tersembunyi diantara dua kelompok 
pada umumnya: 


y 
amti Ji تواریت مِن دَهْرِي‎ 
ولیس يراني‎ EAS SÉ فعيني‎ 
ما اي ما َرَت‎ AWI Jean 
AG ِنَ مُكاني ما عرف‎ a 


“Aku telah tersembunyi dari masa dengan menggunakan bayangan 
sayapnya 
. Maka mataku melihat masa akan tetapi dia tidak bisa melihatnya. 


Seandainya kamu bertanya kepada hari tentang namaku maka dia tidak 
akan mengetahuinya 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $5 683 


dan bertanya. dimana tempat tinggalku maka dia tidak mengetahui 
tempat tinggalku.” 

Barangsiapa yang terlihat dari mereka diantara manusia, maka 
dia bersama manusia dengan jasadnya, akan tetapi hatinya terikat 
dengan tempat yang tertinggi, seperti yang dikatakan oleh Amirul 
Mukminin dalam menyifati mereka dengan berkata: 


o 2 zo 2 08 5 2 2 o 
حسمي معي غير أن الروح عندكم‎ 
He . 4 0 3 1 Sa . 30 IG 
لجسم في غربةٍ والروح في وطن‎ 
“Jasadku bersamaku akan tetapi hatiku tidak bersama kalian. 
Jasad berada di dalam keterasingan akan tetapi ruh berada di tempat 
tinggal.” 
Rabi'ah menyenandungkan sebuah syair yang seperti makna ini: 
30 0 2. 
Jaa Ha 5 alas لقد‎ 
pa ره‎ 8 30 è 
gta فى لتر‎ 33 6 
“Aku telah menjadikanmu di dalam hati sebagai pembicaraku, 
dan mempersilakan jasadku bagi siapa yang ingin duduk denganku. 


Jasad dariku untuk teman duduk sebagai suatu ketenangan, 
dan kekasih hatiku berada di dalam hatiku sebagai penenangku.” 


684 && Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Kebanyakan dari mereka tidak kuat untuk bercampur dengan 
manusia, maka dia pun lari menuju kesendirian bersama kekasihnya. 
Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka memperbanyak kesendirian. 

Dikatakan kepada sebagian mereka, “Apakah kamu tidak 
merasa kesepian?”Maka dia berkata, “Bagaimana aku merasa kesepian 
sedangkan Dia berkata, “Aku teman duduk bagi siapa saja yang 
mengingat-Ku?!” 

Yang lain berkata, “Apakah ada orang yang merasa kesepian 
padahal dia bersama Allah?” | 

ja 9 
Sebagian yang lain berkata, “Barangsiapa yang merasa kesepian 
dengan kesendirian maka karena sedikitnya berteman dengan 
Rabbnya.” 

Dahulu Yahya bin Muadz memperbanyak mengasingkan diri dan 
menyendiri, maka saudaranya pun mencacinya seraya berkata, “Apabila 
kamu bersama manusia maka bergaullah bersama mereka.” Kemudian 
Yahya berkata, “Apabila kamu bersama manusia maka bergaullah 
bersama Allah.” 

Dikatakan kepadanya, “Apabila kamu mengabaikan manusia 
maka bersama siapa kamu akan hidup?” Kemudian dia menjawab, 
“Bersama dengan Dzat yang akan kamu temui setelah kamu tinggalkan 
mereka.” 1 

Ibrahim bin Adham menyenandungkan sebuah syair yang 
maknanya adalah: 


WG Dasi,  اًكاَوَه طرا في‎ ai مَجَرْتُ‎ 

و 5 ؟ و لك %> عه لك as AE‏ 

فلو قطعتني في HI‏ لما حن الفؤاد إلى ميواكا 
“Aku telah meninggalkan manusia demi untuk bersama-Mu‏ 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 685 


dan telah aku buat yatim anakku demi untuk melihat-Mu. 
Seandainya Engkau memutus kecintaan ini atau meremukkannya. 
Tidak akan rindu hati ini kepada selain-Mu.” 


Ghazwan pernah dicela karena sering menyendiri, maka dia 
berkata, “Hatiku telah mendapatkan ketenangan apabila duduk bersama 
Dzat yang akan memenuhi kebutuhan-Ku.” 


Karena keterasingannya diantara manusia mungkin sebagian 
orang menyangka bahwa orang tersebut gila karena jauhnya keadaan 
dia dengan keadaan manusia, seperti Uwais juga dikatakan seperti itu. 


Dahulu Abu Muslim Al Khaulani banyak membiasakan dzikir, 
lisannya tidak pernah berpisah dengannya, maka berkata seseorang 
kepada muridnya, “Apakah Gurumu sudah gila?” berkatalah Abu 
Muslim, “Tidak wahai saudaraku, akan tetapi inilah obat dari kegilaan.” . 

“Di dalam hadits$22 disebutkan dari Nabi # bersabda, 
fos > o lts سل‎ 5 PA 
اذكروا الله حتى يقولوا مجنون.‎ 
“Ingatlah (sebutlah) Allah sampai mereka mengatakan dia gila." 


Al Hasan ketika menyifati mereka berkata, “Apabila para orang 
yang jahil melihat mereka, maka disangka adalah orang yang sakit. 
Sesungguhnya mereka tidak dalam keadaan sakit. Mereka telah 
tercampur pikirannya.” 


622 HR. Ahmad (Musnad Ahmad, 3/68), Abd bin Humaid (925), Abu Ya'la 
(1376), Ibnu Adi (A/ Kamil, 3/980), Ibnu Hibban (816), dan Al Hakim (A/ 
.Mustadrak, 1/499) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, dengan sanad yang 
dha'if karena lemahnya . riwayat Durraj Abi Samh dari Abul Haitsam, dan 
hadits ini diingkari oleh Ibnu Adi di dalam A/ Kamil dan Adz-Dzahabi di dalam - 
Al Mizan. | 


686 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Mereka telah tercampur dengan perkara yang sangat besar, 
perhatikanlah demi Allah mereka telah tersibukkan dari memikirkan 
dunia kalian.” 


Seperti makna ini ada yang berkata, 


NAK Api‏ ءوض 


ويس لي في یواک HL‏ غرّض 
ون Bat‏ بكم قالوا به ep‏ 
PAUS SIGN Sar‏ 
“Kesucian cinta bagiku tidak ada yang menggantikannya‏ 
Bukanlah tujuan kepemimpinanku selain kalian.‏ 


Dari pembicaraanku kepada kalian mereka mengatakannya dialah orang 
| yang sakit. 
. Maka aku katakan aku masih mempunyai penyakit itu.” 
Di dalam hadits623 disebutkan, bahwa Nabi @ berwasiat kepada 
seseorang dan berkata, 


3 من اله GS‏ من | sn‏ من 
“Malulah kalian kepada Allah seperti kalian malu kepada dua‏ 
orang laki-laki dari keluargamu yang baik, yang tidak pernah berpisah‏ 


denganmu.” 


623 HR. Ibnu Adi (A/ Kamil, 2/560, 4/1410) dengan sanad yang dhaif. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $$ 687 


Di dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi & bersabda, 


OP P3 Nan‏ ی ل Ar‏ رای الى 
أفضّل OI‏ أن تَعْلمَ أن الله مَعَكَ حَيْثْ 


“Iman yang paling utama adalah kamu mengetahui bahwa Allah 
senantiasa bersamamu." 624. 

Di dalam hadits yang lain disebutkan: Nabi @ ditanya, 
“Bagaimana cara seseorang mensucikan diri?” Beliau bersabda, “Dia 
harus mengetahui bahwa Allah senantiasa a Peremanya dimana pun dia 
berada.” 65 


Di dalam hadits yang lain juga disebutkan bahwa Nabi & 
bersabda, 


م مص الو 


لاه في ظِل الله يوم لا Jp‏ إلا db‏ رجلا 
حَيْث توه aje‏ أن الله a kan‏ 


“Tiga golongan yang senantiasa Allah akan menaunginya 
dimana tidak ada naungan selain naungannya. . . salah satunya adalah 
seseorang yang menyadari bahwa dia selalu bersama Allah.” 6 


624 HR. Ath-Thabarani (A/ Ausath, dan Al Kabir seperti disebutkan dalam 
Majma’ Az-Zawa “id 1/60). 

625 HR. Ath-Thabarani (Ash-Shaghir, 1/201, 557). ° 

626 HR. Ath-Thabarani (A/ Kabir, 8/286) dari hadits Abu Umamah dan Al 
Haitsami (Majma' Az-Zawa 'id, 10/279). 1 
Al Haitsami berkata, "Di dalam sanadnya terdapat aa bin Numair yang 
dinilai matruk." 


688 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Diriwayatkan secara shahih dari Nabi @ bahwa beliau pemah 
ditanya tentang ihsan maka beliau menjawab, 


3 pan 


5 ی Kk‏ م 22 ah‏ 6ه ار ود بار A‏ 
ن تعبد الله cl DS‏ فان لم تكن S6 NG‏ 


“Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, 
apabila kamu tidak melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa 
melihatmu.” 627 . | 

Abu Ubadah Al:Bukhturi mempunyai beberapa bait yang indah, 
akan tetapi dia menjelekjelekan makhluk dengan perkataannya, “Aku 
telah memperbaiki beberapa kalimat sehingga menjadi sempuma: 


Ra 
اظِري ولسَاني‎ FA 
ولا بَدَرْتُ مِنْ في بَعْدَكَ أفظة‎ 

ihe من ذكر غَيرك‎ jab NG 

R ا‎ 


627 HR. Muslim (Shahih Muslim, 8). 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 689 


إذا ما تسلى الْقَاعِدُوْنَ عن الْهَوَى 
pp IS S a‏ 


م .0 # م 2 0 


Si DA a‏ ا يشووني 
JE SI‏ 
i‏ صلق قد ea‏ ؛ لْقَاهُم 
في عَنهم ولسّاني 
وَمَا البغض al Jah‏ غير انی 
NG‏ عَلَى كل HF Ag‏ 


‘Seakan-akan pengawas darimu mengawasi akalku 


s وَعْضَضت‎ 


dan yang lain mengawasi penglihatanku dan lisanku. 

Aku tidak melihat dengan mataku setelahmu suatu pemandangan 
yang menyakitkanku kecuali aku mengatakan dia telah menatap 
wajahku. 

Tidak juga mulutku bergegas untuk melafalkan suatu kalimat setelahmu. 
Untuk selainmu kecuali aku telah mengatakan dia telah 
mendengarkanku. 

Tidak juga terbesit kepada selainmu suatu pikiran 
di dalam hati kecuali itu akan mengekangku. 

Apabila seseorang yang duduk tidak terhibur dengan hawa nafsu 

dari mengingat fulan atau mengingat perkataan fulan. | 


690 5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Aku telah mendapatkan sesuatu yang menghibur selain merindukanku 
untuk dekat dengan kalian sampai aku merasa bosan. 
Wahai saudaraku, jujur aku telah bosan bertemu dengan mereka 
dan menundukkan pandanganku serta lisanku. 
Tidaklah sebagian dapat menghibur mereka akan tetapi aku 
melihatmu dalam setiap penjuru telah melihatku’. ” 


Sampai di sini apa yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Rajab, 
semoga Allah ® memberinya keluasan di dalam perkataan ini. Segala 
puji hanya milik Allah, shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad ¢}, keluarganya, dan para sahabatnya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $% 691 


DAFTAR ISTILAH HADITS 


Hadits : Ucapan, perbuatan, sikap, sifat dan pengakuan 
yang dinisbatkan kepada (atau diklaim berasal 
dari) Nabi &. 

Hadits gudsi . Firman yang disampaikan kepada Nabi & lewat 


ilham atau mimpi, lalu maknanya disampaikan 
oleh Nabi & dengan gaya bahasa sendiri. 


Atsar : Hadits, khabar, atau Sunnah. 


Periwayat : Orang yang menyampaikan atau menuliskan 
| dalam buku hadits yang pernah didengar dan 
diterima dari orang lain (gurunya). 

Takhrij : Upaya menjelaskan hadits dari aspek derajat, 
sanad, dan periwayat yang telah diriwayatkan 
oleh penyusun kitab hadits. 

Sanad : Rentetan periwayat hadits yang 
menghubungkan matan (isi redaksi) hadits 
dengan Nabi &. 

Sanad ali : Hadits yang diriwayatkan oleh sedikit 

| periwayat. i 

Sanad nazil : Hadits yang diriwayatkan oleh banyak 

(safil) periwayat. 

Matan : Isi redaksi hadits. 


692 $5 Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Mutawatir 


Masyhur 


Gharib 


Syahid 


Mutabi'/ 
Mutaba'ah 


Shahih 


Adil 


: Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar 


periwayat, yang menurut kebiasaan sangat 
mustahil para periwayat tersebut sepakat untuk 


. berdusta atau memalsukan hadits. 


: Hadits yang memiliki satu, dua, tiga, atau lebih 


periwayat di setiap lapisan atau tingkatan para 
periwayat. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih 


periwayat dan belum mencapai tingkatan 


mutawatir. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang 


periwayat, walaupun kedua periwayat tersebut 
hanya ada di setiap thabagah (tingkatan 
periwayat hadits), lalu hadits itu diriwayatkan 
oleh sekelompok orang. 


: Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu 


periwayat di setiap tingkatan periwayat. 


: Hadits yang mengikuti hadits lain namun 


sumbernya berasal dari sahabat lain. 


: Hadits yang mengikuti hadits periwayat lain 


yang berasal dari gurunya atau guru dari 
gurunya. 


: Hadits yang dinukil oleh para periwayat adil, 


dhabith, muttashil (sanadnya tidak terputus), 
tidak ber-illat, dan tidak syadz. 


: Motivasi yang mendorong seseorang untuk 


Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab $% 693 


Dhabith 


Muttashil 


Illat 


Syadz 


Hasan 


Hasan lidzathih 


selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa 
besar dan kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, 
serta meninggalkan perbuatan yang dapat . 
menodai agama. dan etika, seperti makan di 
jalan umum, buang air kecil di tempat terbuka, 
dan bergurau secara berlebihan. 


: Orang yang memiliki daya ingat yang kuat dan 


lebih banyak kebeħarannya daripada 


kekeliruannya.. 


: Sanad yang bersambung dan tidak ada 


periwayat yang gugur. Maksudnya, setiap 
periwayat dapat saling bertemu dan menerima 
hadits secara langsung dari gurunya. 


: Cacat atau kekurangan yang samar yang dapat 


menodai ke-shahih-an sebuah hadits, baik 
dalam sanad maupun matan hadits. | 


: Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat yang 


haditsnya diterima bertentangan dengan hadits 
yang diriwayatkan oleh periwayat lebih kuat, 
lantaran ada kelebihan jumlah sanad atau 
kelebihan ke-dhabith-an periwayat atau ada 
aspek penguat lainnya. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat adil, 


kurang dhabith, sanadnya muttashil, tidak ber- 
illat, dan tidak syadz. 


: Hadits yang memenuhi syarat hadits hasan 


(diriwayatkan dari periwayat adil, ingatannya 
kurang kuat, sanadnya muttashil, tidak ada illat, 


694 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Hasan lighairih 


Musnad 
Muttashil 
Marfu' 
Dha'if 

` Maudhu' 


Matruk 


Munkar 


“dan tidak syadz). 


: Hadits dha'if yang bukan disebabkan oleh faktor 


kelupaan periwayat, banyak melakukan 
kesalahan, orang fasik, mempunyai mutabi' atau 
syahid. 


: Hadits marfu’ (yang dinisbatkan kepada 


Rasulullah $) dan sanad-nya muttashil. 


: Hadits yang memiliki sanad bersambung sampai 


kepada Nabi @ (muttashil marfu’) atau hanya 


` sampai kepada sahabat (muttashil mauguf). 


: Perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang 


dinisbatkan kepada Nabi @, baik sanad-nya 
bersambung. maupun terputus, baik yang 
menisbatkannya sahabat maupun lainnya. 


5 


: Hadits yang tidak memenuhi salah satu atau 


beberapa hadits shahih atau hadits hasan. 


: Hadits yang dibuat oleh seseorang dan 


dinisbatkan kepada Rasulullah © secara palsu 
dan dusta, baik secara sengaja maupun tidak. 


: Hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang 


periwayat dari orang yang dituduh telah 
melakukan kebohongan dalam meriwayatkan 
hadits. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang 


sering melakukan kesalahan dan kelalaian, atau 
orang yang kefasikannya bukan lantaran dusta 


Kumpulan Tulisan Ibuu Rajab $% 695 


Ma'ruf 


Mu'allal 


Mudraj 


Maqlub 


Mudhtharib 


Muharraf 


yang terlihat jelas. Atau hadits yang 
diriwayatkan oleh periwayat yang tidak tsigah 
(dha'if), yang bertentangan dengan periwayat 
yang tsigah. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat tsigah, 


yang bertentangan dengan periwayat tidak 
tsigah (dha'if). 


. Hadits yang setelah diteliti dan diselidiki 


terbukti mengandung unsur salah sangka dari 
periwayatnya dengan cara menganggap hadits 


"yang sanadnya terputus (mungathi') sebagai 


hadits muttashil, atau menyelipkan sebuah 
hadits ke dalam hadits lain. 


: Hadits yang terbukti mendapat tambahan 


redaksi lain berdasarkan asumsi bahwa redaksi 
tersebut adalah bagian dari hadits tersebut. 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran salah menempatkan, baik 
dengan cara disebutkan terlebih dahulu maupun 


di akhir (redaksinya terbalik). 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran ada beberapa jalur ' 
periwayatan yang berbeda-beda dari periwayat, 
sehingga tidak mungkin digabungkan atau 
ditentukan mana yang lebih kuat. 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran terjadi perubahan syakal 
(tanda baca vokal dan . konsonan) kata, ' 


696 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Mushahhaf 


Mubham 


Majhul 


Mastur 


Syadz 


Muhkthalith 


Mu'allaq 


sementara bentuk tulisannya masih tetap ada. 


: Hadits yang mengalami kontradiksi dengan 


hadits lain, lantaran ada perubahan titik pada 
kata, sementara bentuk tulisannya tidak 
berubah. 


: Hadits yang di dalam matan atau sanad-nya ada 


periwayat yang identitasnya tidak disebutkan, 
baik pria maupun wanita. 


: Hadits yang periwayatnya disebutkan dengan 
` jelas, tapi ternyata dia tidak termasuk orang 


yang sudah dikenal keadilannya dan hanya ada 
satu orang periwayat tsiqah yang meriwayatkan 
hadits darinya. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang 


periwayat dari seseorang yang tidak tsigah. 
Diistilahkan juga dengan majhulul hal. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh periwayat 


magbul (tsigah), yang bertentangan dengan 
hadits periwayat yang lebih kuat, lantaran lebih 
dhabith, atau memiliki banyak sanad atau 
aspek-aspek lainnya yang dapat menguatkan. 


: Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang 


hapalanya buruk lantaran lanjut usia, mengalami 
kecelakaan, itu buku-bukunya terbakar atau 
hilang. 


: Hadits yang di awal sanad-nya ada satu 


periwayat atau lebih yang gugur. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab & 697 


Mursal 


Mudallas 


Mungathi' 


Mu'dhal 


Mauguf 


Magthu' 


Tadlis 


Taswiyah 


: Hadits yang di akhir sanad-nya ada periwayat 


setelah generasi tabiin yang gugur. 


: Hadits yang diriwayatkan berdasarkan asumsi 
bahwa hadits itu tidak memiliki cacat. 


: Hadits yang memiliki seorang periwayat 


sebelum sahabat yang gugur (tidak disebutkan) 
di satu tempat atau ada dua periwayat sebelum 
sahabat di dua tempat dalam kondisi tidak 
berturut-turut. 


: Hadits yang memiliki dua orang periwayat atau 


lebih yang gugur (tidak disebutkan) secara 
berturut-turut, baik sahabat bersama tabiin, 
tabiin bersama tabiut tabiin, maupun dua orang 
periwayat sebelum sahabat dan tabiin. 


: Hadits yang dinisbatkan kepada sahabat, baik 


ucapan maupun perbuatan, baik secara muttashil 
(bersambung) maupun mungathi' (terputus). 


: Hadits yang dinisbatkan kepada tabiin, baik 


ucapan maupun perbuatan, baik secara muttashil 
(bersambung) maupun mungathi' (terputus). 


: Menutupi cacat yang terdapat dalam sanad 


hadits dan menampakkan yang baik agar 


terkesan haditsnya shahih. 


: Riwayat seseorang dari gurunya dengan 


menghilangkan periwayat dha'if yang berada di 
antara dua periwayat tsigah yang pernah 


698 & Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


“ bertemu agar terkesan haditsnya shahih. 


Abadilah . Orang yang paling banyak meriwayatkan hadits 
| dari kalangan sahabat yang nama depannya 
adalah Abdullah. Mereka adalah Abdullah bin 
Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Az- 
Zubair dan Abdullah bin Amr bin Al Ash. 


Mukhadhram : Orang yang hidup di masa jahiliyah dan masa 

| ; Nabi @ serta masuk Islam namun tidak pernah 
bertemu dengan Nabi &. 

Sahabat . Orang yang pernah bertemu dengan Nabi 2 


. dalam kondisi memeluk Islam dan wafat dalam 
kondisi memeluk Islam meskipun diselingi 
dengan perbuatan murtad menurut pendapat 
yang shahih. Semua sahabat dinilai orang yang 
adil dan riwayatnya diterima. 


` Tabiin : Orang yang pernah bertemu dengan generasi 
sahabat dalam keadaan memeluk Islam dan 
wafat dalam keadaan memeluk Islam. 


AMUN 1 ' Gelar ini diberikan kepada para khalifah setelah 

Mukminin Abu Bakar Ash-Shiddig, seperti Syu'bah bin Al 
Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Ishag bin Rahawaih, 
Ahmad bin Hanbal, Al Bukhari, A sea 
dan Muslim. 


Hakim . Gelar keahlian yang diberikan kepada Imam 
yang menguasai hadits yang diriwayatkan, baik 
matan maupun sanad, dan mengetahui jarh dan 
ta'dil para periwayat. Contohnya: Ibnu Dinar, 
Al-Laits bin Sa'd, Malik, dan Syafi'i. 


Hujjah . Gelar keahlian yang diberikan kepada Imam 
yang sanggup menghapal 300 ribu hadits, baik 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 699 


Hafizh 


Muhaddits 


Musnid 


Ilmu Jarh wa 
Ta'dil 


Imla' 


Sima'i 


` matan maupun sanad, mengetahui prihal sejarah 


keadilan, cacat, dan biografinya. Contohnya: 
Hisyam bin Urwah, Abu Hudzail Muhammad 
bin Al Walid, dan Muhammad Abdullah bin | 
Amr. | 


: Gelar yang diberikan kepada orang yang dapat 


men-shahih-kan sanad dan matan hadits, serta 
dapat menetapkan jarh dan ta'dil periwayatnya. 
Menurut pendapat lain, hafizh harus menghapal 
100 ribu hadits. Contohnya: Al Iragi, Ibnu Hajar 
Al Asgalani, dan Ibnu Dagigil Id. 


: Gelar yang diberikan kepada orang yang 


mengetahui sanad, illat, nama para periwayat, 
sanad ali, sanad nazil suatu hadits, menguasai 
keenam kitab hadits referensi, Musnad Ahmad, 
Sunan Al Baihagi, Mu'jam Ath-Thabarani, serta 
menghapal minimal 1000 hadits. Contohnya: 


` Atha’ bin Abu Rabah dan Az-Zabidi. 


: Gelar yang diberikan kepada orang yang 


meriwayatkan hadits beserta sanad-nya. 


: Ilmu yang membahas hal-ihwal para periwayat 


hadits dari aspek diterima atau ditolaknya suatu ' 
riwayat. 


: Penyampaian hadits yang dilakukan dengan cara 


mendikte. 


: Cara menerima riwayat dari perkataan gurunya, 


baik dengan cara didiktekan maupun tidak, baik 
dari hapalannya maupun dari tulisannya. Inilah 


700 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Oira'ah (Aradh) 


Ijazah 


Munawalah 


Mukatabah. 


Wijadah 


Washiyyah 


cara menerima hadits yang paling baik menurut 


` jumhur. 


: Cara menerima riwayat diman seseorang 


periwayat menyuguhkan atau mengemukakan 
haditsnya di hadapan gurunya, baik dengan cara 
membaca sendiri maupun dengan cara 
dibacakan oleh orang. lain sambil dia 
menyimaknya. | 


: Cara menerima riwayat dengan memberikan 


izin dari seseorang kepada orang lain untuk 


as meriwayatkan hadits darinya atau dari kitabnya. 


: Cara menerima riwayat dengan memberikan 
` naskah asli atau salinan yang sudah dikoreksi 


kepada murid dari seorang guru untuk 
diriwayatkan oleh muridnya. 


: Cara menerima riwayat dengan menulis hadits 


yang dilakukan oleh seorang guru atau oleh 
orang lain untuk diberikan kepada orang yang 
berada di tempat lain atau di hadapannya. 


: Cara menerima riwayat dengan menemukan 


hadits orang lain yang tidak diriwayatkan oleh 
yang bersangkutan, baik dengan redaksi yang 
sama, qira ah, maupun lainnya dari pemilik 
hadits atau pemilik tulisan tersebut. 


: Cara menerima riwayat lewat. pesan yang ` 


disampaikan oleh seseorang yang akan 


. menemui ajal atau ketika akan bepergian berupa 


sebuah kitab agar diriwayatkan. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab $ 701 


Tlam 


: Cara menerima riwayat lewat pemberitahuan 


guru kepada muridnya bahwa hadits yang 
diriwayatkannya adalah riwayat gurunya sendiri 
yang diterima dari guru lain tanpa menyuruh 
murid tersebut untuk meriwayatkannya. 


Tingkatan dan Ungkapan yang Digunakan dalam Menilai 


Periwayat Adil 


Pertama, menggunakan ungkapan yang berbentuk superlatif 
atau ungkapan yang memiliki makna yang sama, seperti: 


Atsbatun-naas 
hifzhan wa 
adalah 


Ilaihil muntaha 
fits-tsabat 
Tsigah fauga 
tsigah | 


: Orang yang paling kuat hapalan dan 


keadilannya. 


: Orang yang paling tinggi keteguhan hati dan 


ucapannya. 


: Orang tsigah yang tingkatannya melebihi orang 


yang tsigah. 


Kedua, memperkuat ke-tsigah-an “periwayat dengan cara 
membubuhi satu sifat yang menjelaskan ke-adil-an dan ke-dhabith- 
annya, dengan pengulangan kata dan kata yang maknanya sama, 


seperti: 

Tsabat tsabat 
Tsigah tsigah 
Hujjah hujjah 


Tsabat tsigah 


: Orang yang teguh lagi teguh. 
: Orang yang tepercaya lagi tepercaya. 
: Orang yang ahli lagi mumpuni. 


: Orang yang teguh lagi tepercaya. 


702 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Hafizh hujjah : Orang yang hapal lagi handal. 


Dhabith mutgin : Orang yang ingatannya kuat lagi handal. 


Ketiga, ungkapan yang menunjukan keadilan dengan satu 
kata yang mengandung makna kuat ingatan, seperti: 


Tsabat Orang yang teguh hati dan ucapannya. 
Mutgin | Orang yang handal. 

Tsigah | Orang yang tepercaya. 

Hafizh : Orang yang kuat hapalannya. 

Hujjah : Orang yang ahli. 


Keempat, ungkapan yang menjelaskan ke-adil-an dan ke- 
dhabit-an periwayat, tapi dengan menggunakan kata yang tidak 
mengandung makna kuat ingatan dan adil, seperti: 


Shadug : Orang yang sangat jujur. 
Ma'mun : Orang yang sangat amanah. 
La ba'sa bih . : Orang yang tidak cacat. 


Kelima, ungkapan yang menunjukkan kejujuran periwayat, 
tapi tidak dipahami ada aspek ke-dhabit-annya, seperti: 


Mahalluhu ash-  : Orang yang berstatus jujur. 
shidg 
Jayyidul hadits : Orang yang baik haditsnya. 

° Hasanul hadits : Orang yang bagus haditsnya. 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 3 703 


Mugaribul hadits : Orang yang haditsnya mendekati hadits 
periwayat tsigah. 


Keenam, ungkapan yang menunjukkan arti mendekati cacat 
disertai dengan kata insya Allah atau kata yang di-tashghir-kan atau 
dikaitkan dengan harapan, seperti: 


Shaduginsya  : Orang yang jujur insya Allah. 
Allah 

Arjuubianla  : Orang yang diharapkan tidak cacat. 
ba'sa bih ; 


Shuwailih : Orang yang sedikit keshalihannya. 


Magbul haditsuh : Orang yang diterima haditsnya. 


Tingkatan dan Ungkapan yang Digunakan ketika Menilai 
Periwayat Cacat 


Pertama, ungkapan yang menunjukkan cacat periwayat yang 


sangat berlebihan dengan menggunakan bahasa superlatif atau bahasa 
lainnya yang semakna, seperti: 


Audha'un-nas : Orang yang paling sering berdusta. 
Akdzabun-nas : Orang yang paling sering berbohong. 


Ilaihil muntaha : Orang yang paling tinggi kebohongannya. 
fil wadh'i ; 


Kedua, ungkapan yang menunjukkan cacat yang sangat 
berlebihan dengan gaya bahasa shighah mubalaghah (hiperbola), 
seperti: 


704 $ Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


Wadhdha' : Orang yang suka memalsukan. 
Dajjal Nai : Orang yang suka menipu. 


“Ketiga, ungkapan yang menunjukkan bahwa periwayat 
tertuduh melakukan dusta, kebohongan, dan sebagainya, seperti: 


Muttaham bil : Orang yang dituduh berbohong. 

kadzib 

Muttaham bil  : Orang yang dituduh memalsukan hadits. 
Aan Haus د‎ E 

Fihin-nazhar `: Orang yang perlu diteliti lagi. 

Sagith : Orang yang gugur. 


Dzahibul hadits  : Orang yang haditsnya hilang. 
Matrukul hadits : Orang yang haditsnya ditinggalkan. 


Keempat, ungkapan yang menunjukkan kondisi periwayat 
yang lemah, seperti: 


Muthrahul hadits : Orang yang haditsnya tidak dipakai. 
Dha'if : Orang yang lemah. 
Mardudul hadits : Orang yang haditsnya tidak diterima. 


Matrukul hadits : Orang yang haditsnya ditinggalkan. 


Kelima, ungkapan yang menunjukkan sisi lemah dan 
kacaunya hapalan periwayat, seperti: 


Kumpulan Tulisan Ibnu Rajah: ع2‎ 705 


La yuhtajju bih : Orang yang haditsnya tidak bisa dijadikan 
sebagai hujjah. 


Majhul : Orang yang tidak dikenal identitasnya. | 


Munkirul hadits : Orang yang haditsnya tidak diketahui. 


Mudhtharibul : Orang yang haditsnya kacau. 
hadits | 
Wahin : Orang yang banyak menduga-duga. 


Keenam, ungkapan yang menggunakan kata sifat yang 
menjelaskan sisi lemah periwayat, tetapi sifat tersebut berdekatan 
dengan sifat adil, seperti: 

Dhu'ifa haditsuh : Orang yang haditsnya dinilai dha'if (lemah). 


Fihi maqal : Orang yang masih diperbincangkan. 


Fihi khalf . Orang yang disingkirkan. 
Layyin : Orang yang lunak. 


Laisa fil hujjah : Orang yang haditsnya tidak dapat digunakan 
sebagai hujjah. 


Laisa bil gawiyyi . Orang yang tidak kuat. 


=--00--- 


706 = Kumpulan Tulisan Ibnu Rajab 


